HARIAN UNTUK UMUM TERBIT 56 HALAMAN » KLASIKA 
"TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 NOMOR 144 TAHUN KE-48 
Online: wwwkompascom 
Pendiri: PK. Ojong (1020-1980) E-mail: kompas@kompascom 
Jakob Ox "Telepon: Redaksi — (021) 5947710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53676 


JUMAT 
Harga langganan Rp 78000 


23 NOVEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Harga eceran Rp 3500 


Akan Terus Terjadi 


buruh akan terus terjadi 
serius membenahi berbagai masal 

teraan buruh. Ribuan buruh yang bergabung 
dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia berunjuk rasa ke I 
Merdeka dan Gedung DPR, 


ian Pelaksanaan Pekerjaan ke- 
Mereka akan melawan upaya itu deni 
ang melibatkan sedikitnya Gj 


pada Perusa 

unjuk rasa dan 

buruh. 
Presiden Konfederasi $ 


rikat Pekerja Indonesia Said Tabal 
MPBI) menu 
al (SISN) d 
MPBI 
agar segera menjalankan jaminan ke- 
sehatan mu ri 204, dengan mewajibkan pengu 
gung iuran buruh seperti selama ini dan menj 
pensiun per 1 Jul 


Ir dan tegas mengeluarkan per- 
berlandaskan undang-undang, 
jiwa pengusaha untuk tidak 
an supaya hubungan indust 
terbangun. kembali,” k 
Tabal, yang juga Presidium 
MPBI. 
Kepala Biro Peneran, 


kebesar 
hukum 


Kami juga m 
melakukan up 


Lihat Video Terait 
1 ) “Buruh Jakarta Doro La- 
MG) | ar ivottompastontw- 
Led (Pol) Boy Rali Amar, di 
Jakarta, mengatakan, jum- 
lari berbagai serikat pekerja di sekitar Monas 
diperkirakan 10000-11000 orang, 
merupakan unjuk rasa 


lah pengunjuk ra 
dan Istana Negai 
Aksi kuli ini 


Tanah longsor memutus jalur rel kere 
melayani penumpang hingga Stasiun Boj 


Kondisi KRL Darurat 


siun Cilebut, Bogor, Jk 
ing juga rusak akibat 


Januari, 1 Mei, 12 Juli, 
4 alih day 
oulai 1 

nolak RUU Ke 


pada 
pengha 


IPB juga mn 
mendorong peningkatan 
untuk mengembangkan al 

Secara terpisah, 


persenjataan, 
Indonesi: 


Bs men Setelah Kereta Anjlok, Kini Rel Longsor LOKASI LONGSOR REL KA JALUR CILEBUT-BOJONG GEDE 
paka 4 waj 2 Stasiun |") Dah “ 
Koordinator Forum Komunikasi Lintas Aonlai Nasional P Tuktongsorboado di Belagcada Han ra 

pengusaha segel uks BOGOR, KOMPAS — Setelah insiden kereta rel S Km 45 4500 “ 
aa aa Kn listrik anjlok di Stasiun Cilebut pada 4 Oktober lalu, Lokasi: Kampung Babakan 


1 Maja 3 Loka na $ 
giliran rel longsor di antara Stasiun Bojong Gede Desa Cilebut Timur, $ 
dan Cilebut, Rabu (21/11) sore, Gangguan pcr Kecamatan Sukaraja, 3 
yang terus mendera kereta komuter ini mende: & 


disikapi serius oleh semua pemangku kebijakan, 


is Kkecakan 
eanaortas ob an KT 


tanah pe- 
nyangga rel tergerus sehing 
longsor. Tanah longsoran menge- 

7 rumah yang ada di bawah KO 


Kabupaten Bogor 


DKI Jakart 

Adapun Menak 
tidak mengandalkan unjuk rasa untuk menyalurk: 
(MAM/FER/PIN/BRO/ETA/HEN/ABK) 


Semplak 
dlebut Barat 


@ Longsor sepanjang 200 
meter, ketinggian 35 
meter dari permukim 
andi bawah 


tidak hanya monopoli "gu an, tisiko $ 
www.kompas.com KRI, Jabodetabek. tisipasi deng @ 4 tiang listrik aliran 1 
Gangguan perjal hun, p di pinggir rel atas roboh Sukaresmi 
OMPAS Tiara juga menimpa sambaran debit air diduga tak m @ 17 rumah terkubur | 
aU berlangganan rameks d berimbas pa- bat aliran sungai sam Is 
9 2 121 CET CNN cterlambatan "Aru aa | 7 
CNP” 8021-2567 6000 Se A ti Stasiun cie (F) Hen 
/ 3 @ Votume penumpang se 
(NX u hotline@kompas.com di ba Uitik KA lintas Jakarta: Gl 
b seperti di Bogor sekitar 300.000 5 
Sukatani dan Bogor berakhir di Stasiun Boj Sumber: Litbang "Kompas”/INO, PUT, Disarkan Cari Pemberitaan Kompas" — a 
wwwlicebookcon/tampast | nba con taankongas. Sebelum rei longsor di Cilebut,” Gede. (Bersambung ke hal 15 kol 15) en Kemen ehaangan cma 


@ Koster Bantah Terima "Kado" Ha GI 
Dep mada ——— FOKUS 
@ Vietnam Wajibkan Pejabatnya Diuji — na 


IE Petani Berdikari dengan Benih Mandiri | Malam Mencekam 
me Da nan 


esa Ke kesejahte 
am raan petani, Tanp: 
n - kehidupan petani di' 


uraris ini akan terus-ter- 

n terimpit 

tahun 2011, ia merintis 

Koperasi Peduli K: - 
setahun ini, aset ko- perasi ialah a 

berkembang menjadi yota Kelompok Tani Peduli Kar- 

Angka itu relatif ya Petani, Kelompok ini sejak 


APORAN "KOMPAS" DARI JALUR GAZA 


mangan, mati kaliran", Artinya, 
dengan kekaya: 
petani Indor 
bebek bere 
tetapi cuma diam 


patkan benih dengan ku 
dan kuantitas terba 

ni Bongong, hasil persilang- 
Kebo dan Longong," kata Jo- | S6 

pin, Minggu U/N), 
uunjukk: ikat 
nih-benih hasil persilangu 


ring dengan Oleh MUSTHAFA 
—ABD RAHMAN 


terbenamnya matahari, 
Selasa (20/11), suasana 
mencekam mulai 
merayapi Gaza 
Bersama datangnya 
kegelapan, kota itu 

bagaikan kota hantu, 4 priok Lp 
Tak ada lagi arus lalu Saat kegelapan sempurna tt 


ATSuBisk 


ini merupakan 
ing mengggelisahkan, h 
berada di mata bada 


nasiny: 


Ea cil, Namun, bagi Joharipin dun tahun 2005 aktif menyilangkan hasilkan sampai 9 ton padi | 7 og Hata lah menyelimuti Gaza, deru px 
Gratis Power Bank PT 42 pelan yang tergabung, angka: benih mandir, Boni benih padi per oktan, lintas di jalan-jalan, Mera pekat teripa F1 Han 
Setiap pembelian Samsung Galaxy SITI itu hanya penjajakan bagi im- lokal seperti Sriputih, Longong, ngtota kelompok | toko-toko tutup, bahkan 
Mangun dan Joharipin sudah 6 5 (ersambung ke hal 15 Kol 12) 
& Samsung Galaxy Note - » Marong ditan pejalan kaki pun tak 
Hg elesindoShop serta dislangkan untuk menda- (Bersambung kehal15kol6:7) | terlihat. BWA ANAK 


NEW MPV, NISSAN EVALIA 

Extra lega untuk semua 
mau Dangan kabin Nisan Evnla yang begt lega, ada banyak ktvtas dan 
NLNAGU  mectun stmawa yang las Arka ma bersama Kaharga, selep 


harinya. Ayo ratakan kenyamanan berkendara bersama Nisan Evalia, 
“Segora kunjungi Doalor Nissan terdakat atau Kik www.nissan.co.id 


Nissan, Innovation That Excites. | 


Evekrear EVALLA | 


500 023 


an ma 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Pendanaan Asing Terkuak 
Penggunaan dana asing dalam 
penyediaan sistem informasi 
partai politik (sipol) mulai ter- 
kuak. Walaupun besaran dana- 
nya tak terungkap, pemanfaa 


a mnggara Pemilu 
(DKPP) di Kantor Kementerian 
Agama, Jakarta, Kamis (22/1), 
menghadirkan saksi Direktur 

Politik dan Komunikasi Ba 


sional Bappci 
Kepala Teknik d: 
Pengi 


Informasi 
mn Penerap- 
Teknologi abdul 
Sidang dipimpin Ketua Majelis 
DKPP Jimly Asshiddigie, Menu- 
rut Siliwanti,“Sipol dibangun 

dengan bantuan dana Ausaid, 


penas 
persoalan dana asing ada kebi- 
jakan yang sudah ditentukan,” 

cosa) 


Patut Dipertanyakan 


Pertemuan tertutup Komisi TIT 
DPR dengan sejumlah perwira 
Polri yang pernah menjadi pc- 
myidik di KPK patut diperta- 
nyakan, Jika pertemuan itu di- 
maksudkan untuk memperkuat 
kedua lembaga, Polri dan KPK, 


dalam pemberantasan korup 
pertemuan itu ti 


ak perlu ter- 
tertutup itu 
mencurigakan. Mengapa harus 
tertutup? Kalau ada niat untuk 
menguatkan, terbuka saja," kata 
Koordinator Divisi Hukum In- 
donesia Corruption Wateh 
CW) Febri Di 
Ki 
Penerangan Masyarakat Polri 
Brigjen (Pol) Boy Rafi Amar 
mengatakan, pertemuan dengan 
Komisi TIT itu terkait upaya 
memperkuat sinergi Polri dan 
KPK dalam pemberantasa 
korupsi, seperti rei 


meng 


KPK. 


tur penyidik Polri di 
R) 


POLITIK & 


HUKUM 


JAKARTA, KOMPAS — Badan Kehormatan DPR 
akan mempertemukan Direksi PT Merpati Nusan- 
ara Airlines dan sebagian anggota Komisi XI DPR. 
Pasalnya, ada perbedaan penjelasan yang mereka 
berikan terkait dugaan upaya pemerasan sejumlah 
anggota DPR terhadap badan usaha milik negara. 


minggu dep 
DPR M Prakosa, Kamis (22/11, 
seusai memimpin rapat etik un- 
mendengarkan penjelasan 
dua anggota Komisi XI, Summar- 
yoto dari Fraksi PDI-P dan Ach- 
sanul Gosasi dari Fraksi Partal 
Demokrat. Mereka disebut oleh 
BUMN Dahlan Iskai 
neoba memeras PT Mer- 
Airlines (MNA) 
yang tahun ini mendapat pe- 
nyertaan modal negara (PMN) 
Rp 200 miliar 
Kemarin, BK DPR juga beren- 
ta keterangan Wakil 
Ketua Komisi XT DPR Zulkiefli- 
mansyah. Namun, politisi Pa 


da BK DPR, 
 Sumaryoto mengaku ti- 
(kali melakukan pertemuan s 
orang diri dengan direksi PT 
MNA. Tujuannya untuk memin- 
ta business plan Direktur Utama 
MNA Rudy Setyopurnomo. ”? 

ksi MNA yang bertemu 


dengan Sumaryoto menyatakan 
dia menagih jatah terkait PMN 
juga 


yang diterima MNA. Rudy 
mengaku dua kali bertemu 
maryoto,” ujar Prakosi 
BK DPR, lanjut P 
umaryoto mengaku tidak 
temuan pada 8 Oktober 
ementara, menurut Rudy, 


Anggota 
Komisi XI 
Fraksi PDI-P, 
Sumaryoto, 
berjalan keluar 
ruangan seusai 
memenul 
panggila 
Badan 
Kehormatan 
(BK) DPR di 
Kompleks 
rlemen, 
Senayan, 
Jakarta, Kamis 
271), 


n 


Konfrontasi Pekan Depan 


Sumaryoto Mengaku Tiga Kali Bertemu Direksi PT Merpati 


ada pertemuan pada tanggal 
itu, 
telah dua 


BK, 


yoto ada per- 
temuan padu 8 Oktober 2012. 
“Saat itu saya di Semarang," ka- 
tanya sembari menambahkan si- 
dengan direksi 


del 
BK 


aanggot 
direksi MNA padu 1 Ok- 
tober 2012 terkait business plan, 
dan sama sekali tidak uda' per- 
njatah kepada MNA, Ach- 


#marin, Apung Widadi dan 
Abdullah Dahlan dari Indonesia 
Corruption tang ke BK 


in. 
m 
Mereka berharap BK bersi lemb 


tegas, tidak tebang pilih, 


transparan dalam me: 
gan pelanggaran etika, 
mm memberi BK juga harus menempatkan 


dengan langkah mengorek 


Hukum dan 
Ronald Rofiz 


kkretaris Kabinet Dipo 
ing melapor ke Komisi Pem- 
berantasan Korupsi terkait konyg- 


ingani du- 


ngan dari pimpinan 


in dari anggota DPR. "Jika 
hanya mengandalkan 
keterangan 


dri, 
ementara itu, anggota Dewi 


ong kementerian deni 


DPR seharusnya diikuti pejabat 


“Itu sangat memba 
bersihkan birokrasi di 
ga," ujarny 


NWO/DIK/ATO) 


SISI LAIN SENAYAN 


Pelajaran Catur dari 
Utut Adianto 


L: an sejenak hiruk pikuk politik di Kompleks Par- 


lemen yang menurut 
istilah sejumlah politisi di lingkungan itu antara lain 
ipo. Maksudnya, Menteri Badan Usaha 


pilihan di lingkungan Sekretari 
Lawan grand master internasional itu mulai dari satuan peng 
amanan internal DPR, pegawai sekretariat jenderal DPR, hi 
($ wartawan yang bertugas di DPR. 

Bertempat di lobi Gedung Nusantara III, Utut mengh: 
waktu 25 jam untuk melawan para pecatur itu mulai puku 


Ketua DPR Pramono Anung ini bul 
"Tahun 1999, saya pernah melawan 1000 pecatur s 
multan," kata laki-laki kelahira aret 1965 ini, 
Meski ki aa sibuk 


in yang pertama bagi Utut. 


pecatur lainnya berhasil menyala 
“Kalau Utut 


Utut yang 
pernah masuk 
peringkat 100 
besar pecatur 
dunia pada 
2001, Utut la- 
lu mengulas 


ir yang 
berhasil 
mengalahkan- 

Menurut Utut, catur itu seperti kehidupan, Kesalahan sering 
pada saat kritis Setiap pembukaan atau pertahanan 
memiliki kelemahan sehingga tidak selamanya dapat diyuna 
kun, Langkah terpenting adalah menjalaninya langkah demi 
langkah dan melihat kasus demi kasus, 

"Catur itu juga seperti hidup yang harus dijalani apa adanya 
dan tidak dapat memaksakan situasi. Perbedaan akan muncul 
Jika sudah memahami situasi," kata Utut p lebar, 
ditanya apakah kesulitan bermain catur sama dengan 
tahu karena baru tiga 
tahun depan saya bisa ja mun, 
dia menambahkan, politik lebih memiliki 

Meskipun demikian, mungkin ada variabel dalam catur dan 
wa pada umumnya yang sulit ditemukan dalam praktik 
politik praktis Indonesia, yaitu kejujuran dan sportivitas, Tin- 
dakan Utut, yang seu 
menjanjikan 


aktik politik Indonesia 


ang dipenuhi kegaduhan dan intrik yang umumnya tidak je 


kualitasnya. (M HERNOWO) 


&GMATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


mrloperkoran @ 


ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 POLITIK & HUKUM 3 


Aksi Menolak Impunitas Fahd Dituntut 3,5 Tahun 


KPK Menyelidiki Anggota Badan Anggaran DPR 


JAKARTA, KOMPAS — Terdakwa perkara suap Haris tersangka | perantara suap menyuap antara 
pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, Sementara Ku, Komisi Pem- Pahd yang merupakan pemberi 


Fahd el Fouz atau Fahd A Rafig, dituntut pidana netapkan Haris Andi Su 


penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp 100 


juta subsider kurungan empat bulan. ka merupakan bagian dari pe- kep KPK kapan 

ngembangan penyidikan kasus — Haris dijadikan sebagai tersangk: 

Jaksa Guntur Forty di Peng: DPID diurus orang lain. Akhir- ini karena perannya dalam suap me. 
Wak Pidana Kor vinta uang yang nyuap tersebut 

pada Wa Ode d Menurut Johan, kasus korupsi 

Walaupun sudah di- cairan DPID ini belum di 

yakinkan bersa kembalik ada selisih 

gota Badan An perhitungan uang yang telah di- 

Ode Nurhayati. setorkan, Ada versi Fabd di 
Fahd menyuap W versi Wa Od 

sar Rp ngan dilaporkannya 

Banggar DPR oleh It: 


ini sempat. beberap 


us penyidikan 
dengan menctapkan satu sih menyelidiki sejumlah 
sangka atas nama HAS (Haris dugaan korupsi terkait DPID, 
Andi Surahman) alias HISM (FP Terkait kasus yang masih di- 
selidiki dal: 
dugaan korup 
Budi SP. mengakui, KF 
Terhadap Haris, KPK m Ih ada al 
kakan pasal-pasal penyu- Seperti diketahui, DPID diper 
penyidik dalam untukkan bagi ratusan kubuj 


angka. 


aten di 
lapat alokasi PPID 
kabupaten terse 

Ih Bener Meriah, Pidie J: 
Besar. M 
kabupaten menitipl 


ringankan 
pan dalam persidangan, menu 
jukkan penyesal 

ii perbua 


, terus tera 
nya, d 


pada Fuhd untuk mengurus Iki tanggungan istri dun pengembangan kasus DPID me- 
kasi DPID. Dana dari Fahd di uk balita. Hal memberatk nya keterlibatan 


titipkan kepada Haris m terdaku 

rahman yang suda rusak citra lembaga legislatif 

Wa Ode sebelumnya. bertentangan dengan proi proyek DPID di Aceh Besar, Pidie 
terbongkar karena pemerint emberantas Jaya, dan Bener Meriah da anggota B: 

ing merasa meni- korupsi. Wa Ode, orang yang di- Dalam persidangan kasus DPR tainny 

W kepada Fahd tak Fahd,telah dipidana penjara — DPID di Pengadilan Tipikor Ja- — peranan sepe 

can. manfaat at karta, terung) 


Haris, Dia diduga ikut menyu 
Wa Ode agar Fadh memperoleh 


Solidaritas Korban untuk Keadilan (ISKK) menggelar aksi Kamisan di dep 
imis (22/1), Selain memperingati Hari Antiimpunitas $ 
tuntutan penyelesaian kasus kekerasan antara lain peristiwa IX 
Semanggi 1 dan II, serta Trisakti 


juga punya 
Wa Ode 
ap Haris menjadi (AMN/BIL) 


BANK C 


4 
Sama di Depan Hukum 


JAKARTA, KOMPAS — Sikap oleh KPK, khususnya terhadap 
ntan Gubernur BI yang saat 
akan ragu ini menjabat sebagai Wapres su- 
Boediono layak di- dah selesai, Proses selanjutnya | 
di DPR, yakni melaui meka- | 
wmberikan kewe me hak menyatakan pendapat 
da KPK untuk memeriksa dug sampai ke Mahkamah 
n tindak pidana korupsi oleh — Konstitusi," 
ag diduga melaku- Ni 
sih gertakan seb 
Misalnya, wakil presiden di- DPR. “Hak met 
duga terkait korupsi, bisa pat masih jadi gertak 
diperiksa, Inilah bentuk peng- s dilakuk 
an terhad 
duduka 
hukum,” kata peneliti Pusat Ke 
Jian Antikorupsi Pukat) Unive 
sitas Gadjah Ma 
dsil Alim, K 
Sebelu 
paikan peneliti hukum Indone 
Corruption Wateh Febri 


presiasi. Perundang-un 


seh 


DPR 

Ka | 
sikap politik | 
Fraksi PDI-P” kata Sokre- 
taris Jenderal PDI-P Tjahjo Ku- 
nolo, Rabu, 

"Aspirasi hu 
pendapat me 
jika dipakai, suhu politik ukar 
panas dan proses politiknya tidak 
syah dan Direktur Advokasi P kata Ketua Partai Gol- 
kat UGM Oce Mad kar Priyo Budi Santoso, 
alasan Boediono seorang wakil — Sekretaris — Jend ppp 
presiden, kata Oce, karena di mbahkan, partainya me: 
depan hukum siapa pun sam menunggu — KPK 

Terkait temuan KPK. bahwa gu 
n Boediono dal 'amun, Wakil Sekjen Partai 
fisilitas pendan Demokrat Saan Mustopa mene- 
pendek kepada Bank Century », tidak ada alasan untuk 
ingat melegakan Tim Pong: menyataka tt ka- 
Kasus Bank Century DPR. " a kasus Bank Century sudah 

asan tersebut, ment tangan KPI 
nunganan kasus Century @OIK/ABK/NWO/IAM) 


KOMP. an, Yamanic 
'amanie, hakim agung yang bersama Hakim Agung Imron 
minta mengundurkan diri ka- Anwari dan Nyak Pha meng- 
vena diduga memalsukan amar anulir hukuman mati Hanky Gu: 
putusan gembong narkoba Hang- — nawan menjadi hukuman pen- 
ky Gunawan, kini tengah dirawat jara 15 tahun, Kemudian Yama- 
di Rumah Pondok Indah, nie membubuhkan tulisan tang- 
Jakarta, h hu- 
Yamanie dirawat di Kamar VIP seperti 
5401. Di pintu kamar tersebut diputuskan majelis hakim yang 
tertulis pasien membutuhka dipimpin Imron 
tirahat sehingga belum bisa di- Setelah mengajukan pengun- 
engauk. duran diri pada 14 Nowmber 
Menurut seorangsusterjagadi Jalu, Yamanie tidak terlihat 
rumah sakit tersebut, Yamanie lagi datang ke Mahkamah 


HotRoo 
Internetan) t 
erie era en Meat peter Percepat 2 Stabil 


di angan Didukung Oleh: 


Rumah 
n kepada kel Anggota Lembaga Tinggi Negara 
menunggu di kamar apakah di Kawasan Kota Baru, Kema- 
Kompas bisa menemui Yamanie,  yoran, Blok D-5 Kav 2, Jaka 
Mohon maaf, pasien belum bisa — Put. 
ditemui” kata'sustertersebutke- Anggota Komisi Yudisial, Su- 
pada Kompas. suki, mengatakan, 
yang menung: ie seharusnya men- 
tidak bersedia jadi pintu masuk untuk mem- 
yan bersihkan MA. FA) 


Ach- Seperti dit 


ANDROID 


gu Yamanie j 
diminta koter: 


3 & 
Joy Wahjudi Khrisna Zulkarnain Andre Rompis 
Chi Marketing Oficer of PT,XLAXIATA| “Country Marketing Manager of Google “Vice President Samsung Mobile Phone 


Tatat Selamat Rudy Tirta 
MO Senior Manager of HTC sident Director of CROSS, Founder of Android Community 


IA — saia WINNERS"" 


Rekening BCA'a/n Google, logo Google, Google Maps, Gal, G », YouTube, Androl, dan merek sinnya adalah merek dagang Google ne 
PT WFA Indonesia a/c 5235061888 id diproduts mu dimodifikasi dat karya yang dibuat dan dibagi oleh Google dan digunakan ber 


Info & Registrasi U11-579S 25TI /atau SMS ke : 0888 1779989 Kn apa 


EP Oenan a " Ayo Segera Bergabung! 


IC at2U021 57959817 -0817081707 Berboya 


Ketik : KPS | Nama / Tanggal / 5 Email: edukasi@wfa.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Koster Bantah Terima ” Kado” 


Hakim Mencecar Perubahan Nomenklatur Anggaran Perguruan Tinggi 


JAKARTA, KOMPAS — Anggota Komisi X Dewan 
Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI-P, I Wayan 
Koster, membantah tuduhan menerima aliran dana 
dari Grup Permai dalam sidang di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/11). 


Koster dihadirkan sebagai 
si dalam sidang korupsi peng- 


ke staf saya, Budi Supriyatna, dia 


im Angie, Teng- 
ah, bertanya apakah 
dan Kemente Koster pernah menerima uang 
ga dengan terdakwa Ange- 400000 dollar AS dari Dewi 

lina Sondakh. Ui dan 500000 dollar AS yang 
Sebelumnya, Dewi Untari, ba- 


mentei 


Koster menjawab 

Koster juga mc 
aber 2010 pernah 
1 dibungkus 
kado di Hotel Century, baik se- 
cara langsung maupun m 
stafny 


(Manager Pemasaran Grup Pe 
mai) untuk menyerahkan dua ka- 
do berisi uang ke ruang kerja 
Koster di DPR. Kado 
staf Koster sekitar 17 Oktober 
dan 26 Oktober 2010. 

Anggota majelis hakim Hendra 
Yospin Alwi bertanya, ketika 
ring disebut menerima suap, 
kah Koster pernah berupaya 
mengklarifikasi, "Saya konfirmasi 


anggaran di 
terdakwa Angelina 


kata hakim Hendra, 
1 Koster, Hendra 
mengancam, jika ada ketera 
bohong, saksi bisa diproses juksa 
penuntut umum. 

Jaksa penuntut umum juga 


Waris Iskandar, 


diknas. Koster 


Saksi Mahyuddin (kanan) dan 1 Way 
terian Pendidikan 
idakh di Peng: 


mencecar Koster terkait komu- 
Nikasi Koster dengan mitra ke 

krctaris Jen- 
deral Pendidikan Tinggi Kem- 
ngaku pernah 


JEJAK 
YAYAN KOSTER 
LAM KASUS ANGIE 


Wubammad (Mindo Rosalina, 


Lutfi, sopir yang 


Nazaruddin, terdakwa terdakwa kasus suap menerima arahan dari 


Kasus sutowsma”——“WmARtSeh Mio Rosina 
atlet SEA Games. Games (Pengadilan (Pengadilan Tipikor, 
(Pengadilan Tipikor, Tipikor, 16/1/2012). 15/2/2012). 
30/11/2011). 
TNO KETERTEAN 
Menerima yang peiin Meneima tag mei 
proyek bersama Angie dua kali pengiriman. 
dan Mrwan Amir sebesar Uang pertama diterima 
Rp Omilarkrena Menerima dana “Gi af Kost tang 
mengamankan proses. Ia misa aki. “kedua dijemput 
penganggaran proyek sesetang di heemant 
ame ttd DPR sedang 0PR, 
Su ng angs, ct embtn Namps 


Hakim angtota — Marsudin 
Nainggolan” mencecar anggota 

DPR dari Praksi Demokrat, Ma 

yuddin, terkait keanehan perubah- adi 
am nomenklatur pada anggaran itas 


perguruan tingsd dari pengadaan 
sarana prasarana menjadi pem- 
bangunan gedung Mahyuddin 
adalah mantan Ketua Komisi X 
yang sekarang anggota Komisi TX. 

Mahyuddin lebih banyak ter- 


jelas penyimpan 
alau mekanisme komisi, ada 
enggak notulensinya? Ada enggak 
notulensing 

Koster?” ta 
dak, tidak ada" 


im sidang perkara korupsi penggiringan 
sional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan 
ian Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/11), 


"jawab Koster, 


berkomunikasi dengan mitra berisi permintuan agar alokasi — diam mendengar pertanyaan Koster menjelaskan, nomen- 
kerja, tetapi tak mengakui pernah untuk teman-teman di direktor "Apakah ini prosedurnya? prasarana itu 
berkomunikasi dengan Haris. jangan ikut dilibas, Tiba-tiba ada pembangun: masih umum sifatnya. Rektor 
Jaksa membacakan transkrip mah dapat pes gedung baru. Dari ma akan menentukan kebutuh- 


Koster. umbar dan pengurusa 


percakapan di 


KASUS HAMBALANG 


KPK Geledah Rumah 
Petinggi PT Adhi Karya 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemberantasan” Korupsi 
kembali melakukan penggel 
dahan terkait penyidikan 
dugian korupsi proyek pemb 
ingunan kompleks olahraga 4 
padu di Hambalang, Bogor, Jawa 
KPK menggeledah ramah 
ygti PT Adhi Ki 
Bagus, di Jala 
Nomor 88, 
Tengah, Kamis 

Teuku Bagus a 
kepala 


us bagian dari pengembangan pe- 
nyidikan kusus Hambalang, Wa- 


muda dan Olahraga, Deddy Kus- 
dinar. Deddy m 

pembu 

yek Hamb: 


“KPK melakukan penggeled: 
terkait penyidikan kasus Han 
ng di rumah Teuku Bagus," 
KPK Johan Bu- 


hon besar dengan 
dugian tindak pidana 
Deddy merupakan ' ter 
pengadaan proyek Hambalang 
KPK juga menyelidiki bebera 
hal seperti sertifikasi tanah d 
dugaan aliran dana, 


Pertemuan kekerabatan 


Se terpisah,” Machfud 
oso mengklarifikasi pembe- 
ritaan — Kompas edisi 
(2010, mengenai 
balang. Dalam b 
hui apa saja hasil pengste-  butkan, Machfud mengakui se- 
in yang diperoleh ponyi- 

"kata Johan, 

Teuku Bagus diketahui ber- 
in sebagai orang yang ikut 


Ik Kamis pagi hing 
belum bisa mengu 


eat 


telah mendapat uang muka pe- 
dalam 


in subkontraktor 


temu istri Anas rb: 


Ti 

badan usah tersebut menyesatkan 

negara, seperti PT Adhi Karya publik dan bertendensi menja- 

dan PT Wijaya Karya, untuk tuhkan nama baik saya dan Ibu 

menggarap proyek Hambalang,” Athiyyah Iaila karena Kompas 

membingkai berita seolah uda 

Periksa saksi hubungan antara uang muka 

Pekan ini, KPK secara 

memeriksa sej 


n rilis yang dite- 
rima, Rabu C2/ND, 

Menurut Machfud, PT Duta- 
sari Citralaras x 
profesional 
pekerjaan a 
dari klien-kli 

"Demikian pula pertemuan sa- 
ya dengan Ibu Athiyyah, Per- 
temuan tersebut berlangsung da- 
lam konteks hubungan kekera- 
batan yang jugu saya lakukan 


hadap mantan Sekretaris Ke 
menterian Olahraga 


SEA Games. 
Namun, Wafid tak bisa hadir 
belum mendapatkan i 
dari Kepala Lembaga Pema 


seorang saksi lain tidak da 
yakni Paul Iwo, dengan al sebelum, 
kit. KPK memeriksa At dengan 
wan PT Adhi Ka tau peru 
Machfud, 811) 


pekerjaan, 
ya,” kata 


rawis  SANGGAHAN 
w« DAN PERINGATAN 


€ 


P3 


Untuk dan atas nama klien kami PT. Wahana Profit Global 
(Induk Perusahaan dari T3b System di Indonesia), berlokasi di 
Gajah Mada Plaza Lt. 3A Unit 00 Jakarta Pusat ( untuk 
selanjutnya disebut 'Kllen kamr), kami hendak membertahukan 
sebagai berikut 


1, Bahwa klien kami adalah induk perusahaan dari T3B System 
di Indonesia yang berkantor pusat di Singapura 

2. Bahwa klien kami TIDAK PERNAH MEMUAT IKLAN pada 
harian Kompas tertanggal 9 Nopember 2012 di halaman 
19 atas. dan dengan ini kami menyatakan bahwa iklan 
tersebut adalah tidak benar: 

3. Bahwa sehubungan dengan iklan tersebut kami himbau 
kepada member T3B System agar tidak memberikan data 
'apapun kepada pemasang ikian tersebut 

4. Bahwa kami menghimbau kepada pihak manapun yang 
lidak berhak agar tidak lagi menyalahgunakan nama T3B 
“untuk kepentingan apapun: 

5. Bahwa sehubungan dengan iklan yang menyesatkan tersebut 
lelah kami laporkan kepada pihak Kepolisian Republik 
Indonesia. 


Jakarta, 23 November 2012 


Agus Wijaya, S.H., M.H. & Partners 
'Agus Wijaya, 


BONUS INS TAN 


"Untuk minirnum pembelanjaar 


Kuasa Hukum SELAMA BERMADAN TOTAL : 
aa Prana DB ANSTEM) "P5 Miliar! DEPARTMENT STORE #ioge di Noven Sota 


(Leua Geraama Oa £ ce, Kakak 


Rp 150.000 
Crau Hibmati! 


ISKON 
BEL 


c TAHARI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 POLITIK & HUKUM 5 


Ulang Tahun Ke-67 Korps Marinir 


Persulit Pemekaran 


DPR Usulkan Daerah Persiapan Pemekaran Lima Tahun 


JAKARTA, KOMPAS — Syarat pembentukan otonom,” kata Gamawan. DOB minimal lima tahun. 
daerah otonom baru diusulkan diperketat dengan Be aneh pan aSrlu 200 usulan daerah 
pertimbangan kesejahteraan, bukan politis seperti Hingga kini, Kemendagri dan 
ma ini, “Pemekaran itu harus dipersulit 


DPT sul- 
n pembentukan DOB, Setidak- 


penyusunan pet 


ilit-sulitnya,” ujar Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintah menghitung, nya ada 200 usulan pembentuk: 

tentang Pemerintahan Daerah DPR Totok Daryanto, esiapanituidealnya perlu wak- an DOB yang diterima Kemen- 

ang sa otok Daryanto. «tiga tahun, dagri, Komisi TI DPR hampir tiap 

Totok sependapat pemberla- bulan menerima usulan peme- 

Pernyataan dis bentukan DOB jarang sekali ter- ka ya tidak tahu persis 

tok seusai rapat capai ju 

Menteri Dalam Negeri C Penget rat disepak: karena tiap bul 
i di kompleks p -  pemerinta wan mengata- — Selama persiapan, penjal masuk," katanya, 


in, Jakarta, Kamis (2 


pembentukan DOB harus 
berhati-h: r tak membuat 
kemiskin. abah, 


Usulan daerah persiapan 
Usulan pemerintah memper- 

ketat pemekaran dengan men 

berlakukan daerah persi: 

Usulan daerah persiapan 

W dalam Pasal 7 A 


rah ditunjuk Kei Usulan terakhir diterima Ko- 
am Negeri (Kemendagri) misi II, September lalu, Bupati 
negeri. Mappi, Provinsi Papi 


Prajurit Korps M: 
Hari Ulang Tahu 
Upacara dimeriah) 
Inspektur u 


ut melakukan de 
67 Korps Marinir di Markas Brigil 
n demontrasi sniper, penembakan m 
adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut 


Kamis (22/1). 
dan terjun payung kan pembentu 
mo, nom baru (DOB). Ti 
karan untuk meningkat 
ekonomian, kesejaht 


, man publik tak 
PENGANGKATAN PEJABAT 1 nan publik ti 


n & £ tak berjalan norm 
Utamakan Rekam Jejak dan Integrita 


tukan dua DOB yakni Kal 
Muara Digul dan Admi Korbai 
1990-2009, atau hanya 
10 tahun, muncul 205 dnerah 
baru hasil pemekaran, Sebelu 
nya, dari 1945-1999, Indonesia 
hanya punya 319 daw 
Dari evaluasi Ke 
nyak d 


teknis me- 
un daerah persiapan 


tak tercapai,” ujar 
misi TI DPRA 


ri 
i daerah otonom baru 


berpendapat sama. g berlaku tiga tahun, buruk kinerjanya. "Pemekaran 
JAKARTA, KOMPAS — Ba- kan, total jumlah pejabat yang” menurut Ari, juga dinilai akan an kesejahteraan, per- "Mengapa tiga tahun karer daerah ini memang gila-gilaan," 
nyaknya jumlah pegawai negeri lah dengan hukum bisu memberi ruang untuk mengon- | ekonomian, dan pelayanan pub- uasi yang kami lakukan, ujar Dirjen Otonomi Daerah Ke- 
yang bermasalah deng trol sistem pengangkatan peja- Ikan alasun formal.” duerah yang baru mekar tidak mendagri Djohermansyah Djo- 
dipromosikan me bat, Kekuasaan tidak sepenuhnya taunya, tujuan pem- akan mungkin bisa mandiri di han beberapa waktu lalu, (NTA) 


n rah, 
perbaikan — sistem 


jabat tersebut baru 


Beng: peng perekr akan dibahas d DEMOKRASI 

paha Ja ti Wa an UU Aowtr Sip 

KL Angan Sia Perlu Kesadaran Multikultural 
pad Uno Gad dat rana 


AAGN Ari Dwipay 
(2/1), di Yogyal 

pengangkatan peja 
lah di sejumlah daerah merupa: 
kibat perekrutan biroki 
duduki jabatan 


korupsi oleh pejabat | JAKARTA, KOM Pe- 
Menurut Ari, diperlukan ke- per penyelenggara | ngembangan demokrasi di Indo 
rangka regulasi supaya perekrut- negara utau pejabat instansi pe- | nesia perlu ditopang oleh ke- tokoh dunia dari 21 negara 
n pejabat birokrasi bukan ber- h wajib melaporkan gra- | sadaran multikultural, dan 100 peserta dari Indonesia. 
arkan pertimbangan politik. ang mereka terima, Hal Pesertanya dari be 
Sistem pengangkatan bi- dalam Pi pe- , seperti tokoh agama, politik, — semi 
rintah Nomor 60 Tahun 2008 | kesadaran itu, bangsa ini sulit intelektual, bisnis, dan media. — Din, dan Korban Tindak Kekerasan 
tentang Sistem Pengendalian In- | membangun kemajuan di ten Mereka akan berbicara berbagai ”—” Menurut Ricfgi, Indonesia (Kontras) beraudiensi dengan 
term Pemerintah, masyarakat yang majemuk da gagasan dan pengalaman terkait” merupakan laboratorium besar” Komisi VIII DPR, Selain » 
but bisa dilaku- — Prinsi : uma, etnis, dan budaya. dengan demokrasi dalam masya- — bagi proses demokratisasi dalam — nyampaikan kondisi terkini 281 
m komisi apa- ris Jenderal Komisi Pet san itu disampaikan Ke- Lmultikultur, masyarakat multikul penganut Syiah korban kekeras- 
en- asa Korupsi Bamb: impinan Pusat Mu juga Chairman WPF, di tempat peng 
nyeleksi Pratomosunu, di Yogyakarta, h Din Sya Ikupkan, kekerasan mm 


Wa kanisme politik bernegara. Sis- 


ah satunya adalah kondi 
melibatkan warga Syiah di 
pang, Mi wa Timur, 
Kemarin, sejumlah perwakilan 
warya $ ng didam- 
pingi Komisi untuk Orang Hilang 


Samp 


untuk 
is yang sangat te 


politisi, Atas nama kepenting 
politik balas jusa atau dikor 


den yang hammadiy 


dan “men calon-calon pemberian dalam bentuk apa ia pers persi sih saja meletup di Indonesia d 
Negeri yang dinilai layak. Bisu juga se- pun yang berkaitan dengan ja- «Forum (WPF)di beberapa negara lain di dunia,” menyet 
ada 474 pegawai negeri sipil leksi dilakukan tim independen — batan wajib untuk dilaporkan 1), Hadirju- Hal itu antara lain dipicu oleh — layah, k la Komisi VIII, Abdul 


S) yang bermasalah de 
hukum 
di p 
provinsi, Mereka berstat 
sangka, terdakwa, ataupun te 
ida mperkir 


kan gratifik an latar belakang 
etnis, dan kelompok. P 
| sebagian negara itu tel Kesadaran multikultur mc 
m perdam n demokr dadi tanta 
di Kota Bogor, demo- — Indonesia, 
5 November 2012. krasi telah diterima sebagai me- — konflik terja 


yang terdiri utas akademisi, pe- Selain melap 
jabat pemerintah provinsi, dan  seti 
pejabat pemerintah 
ten/kota it kekayaan penyelenggara neg: 

Pengalihan tugas pembinaan — (LIKPN) secara berk: 
PNS kepada Sekrotaris Daerah, (NA/ABK/INK) 


LIPPOMALL 


KEMANG 


rah WPF Riefgi 


p Kemen- 
terian 


at diharapka 
ningkatkan dialog, (AM/INA) 


SPECIAL WEEKEND DEAL 
24 - 25 NOVEMBER 2012 


SPEND RP 2,000,000 
GET RP 1,000,000! 


DEBENHAMS 


Early Christmas Shopping 
22-25 Nov 2012 2 


Up 307 Bana 
Mall Dn Bari » EXCLUSIVE DEAL 


"Nov 201 » Rp 5,999,000 on 26 - 30 Nov 2012 


ELLO & THE BAND YOVI YOVIE & HIS FRIENDS 
25 NOV 2012 - 5.30PM , | DEC 2012 - 5.00PM 


WHITE SHOES & J 
THE COUPLES COMPANY 1 ALEXA 4 


30 NOV 2012 - 7.00PM 2 DEC 2012 - 5.00PM 


S 
Ng 
t 


- NIDN HOTLINE: (021) 290 56 793 
DEBENHAMS hypermart MSI XXI Fe Sa Mr eta ma 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


6 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Sinergi Buruh-Pengusaha 


2 skalasi aksi buruh terus terjadi di 
Tanah Air. Menyusul aksi menun- 
a IMB tut kenaikan upah dan menghapus 
alih daya, ribuan buruh turun ke 
jalan menolak BPJS-SJSN. 


Buruh mengancam melakukan aksi turun ke jalan 
hingga tuntutan agar Presiden menerbitkan peraturan 
inti Undang-Undang Sistem Jaminan 


Sesal (RIS) dipenuhi, Terlepas dari tuntutan porbaikan 
kesejahteraan yang diperjuangkan buruh, kecenderungan 
buruh turun ke jalan kadang disertai tindakan amarkistis 
menutup jalan dan menduduki pabrik, sampai tuntutannya 
terpenuhi, semakin sering kita saksikan akhir-akhir ini. 
Keberhasilan di satu daerah jadi preseden bagi daerah lain. 

Akibat aksi ini, tidak hanya proses produksi yang 
terganggu, buruh juga kehilangan penghasilan, masyarakat 
ikut terganggu, Dalam kasus di Cikarang, aksi buruh sampai 
memicu konflik horizontal dengan warga sekitar yang 
merasa dirugikan dengan tak berproduksinya pabrik, 
tuasi perburuhan yang kurang kondusif ini menyebabkan 
sejumlah investor asing mengancam hengkang. 

Kita menyesalkan situasi yang belakang semakin cen- 
derung keluar jalur, Terkait upah, kebijakan populis pemda 
yang menaikkan upah minimum di luar jalur tripartit, di 
tengah tuntutan agresif buruh, hanya semakin membuka 
peluang kontlik terbuka antara buruh dan pengusaha. 
imda tak memperhitungkan bahwa kenaikan UMP 
secara drastis pada akhirnya bisa jadi bumerang bagi 
industri dan penyerapan lapangan kerja jika dilakukan 
tanpa membedakan skala usaha, jenis usal 
perusahaan. Kenaikan UMP hampir 50 per 
akan memukul UMKM dan manufiktur padat karya. 

Bukan tak mungkin, untuk bertahan, mereka dipaksa 
memangkas ongkos prodi 
atau menaikkan harya. Dampaknya, inflasi dan industri 
kian sulit bersaing di dalam negeri dan di pusar ekspor, 

Kita berkepentingan rezim perburuhan yang mengeks- 
ploitasi buruh diakhiri, tetapi tetap harus dalam koridor 
dan tak merugikan kepentingan lebih besar, termasuk 
onomi jangka panjang, Jangan sampai 75 persen dari NO 
Juta tenaga kerja di informal ikut kena gotah, 

"Terkait SJSN, harus dicari formula yang tak memberat- 
kan rakyat kurang mampu tanpa menghilangkan kewajiban 
negara menyediakan jaminan sosial. Semua pihak harus 

lari politisasi atau kepentingan lain ikut masuk 
saian sengketa perburuhan, 

Perbaikan kesejahteraan buruh harus dilakukan secara 
simultan dengan upaya membenahi iklim usiha dan 
(ekonomi biaya tinggi agar pengusaha bisa meningkatkan 
kesejahteraan buruh tanpa mengganggu daya saing, 

Pengusaha pasti tak keberatan membayar UMP Rp 22 
juta per bulan jika dibarengi perbaikan keterampilan, 
produktivitas dun etos kerja buruh. Menjaga kescim- 
bangan kepentingan buruh dan pengusuha menjadi harga 
mati untuk menjamin terwujudnya hubungan industrial 
kondusif dan kesinambungan usaha dan lapangan ket 


Gencatan Senjata di Gaza 
sepakatan gencatan senjata 
Palestina dan Israel melega 
karena menghentikan 
pertikaian bersenjata yang 
ampir berlangsung dua pekan. 


Dewan Keamanan PBB dengan modiasi Mesir hari Rabu 
lalu berhasil membujuk Hamas dan Israel 
untuk meletakkan senjata, 162 warga Palestina 
“dan lima wanga Isracl tewas dalam aksi saling serangsekitar 
dua pekan terakhir, Jumlah korban cedera, terutama di 
kalangan Palestina, jauh lebih besar lagi. Ribuan orang 
terpaksa mengungsi 

Gelombang konflik senjata terakhir ini ikut membuyar- 
kan harapan penyulesaian damai atas konflik yang sudah 
berlangsung ratusan tahun, lebih-lebih seratus tahun ter- 
akhir, Pertempuran bereskalasi cepat sekitar dua pekan 
terakhir. Berbagai kalangan tentu saja terkejut karena 
situasi relatif tenang ketika sejumlah negara Arab digun- 
cang gelombang protes sejak tahun 2010, 

Perbatian dunia bahkan sempat beralih dari konflik 
Palestina-Israel karena sorotan lebih ditujukan ke sej 
lah negara Arab yang sedang dilanda Musim Semi. Tiba- 
tiba pecah lagi aksi saling serang sejak dua pekan lalu, 
Kenyataan ini kembali memperlihatkan, konlik Pulesti- 
na-Isracl memang masih jauh dari penyelesaian, Kedua 
pihak terus saja melakukan konsolidasi kekuatan milite 

Upaya peni ara damai terasa semakin sulit. 
Berbagai yen. ojata dan kesepakatan perdamaian 
hanya berumur pendeksejak perang terbuka dimulai tahun 
1948, sebagai dampak pendirian negara Isracl yang sangat 
kontroversial. Rangkaian perang dan konfrontasi senjata 
beberapa puluh tahun terakhir hanya memperdalam den- 
dam dan semangat permusuhan, yang berakarjauh ratusan 
tahun dalam sejarah. 

Sulit 


damaian, Keduanya semakin sulit melepaskan diri dari 
jebakan rasa dendam dan permusuhan. Atas dasar itu, 
masyarakat dunia harus terpanggil met 
Palestina dan Israel mencapai perdamaian. 
Sejauh ini upaya perdamaian menjadi kedodoran karena 
masyarakat dunia terpecah dua. Dunia Barat, misalnya, 
cenderung mendukung Israel, sedangkan Arab dan dun 
berkembang mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa 
Palestina, Perpecahan sikap dunia internasional itu sama 
sekali tidak membantu menyelesaikan pertikaian, tetapi 
justru dikhawatirkan akan memperumit kondik Timur 
Tengah (Timteng) oleh tarikan kepentingan yang berbeda. 
Konflik Timteng tidak hanya merugikan kepentingan 
bangsa Palestina dan Israel tetapi juga dunia internasional, 
Konflik Timteng telah memengaruhi perdamaian dunia. 
Atas dasar itu, konflik Timteng harus segera diselesaikan 
“dengan menekankan dan menempatkan prinsip keadilan di 
atas segala hegemoni kekuatan, 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


ning Um 3ex5Oruru 
WS enim Umre Bara Asa. 5 Siro 
Pri Rabks/Pesrgang Ine Pit bain 
Wa Pnimin Rast 1s raya Baba Truk Nind Madra Pena 
Maa Saa Mk Lo 
peda Pie aras Linda 
Wanda hemat Rebeca 
Meneer Nae 


OPINI 


mai: opinikompas.com dan opiniakompas.coid 


Ketahanan Energi, Suatu Ilusi 


Oleh SOEGENG SARJADI 


bagai pelaku usaha, 

saya menilai lang- 

kah pemerintah 
membubarkan Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas 
Bumi serta menempatkan 
kewenangan sementara- 
nya di bawah Kemente- 
rian Energi dan Sumber 
Daya Mineral merupakan 
langkah tepat. 


itu secara 
simbolik menegaskan bahwa ne- 
ara berdaulat atas sumber daya 
alam yang dimiliki sesuai amanah 
konstitusi. Apabila Pertamina su- 
dah siap, terutama sudah bersih 
dari orang-orang yang hanya 
mikirkan diri sendiri dan tidak 
sadar bahwa mereka sedang ber- 
negara, pengelolaan migas dapat 
diserahkan kepada Pertamina. 
hubungan dengan hal itu, mem- 
bangun National Oil Company 
dan mendirikan badan pengawas 
merupakan salah satu pilihan in- 
stitusional guna menegakkan ke- 
tahanan energi nasional. 


Perubahan ekstrem 


Berkaitan dengan enenyi fosil, 
Indonesia sejatinya tidak Istime- 


Re: 


wa, Kebanggaan kita “sebaga 
bangsa maritim mempunyai po- 
sisi strategis di antara dua benua 
dan samudra, serta berada di ba- 
wah naungan garis khatulistiwa, 
Jadi mentah begitu saja ketika kita 
membicarakan cadangan enenyi. 
Cadangan minyak yang di 
liki Republik tinggal 0,23 persen, 
Bas IA pe 
persen dari cadangan dunia Jika 
angka-angka itu disandingkan 
dengan besarnya jumlah 
duk yang mencapai 259 juta jiwa, 
Indonesia sejatinya mi 
si. Dengan 
yang semakin tinggi dari waktu 
ke waktu dan cadangan yang kian 
menipis, posisi Kita senyatanya 
sangat rapuh, dak 
Merujuk pada situasi itu 
ra rasional rasanya hamp 
c- tail bagi kita untuk berkompe- 
tisi melawan China dan India, 
apalagi menghadang negara-t 
ara maju. Globalisme ekonoi 
yang bergerak semakin ekstrem 
di mana semua produk berku- 
alitas prermium, dengan produksi 
dan distribusi 
bisa diikuti apabila kita m 
nyai ketersediaan enengi yang 
memad: 


tasnya, Indonesia miskin 
ergi. Cadangan hanya sekitar 4 
Ir barrel untuk minyak bumi, 
ni 104 triliun kaki kubik, 


juta ton, 


, dan batubara 06 


meskipun posi 


ener- 
ngkat permintaan hai 


hanya be 


mus- 


ba cepat, hanya 


dan batubara 55 miliar ton. De- 
ngan laju produksi minyak seki- 
tar900000 barrel per hari (bph), an 
is sekitar LS juta barrel setara 
minyak (bs), dan batubara 340 
ita terseok-seok me- 
menuhi konsumsi domestik. Se- 
Uap hari kita perlu 13 juta bph 
minyak, gas 750000 bsm, dun 
batubara 67 juta to 

Dengan konstruksi seperti itu, 


ndu- ini berada di peringkat ke-16 d- 
Jam negara-negara anggota G-20 
dengan produk domestik bruto 
1000 triliun dollar AS, 
mimpi untuk menjadi satu dari 
empat negara terbesar pada 2040 


cca- — bangunan energi, Dengan istilah 
, Indonesia mustahil menjadi 
negara adidaya upabila tanpa ke- 
tahanan energi yang tangguh, 
Sehubungan dengan hal itu, 
salah satu pilar terpet 
membangun ketahanan energi 
nasional adalah keputusan dan 
kemauan politik para pembuat 
kebijakan. Ironisnya, 
mpu- jauh ini cenderung tet 
kalkulasi politik praktis dan isu 
energi jangka pendek ketimbang 
membuat kebijakan energi ji 
ka panjang dan program aksi luas. 
yang tidak populer, 
Akibatnya, ketahanan 


yangki 


lebihan menyangkut 
ngunan $ 
kan, Obyel 


Indonesia saat 


kita belum mel 


sadepan bangsa. 


Alternatif kebijakan 
Agur ketahanan er 


Indonesia unti 


untuk 


semakin 
rintah. 1 
mampuan 


nene 


Se 


dambakan tak lebih dari 
cbuah ilusi. Jangankan ketahan- 
energi, cadangan minyak 
strategis saja, yaitu stok nasional 
untuk kondisi darurat, sampai 
hari ini belum memadai jika tidak 
boleh disebut belum ada. 

Situasi itu diperburuk oleh jar- 
gon politik dan pencitraan ber- 
pemba- 
mber energi terbaru- 
nya, kita baru me- 
langkah satu kaki dari seribu ki- 
lometer yang harus dilalui, 


dalam upaya mengamankan ma- 


gi nasio- 
al tidak sekadar ilusi dan mimpi 
menjadi negara 
adidaya terwujud, tuk ada pilihan 
lain, pemerintah dan DPR harus 
mengambil risiko politik bersa- 
ma, Mereka harus berani men 
hentikan subsidi premium, Per- 
mintaan premium yang semakin 
ingsi dari waktu ke waktu akan 
ekik leher peme- 
mengakibatkan 
pemerintah 
melakukan pembangunan nasio- 
15 nal merosot dan kemiskinan me- 


itu, restrukturisasi 
nergi Jang minyak sesuai dengan p 


tumbuhan kebutuhan konsumen 
domestik tidak bisa ditunda-tun- 
da lagi, Efisiensi pemakaian ba- 
han bakar minyak guna menahan 
laju konsumsi juga tak boleh ter- 
lambat, salah satunya dengan pe- 
nanggulangan kemacetan lalu 
lintas di kota-kota besar, 

Selunjutnya, kapasitas produk- 
si sumber energi primer harus 
dioptimalkan untuk mengaman- 
kan pasokan dalam negeri. Dari 
sisi sektor hulu migas, upaya 
mencari tambahan cadangan dan 
produksi (jangka menengah dan 
panjang) harus fokus dan inten- 
Sif, baik dengan mencari ladang- 
ladang di belahan dunia ain 
maupun melalui kajian bersama 
dan new venturesdi cekungan-ce- 
Ikungan frontiers, 

Langkah tersebut hanya akan 
bermakna apabila pemerintah 
dan seluruh pemangku kepen- 
tingan (stakeholders) terkait ber- 
peran aktif memfasilitasi para in- 
Vestor dengan berbagai terobos- 
an kebijakan yang memadai, 

Tanpa langkah-langkah terse- 
but, hasrat untuk mewujudkan 
- ketahanan enengi nasional tak 
lebih dari sebuah ilusi, Alih-alih 
menjadi adidaya, kita malah 
menjadi bangsa paria, 

SOEGENG SARJADI 
Ketua Soegeng Sarjadi 
Syndicate 


dalam 


Identitas Muhammadiyah 


Oleh MITSUO NAKAMURA 


lama 100 tahun keberada- 
annya, Muhammadiyah te- 
Jah memberikan kontribusi 
yang sangat besar bagi Indone- 
sia, terutama dalam bidang pen- 
didikan, kesehatan, filantropi, 
dan kesejahteraan sosial, 


Kontribusi ini tak terbatas pada masyu- 
rakat Muslim, tetapi juga masyarakat 
non-Muslim, seperti terlihat pada ada 
sekolah dan rumah sakit Muhammadis 
di Papua dan Nusa Tenggara Timur, Ber- 
sama Nahdlatul Ulama (NU, Muhamma- 
tah menjadi organisasi Islam terpenting 
di negeri ini dun menjadi representasi 


. Di tingkat global, 

skali tak ada organisasi Islam mo- 
dern yang bisa menandingi amal usaha 
Muhammadiyah. 


Memudar dan kurang dinamis. 


Namun, peran Muhammadiyah pa 
beberapa dekade belakangan ini sepe 
agak memudar, Secaru eksternal, berbagai 
kelompok transnasional, seperti Hisbut 
Tahrir Indonesia, yang muncul pasca- 
tumbangnya Orde Baru, mampu berkor- 
petisi dan menandingi Muhammadiyah, 
cara internal, berbagai infiltrasi, seperti 
dari Partai Keadilan Sejahi aga 
ruhi gerak langkah Muhammadiyah, Di 
tubuh onganisasi ini juga terjudi konflik di 
antara tiga kubu: kelompok Salafi yang 
cenderung skriptualis dan konservatif, ke- 
lompok moderat yang memadukan 'pu- 
ritanisme dan modernisme, serta kelom- 
pok liberal yang menganggap Muham- 
madiyah terlalu kuku dan menghargsi ke- 
imanan individu, 

Persoalan yang menimpa Muhammadi- 
yah saat ini tak hanya pada tingkat ideolo- 
Si. Amal usahanya pun menghadapi ba- 
nyak masalah. Dulu, Muhammadiyah ada- 
lah pionir dalam bidang pendidikan dari 


tingkat dasar hingga per- 
(guruan tinggi, Namun, kini 
sebagian dari — lembaga 
pendidikan milik Muham- 
madiyah terlihat ketin 
Balan zaman, kalah bet 
saing dengan sekolah in- 
ternasional, Sekolah Islam 
Terpadu, dan sekolah milik 
kelompok Salafi yang di- 
dukung dana dari Timur 


Tengah. 
Dalam bidang filantropi, 
Muhammadiyah juga agak 


kalah lincah dan gesit dibandinykan or- 
#anisasi baru, seperti Dompet Dhuafa dan 
Pos Keadilan Peduli Ummat. Rumah sakit 
Muhammadiyah juga tak berbeda dari 
rumah sakit pada umumnya yang dikelola 
dengan motif komersial dengan tarif ting- 
gi. Bahkan, beberapa rumah sakit Mu- 
hammadiyah kalah kualitasnya dari pus- 
kkesmas, Secara onganisasi, beberapa pc 


asosiasikan dengan kam 
kolot itu kini tampak Iel 
teformis, terutama sejak dipimpin Gus 
Dur tahun 1980-an, 

Beberapa hal itulah yang menjadi tan- 
tangan berat baggi Muhammadiyah ketika 
organisasi ini mencapai umur satu abad 
yang diperingati pada 18 November tahun 
ini. Karena itu, ulang tahun kali ini dira- 
sakan tidak cukup dengan dirayakan di 
Gelora Bung Karo, Jakarta, dan di bebe- 
pa tempat lain di Indonesia, Perayaan 
itu sendiri penting dilakukan sebagai ben- 
tuksyukur dan karena ini adalah peristiwa 
yang hanya terjadi sekali dalam seumur 
hidup buat para anggota dan simpatisan- 
nya, Kalau nanti Muhammadiyah mampu 
bertahan hingga 200 tahun, pasti bukan 
sekarang yang akan menjumpai- 


Namun, yang lebih penting 
dari perayaan seremonial 
adalah menemukan kembali 
(redisconer) dan reformulasi 
terhadap identitas Mubat 
madiyah untuk abad kedua. 
Inilah di antaranya mengapa 
sejumlah aktivis-sarjana Mu- 
hammadiyah dan pengamat- 
nya dalam negeri bekerja 
sama dengan beberapa sar- 


dana asing, seperti saya sen- 
diri, MC Ricklets, James Pe- 
acock, Robert Hetner, 


Hyunsun Kim, Jonathan Benthall, Robin 
Bush, Martin van Bruinessen, Nelly von 
Doom Harder, dan sebagainya, menye- 
lenggarakan konferensi-riset Internasio- 
al tentang Mi iyah (internatio- 
nal Research Conference on Muhamma- 
diyah/IRCM) di Malang, 29 November-2 
Desember 2012 Saya juga berterima kasih 
kepada Ahmad Najib Burhani dari LIPI 
yang telah membantu saya dalam pe: 
nyusunan tulisan ini, 


Tantangan ke depan 

Dengan kecepatan globalisasi dan tek- 
nologi yang luar biasa, masih mampukah 
Muhammadiyah menjadi organisasi slam 
(erkemajuan) dan dina- 
tengah gelombang Salafisme dan 
Islamisme, mampukah Muhammadiyah 
tegak mempertahankan dan merevitali- 
sasikan identitasnya? Di tengah kebang- 
al-hal tradisional dan lokal 
sebagian karena desentralisasi, khususnya 
revival kejawen, bagaimanakah organisasi 
ini mesti bersikap? Inilah beberapa tan- 
tangan Muhammadiyah ke de 
akan dicoba dibahas di kon 
di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tentunya tantangan besar yang diha- 
dapi Muhammadiyah ke depan tak bisa 
diselesuikan dengan konferensi atau da- 
lam sebuah konferensi. Meski berupaya 


Membenahi Pengelolaan Migas 


ahkamah Kons- 
M titusi melalui 
putusan Nomor 


36/PUU-X/2012 membu- 
barkan Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Mi- 
nyak dan Gas Bumi pada 
18 November 2012. 


MK menilai keberadaan BP 
Migas inkonstitusional | karena 
mengonstruksikan kondisi 
disi yang tidak sesuai dengan 
amanat konstitusi UUD 1945, 
khususnya Pasal 39, 

Pertama, MK menilai bahwa 
keberadaan BP Migas sebagai or- 
gan pemerintah dengan status 
badan hukum milik negara 
BUMN) mendegradasi makna 
penguasuan negara atas migas 
Penguasaan negara menjadi tidak 


transi 


kan kegiatan usaha hulu migas 
secara langsung-menurut MK, 
adalah bentuk penguasaan ne- 
ara pada peringkat pertama dan 
paling utama untuk mencapai 


MK mengamanatkan agar pe- 
merintah dapat segera menata 
ulang pengelolaan migas dengan 
berpijak pada "penguasuan oleh 
negara” yang berorientasi penuh 
pada upaya "manfaat yang sebe- Daku 
sar-besarnya bagi rakyat”, 
on- Sebenarnya sudah sangat jelas dan 
apa yang harus dilakukan peme- 
rintah untuk menjalankan putus- 
an dan amanat MK setelah masa 


harus membentuk struktur ke- 
lembagaan hulu migis baru yang 
mengonstruksikan bentuk pe- 
nguasuan negara atas migas 
tingkat 
menghalangi kewenangan negara 


sung Jika dal: 


perlukan. Jad 


sekarang. Pemerintah 


pertama, yang tidak 


sungguhnya yang kita perlukan 
adalah sebuah perusahaan hulu 
migas untuk menjalankan kegi- — terle 
atan usaha migas secara lang- 
n melakukan ko 
giatan usaha itu perusahaan hulu 
imigas negara yang ditunjuk tidak 
sepenuhnya mampu, maka dapat 
sama dengan 
konteks kerja sama 
lah kemudian fungsi pengawasan 
engendalian-—yang selama 
ini dijalankan BP Migas dengar 
sistem kontrak kerja sama—di 
ingkat pengawas- 
an dan pengendalian sebenarnya 
hanya pada tingkat manajemen 
operasi kegiatan usaha, seperti 
perusahaan mengawasi rekanan 
atau kontraktornya (business to 
business/B to B). Maka, yang di- 
perlukan badan usaha” negara, 


Oleh PRI AGUNG RAKH MANTO 


i, pola pikir 
bahwa se- 


pihak lain. 


Oleh karena itu, sebelum mene- 
tapkan keduanya sebagai repre- 
sentasi dari negara dalam penge- 
lolaan migas, pemerintah perlu 
dahulu merestrukturisa- | 4 
si PT Pertamina (Persero). 


usaha—dari PT Pertamina (Per- | €N 
sero) dan menjadi dua perusal 
an hulu migas negara yang secara 
langsung dan khusus (lee spe- 
cialis) berada di bawah Kemes 
ian Enengi dan Sumber Daya | & 
Mineral. Keduanya dapat men- 
jadi manifestasi amanat putusan 
MK tentang penguasaan dan pe- 
ngelolaan migas yang konstitu- 
sional. PEP dapat berfungsi 
bagai perusahaan hulu migas ne- 


usahaan hulu migas negara yang 


membedah berbagai aspek kemuhamma- 
diyahan sejak onganisasi ini didirikan 18 
November 1912, apa yang dilakukan para 
sarjana domestik dan asing hanyalah diag- 
nosa dan sebagian dari mereka yang ber- 
haluan “intelektual organik", mungkin da- 
pat memberikan resep obat. 

Namun, untuk bisa bangkit kembali, 
perlu lanykah sistematis dari pengurus 
Muhammadiyah sendiri, kesadaran warga 
Muhammadiyah, dan barangkali dukung- 
am berbagai pihak, termasuk pemerintah 
ataupun kelompok masyarakat madani 
ingkat teoretis, langkah itu 
Inya, dengan 
teologi 'al-Ma'un yang se- 
lama ini menjadi prinsip gerak dan darah 
amal usaha Muhammadiyah dalam usaha 
membantu para orang-orang yang miskin, 
lemah, dan tertinggal, 
mangat "kembali ke Al Guran dan 
Sunah” dan semboyan amar makruf nahi 
mungkar yang menjadi ruh reformasi ke- 
agamaan di Muhammadiyah juga perlu 
dapat reformulasi pada dimensi epis- 
temologi ataupun proyek kegiatan yang 
konkret, Citaecitanya yang dituntut “ma- 
syarakat Islam yang sebenar-benarnya" 
dan "peradaban unggul" juga perlu di- 
operasionalisasikan dengan ukuran cm- 
piris, Dan, khususnya dalam lingkungan 
plural, konsep fastabigul khairat Cberlom- 
ba-lomba dalam kebajikan) juga mungkin 
perlu mendapat suntikan lagi dengan da- 
rah baru dan diperluas tak sekadar kom- 
petisi sesama wana Muhammadiyah 
juga kompetisi dan kerja sama de- 
gan masyarakat beragama lain sebagai 
sesama manusia yang hidup berdamping- 
am dalam global village pada dunia ko- 
kinian, 


MITSUO NAKAMURA 

Profesor Emeritus Chiba University, 
“Jepang, dan Wakil Ketua Steering 
Committee for the International Research 
Conference on Muhammadiyah 


POJOK 


Presiden: Indonesia 
harus siap betul hadapi 
Komunitas Ekonomi 

ASEAN, 
Siap jadi pasar doang... 


Menteri PU optimistis 
ruas tol di Jakar- 
2 | ta bisa dibangun. 
Lha, gubernurnya siapa 
Pak, kok maksa? 


Komisi III DPR rapat 
tertutup dengan man- 
tan penyidik KPK. 
Cari bocoran, namanya 


jira yang mengelola blok-blok | ditarget KPK enggak, 
migas secara mandiri, 
Sementara PHE menjadi per- . 


langsung sehingga tidak dapat menunjuk BUMN mengeloladan — bukan organ pemerintah, khusus mengelola blok-blok mi- RUU Kamnas mem- 
memaksimalkan hasil untuk ke- menjalankan kegiatan usaha hu- Kita sebenarnya telah memi- as yang dikerjasumakan dengan | buat publik gelisah. 
makmuran rakyat. BP Migas ha- Ju migas secara langsung, iki Pertamina sehingga tak harus pihak lain melalui kontrak kerja | Yyguma diculik dan di- 
nya boleh mengawasi dan me- mendirikan dari nol. Cikal bakal sama, semacam "BP Migas baru” 1 

nyendalikan, tetapi tidak (dapat) Perusahaan negara perusahaan hulu migas negura “tetapi berbentuk badan usaha. hilangkan paksa. 
mengelola migas langsung ka- — Dapatdikatakunbahwapilihan yang dimaksud juga telah ada, — Sumber daya (manusia) yang 

rena BP Migas bukan badan usa- ke depan-yang konstitusional— yaitu Pertamina Hulu Energi sangat berharga pada institusi 

ha milik negara (BUMN). hanya dua. Pertama, pemerintah” (PHE) dan Pertamina Eksplorasi  cks BP Migas dapat menjadi tu- 


Kedua, MK menilai keberada- 
an BP Migas mengakibatkan nc- 
ara kehilangan kewenangan me- 


menunjuk BUMN di bidang (hu- 
lu) migas yang ada untuk mela- 
kukan itu. Kedua, pemerintah 


Produksi (PEP). Keduanya saat 
ini merupakan anak usaha PT 
Pertamina (Persero). Namun, 


lang punggung kedua perusahaan 
hhulu migas negara tersebut. 
PRT AGUNG RAKHMANTO, 


ngelola atau menunjuk langsung mendirikan perusahaan hulu mi- ta tak ingin pengalaman "pahit Dosen Fukultas Teknologi 
BUMN untuk mengelola migas gas negara (baru) untuk melaku- di mana pemusatan Kebumian dan Energi 
Padahal, fungsi pengelolaan se- kan kegiatan usaha hulu migas tivitas migas, baik di hulu, tengah, Universitas Trisakti: Pendiri NO 
cara langsung-dengan melaku- secara langsung. dan hilir, ada pada Pertamina. ReforMiner Institute 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 OPINI 7 


REDAKSI YTI 


—.| Era Kebangkitan Industri Pertahanan 


yang diterima. Oleh SJAFRIE SJAMSOEDDIN 


Surat untuk Redaksi Yuh hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor 

erikut nomor telepon Yang dpat Adubungi Koinpar tidak mengorabalkan mutu 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini&kompas.co.id 

“NAN k emiliki perta- Industri Pertahanan Ne 

Pemimpin Harus Bisa paus emonan koe M ha sebagai legalisasi dan 
£ ninggal atatpan keethatan, por legitimasi menghis puma 2 

Menyelesaikan Masalah usa dupkan dan me 


doman pada Sur 
Asuransi Jiwa p bangsa. dustri pertahanan dalam 


Bahari. BUMN ini ita beri porsi 
t untuk membangun Landing Ship 
Tank atau kapal peng: 
angkut tank ringan dan 
sedang 

Industri pertahanan 


in usuransi jiwa berpe- 
Pengajuan 


bagi se 


acara "Metro Siang” di MetroTV, 18 Ok- Suratitu,ar negeri swasta juga sudah mem 

& 3 informasi riwayat kesehatan na: nampuan pertahanan ti- " berikan kontribusi besar 

tober lalu, diperlihatkan bahwa Gubernur ah, formulir klaim yang di penting dalam m Industri pertahanan untuk kapal patroli cepat ukuran 

DKI Jakarta Joko Widodo membantu meng- — Jengkapi data kesehatan, dan | keselamatan bangsa, tetapi juga Suatu negara yang kuat akan Pn 60 meter ke bawah, seperti Pa: 

angkat gong yang akan dipukul oleh Presiden Su- diagnosis yang disampaikan se- | simbol kekuntansertasurana un- sangat dipengaruhi oleh keku- ons indo, Lundin, Anugrah. Bila ber 

silo Bambang Yudhoyono. Kejadian tu dikomentari Gua ertis oh dokter yang | tuk menggapai tita, tujuan, atanindusriteknoogpetahan kuas peng yang sama juga 

Th Bai angan, "K sih mau ya Gueng merawat, serta ketentuan polis | ataupun kepentingan nasional. ” an yang mandiri Filosofi ini pen- pistol dan senjata serbu sampai diberikan kepada beberapa yg 

olah pa ny Kr Ganga Kok, masih mau ya (meng: yang dipilih dan telah disetujui ktivitas pertahanan negara ting untuk mendukung misi ne- — mortir serta k n tempur angan swasta lain di dalam ne- 

angkat gong) oleh pemegang polis turut ditentukan juga oleh ke- gara menjaga kedaulatan negara roda ban (panser Anoa) sudah — geri, Alokasi anggaran kepada in- 

Riwayat kesehatan yang ma- | mampuan industri pertahanan dan keutuhan wilayah mendukung kebutuhan TNI AD, dustri pertahanan cukup besar 

Komentar itu menunjukkan bahwa sebagian besar kita” terial yang tidak disampaikan | dalam memenuhi kebutuhan — Presiden melihat kebangkitan Bahkan, produk PT Pindad itu dalam rencana strategis 2010: 
sudah sangat terpengaruh oleh pencitraan, bukan penye- — puda saat pengijuan asuransi | pengadaan dan pemeliharaan industri pertahanan dalam ne- i 2014, minimal Rp 54 triliun. 


jiwa dapat mengakibatkan bu at utama sistem senjata (alut- geri 


n'untuk semakin men PBB demikian juga kendaraan Peluang Ini sekaligus menjadi 

an 4 talnya perinangan Yang di. ) secara mandir. Oleh sebab. dorong tumbuhnya Industri per- taktis pengintalnya tantangan bagi 

setiap orang yang mengaku pemimpin. Jokowi melihat ma: berikan. Ini sesuai dengan prin- industri pertahanan perlu di- tahanan dalam negeri, presider Saat ini sedang berlangsung” hanan dalam negeri untuk me 

salah: gongyangakan dipukul Presiden terlalu jauh sehingga” sipasuransiyangberlakuumum | bangun melalu revitalisasi In: bahkan menggariskan beberapa tompur —ningkatkan kualitas manajemen 
jangkau. Ta memecahkan masalah itu dengan serta telah disetujui calon na dustri pertahanan, kebijakan teknis, 3) yang agar mampu memenuhi persya: 


lesaian masalah. Yang dilakukan Jokowi seharusnya dimiliki 


industri perta 


susah ten 


Taemin: menaikan gang hennta Predidts, Bonsai sat penandaangman || Selah sin SEY mom- “Terma mevaikan pong. Merupakan” awal, membangun aan kuas, waktu diri 
dlam menunggu orang lain bertindak sambil berpikir "itu Kami telah menghubungi Ba- | tri pertahanan di Kementerian duksi dalam negeri untuk alut-  rapkan kita bisa membuat sendiri ada profesionalisme dalam pe 
bukan tugas saya pak Johny K Busono untuk | Pertahanan tahun 2004, sejak sista dan non-alutsista. TNI dan — tank ringan sampai berat. ngelolaan perusahaan dan ke- 
Masih banyak orang seperti Jokowi di negeri ini. Mereka —— Menjelaskan bahwa polis itu ita mesin dari sem Polri serta tarai perporintah membeli lank” berat vangan, semua peluang yang ada 
kalah dengan para pecundang yang gembar-gembor meng: nama almarhum Bapak Liauw | mangku kepentingan segera be- lainnya diwajibkan memakai Leopard) dari Jerman, da- ini tidak akan bisa termanfaatkan 
aku bisa melakukan ini-itu, bisa menjadi pemimpin, bahka Jung Khong, orangtua dari Ba- | kerja. Kementerian Pe produksi dalam negeri manakala lam paket kontrak ada klausul bahkan terlewat tanpa makna. 


$ jat. N ki dihadapi masalah Pak Johny, tidak disetujui klaim | sebagai pembuat regulasi dan ke- kebutuhan tersebut dapat dipro sfer teknologi Pihak Jerman Saat ini industri pertah 
menjadi wakil rakyat. Namun, ketika menghadapi masalah) anfaat Meninggal Peda do, | bijiounaan pembinyan Industri duki olah Ita sendiri menyetujui dalam pemeliharaan PT PAI bahkan perlu untuk me 
malah menyingkir dengan berbagai argumentasi,"itubukan — Kmen pengajuan klaim yang | pertahanan, TNI sebagai peng- Kedua, manakala ha Lartinya kita akan men- rekrut tenaga terampil umur 
tugas saya, saya tidak tahu-menahu, saya tidak terlibat, saya — diterima, kami menemukan ri Muna, dan industri pertahanan beli dari luar negeri, maka per- dapat kesempatan melakukan di- 18-20 tahun agar mere) 
tidak bertangs gai produsen dalam negeri — syaratannya adalah produksi da- — dampingi pihak produsen. digunakan dalam pembangunan 

Menjadi tugas kita bors u dalam tanet merwi- lam negeri belum » Untuk alutsista kapal selam, yang diharapkan bi- 


mem- — paseaj 


wab' wayat kesehatan dari tahun | se 
tak dicantuml 


ang 


mukan, dan 2005 


na mencari, men 


membendavakanrorengorane "seperi Yekowt una mes “DINI lisasi industri pertahanan un- — menuhi spesifikasi te) su kita lakukan tahun 2020, 
2 5 100 NU SPAJ ole tuk membangkitkan kekuatan in-  butuhan operasional dari pe Hal kritis dalam pembangun- 
mimpin rakyat dalam tugas dari jabatan yang kecil, seperti arena isi SPAJ yang sudah | dustri pertahanan dalam negeri. yuna yang perlu teknologi tinggi, an industri pertahanan dalam ne 
ketua RT atau RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, ditandatangani tidak mengin Berbagai langkah, strategi, dun — Namun, pembelian dari luar ne- tuk membangun pesawat angkut geri adalah pengawakan mana: 
mpai presiden, ataupun jabatan nonbirokrasi lain. formasikan adanya riwayat pe- | regulasi segera diambil, Peme- geri harus ditambah persyaratan — sedang CN 295. Kita sangat ber-  jemen yang unggul dan kemam: 


RICHARDUS KASWADJT kit apa pun, polis kemudian 
Jalan Talas, Baranangsiang, Bogor diterbitkan tanpa yang bersang 
kutan perlu melakukan medical | menter 


diperankan oleh Bap- 
Kementerian BUMN, Ke- 


Macet di Gerbang itu, Alangkah baik bila pengelola — check up. Kami tidak menemu: menterian Pertahanan bersama pembelian di 5 yang ran "broker" yang berdampak pa: 
Pe Mal la pa Ika Ma aukae tabu kote DIN don Post om Rutan pot moga Mk bolak semai Paok im biro 

Keluar-Masuk Tol —iarbebempamntus meterarah tua apa pun yang mengind: | merinth lain sebagai pengguna, cam politik terhadap nogam da al yang tama Kla lakukan“ Marmemenindomti perlahan 
Kebon Jeruk p 1 Iketwjaraan Yong kas: 'kastkan Frudentik! Yivkonesin | !negerminenederankwunia lain pmemboli permatan Tokita”— Oklami jumabontan hotikopfar sae: ari Jangka peraah memberikan 


puan untuk mengeliminasi 


Iwardaritoldiarahkan belok kiri, atau agen atas nama Suwandi Presiden pada 2010 telah Set ndustri por- bu Bel-M2 dan heli Cougar 725, — peluang distorsi internal dan oks- 
Pintu keluar-masuk Tol Ke- Pengendara yang keluar dari tol Tan telah menyalahi prosedur, | membentuk suatu badan kebi Kemhan berkepenting- PT Dingantara Indonesia diha- termal yang hanya menimbulkan 
bon Jeruk, Jakarta Bara dan menuju Jalan Arjuna Utara sukan keterang- | jakumnasionalindustripertahan- an memberikan peluang kepada rapkan bisa memenuhi sebagian kerusakan. manajemen. Aturan 
h Tungerang ke Ton bisa berputar di bawah lintas an dan data dalam memproses | an yang disebut Komite Kebi- industri pertahanan dalam nc- kebutuhan dari TNI dan cocok — yang mengharuskan kita membeli 
karta Barat, setiap bawah, Ini solusi yang signifikan — SPAJ jakan “Industri Pertahanan - geri untuk memasok kebutuhan, untuk operasi kemanusiaan, langsungke pabrikan dan menjual 
dan sore selalu macet. parah, mengatasi macot. Dokumen SPAJ yang telah | (KKIP), Tugas yang diemban — Batikan, Kemhan mendoron Di sii alutista laut kita bah- — langsung kepada pembeli adalah 
Kemacetan disebabkan kendi SUGINO “diisi dan ditandatangani alm oleh KKIP adalah mengembang-  dustri pertahanan dalam negeri Kan memiliki beberapa industri cara paling tepat untuk efisiensi 
Tuan yang keluar tol dan akan Jalan Kebon Naya IV, hum sebawai dasar penerbitan | kun kemampuan industri pers untuk bisa ckspor produk me- pertahanan dalam negori yang — dan mantaut 
berbelok ke kanan bersimpang- — Kebon Jeruk, Jakarta Barat polis tidak m ins | tahanan dalam negeri, baik alut- — reka ke luar negeri bisa diandalkan, PT PAL dian- Bila kita mau, Indonesia pasti 
m sebidang dengan kendaraan formasi riwayat penyakit padu maupun non-alutsist Kemampuan industri dalam  dalkan untuk pembuatan kapal sanggup menjadi kekuatan re- 
dari Arjuna Utara menuju Jalan masa latu yang kemudian meri Sejak saat itu Indonosia se- negeri kita sekarang ini sudah perang skala besar, seperti class gional yang didukung oleh ke- 
Puri Kencana, Kendaraan yang “Tidak Dicantumkan jadi dasar kami menolak klaim | benarnyatelah memiliki visi, mi- padu tingkat teknologi menc-  orvef dan kapal selam, PT PAL  mampuan industri teknologi per 


an keluar tol jadi terhambat yang diajukan. si, dan strateg 
antrean bisa ratusan meter, Terkait surat Bapak Johny K NINI SUMOHANDOYO 

Kendaraan yang akan masuk — Busono di Kompas (17/10), "Pru Direktur Pemasaran dan 
tol m arah Tomang juga  dential Tolak Klaim", denga Komunikasi Perusahaan PT 
ikut terta eta kami jelaskan bahwa di Prudential Life Assurance 


dasar pemba-  nguh, Artinya, industri pertahan- 
dustri pertahanan. an kita suduh dapat membuat 
rintah dan DPR pa- dan sudah digunakan oleh TNI, Kita juga memiliki badan us: 
menetapkan Ui Sebagai contoh, alutsista darat ha milik negura yang lain 
Indang Nomor 16 t buatan PT Pindad mulai dari PT Dok dan Perkapalan Kodja 


didorong untuk membuat — tahanan dalam negeri, 
al perang untuk tanker SJAFRIE SJAMSOEDDIN 
Wakil Menteri Pertahanan RI: 
Sekretaris Komite Kebijakan 
Industri Pertahanan 


un oleh kem am 


Pay One For Two 


Dining Experience" 


JW MARUOTT HOTEL JAKARTA THE RITZ-CARLTON JAKARTA. MIGA KUNINGAN 


(021) 5798 8889 (00021) 2551 8882 


« Membawa minimum 1 orang tamu yang akan dikenakan charge untuk menu buffet. 

Berlaku di hari Sabtu/Minggu (maks. 1 complimentary/minggu). 

» Tidak berlaku untuk minuman. 

« Penawaran berlaku untuk Kartu Kredit BCA MasterCard Worid & BCA Card Platinum/Visa Platinum/ 
MasterCard Platinum/BCA Singapore Airlines VISA Signature & VISA Infinite, 

“ Maksimum 2 Kartu Kredit per meja. 

» Harap reservasi terlebih dahulu. 

» Tidak dapat digabungkan dengan promosi lainnya. 


» Tidak berlaku untuk Sunday Brunch. 


www.bca.co.id/creditcard “Terms and conditions pay 


Senantiasa di Sisi Anda 


OO ortir see SES 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


8 KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


KILAS LUAR NEGERI 


Manufaktur China Tumbuh Setelah 13 Bulan Jeblok 


Aktivitas manufaktur China menguat lagi pa 
'untuk pertama kali setelah 13 bul 
hal itu, Kamis (2/1), sebagai sinyal lanjuta 
ekonomi terbesar kedua di dunia setelah n 

batan, Indeks Pembelian (PMI) China yang dirilis raksasa 
perbankan Inggris m 04 bulan 
dari 49,5 pada akhir Oktober, setelah 12 bulan berturut-turut di 
garis negatif. Angka di atas 50 itu n 
an pad: 
kontraksi. Angka pada No 
Oktober 2011, menunjukkan cksp 
menghidupkan kembali perekonom 
telah melambat selama tujuh kuarta 
, pemulihan ekonomi terus me 

“kata Kepala 
rilis bank itu. 
hal paling bur 


berturut, "Ini 


AFP/CAL) 


Korut Ancam Serangan Ulang Pulau Yeonpyeong 
Korea Utara, Kamis (22/11), men 
Yeonpyeong di wi 
n, seperti pernah dilakukan pada 
aman itu datang pat Korsel sedang 
dua tahun penembakan yang menewaskan 
tu, Acara peringatan itu rencana Warga berlarian dan polisi tertegun setelah terjadi ledakan kedua di luar masjid 
Ja hari mendatang di Yeonpyeong dekat per- hari juga terjadi ledakan truk bermuatan bom di luar masjid Syiah di Rawalpindi 

serangan mpycong jika Korsel mengstelar latih 


Ta Transisi Kekuasaan Disetujui 


sekitar pala 
mengarah pada bencana kedua" kuta sang juru bicara Perundingan Berlangsung Alot di Islamabad 


militer Korut, (AFP/CAL) 
ISLAMABAD, KOMPAS — Lima nej 
berpenduduk mayoritas Muslim, yakni Indonesia, 


mengulangi se 
batasan Kc 


tubuh di Karachi, Pakistan, Rabu (21/11), Pada Kamis dini 
ing menjadi tuan rumah KTT D-8 


at berlangsungnya sha 
kota Islamal 


jauh 


m, lima pe- sekutu dekat Suriah yang me- oposisi yang berhadapan terus 
Ini lebih sebagai bentuk kepe: 


dulian atas Suri 


17 Imigran Asal Sri Lanka Terdampar 


tiga kes 


Sati Iran, Mesir, Turki, dan Pakistan, sepakat mendorong menghentikan kekorsan di Su- 
Ba terjadinya transisi kekuasaan menuju pemerintahan an mengalang Mn ang erik at pasti 
kakak itu hendak me bala baru di Suriah, Transisi itu diperlukan untuk Kesopakatan "Into menjadi Pe tandas Prosi: 


transisi kek 
hingga kin 


Christmas Australia. Kom 
Bengkulu Letkol Laut (P) Horas Wijas 
menuturkan, keberad itu diketahui pada 
kitar pukul 0600 setelah 

hendak be 
Kahyapu. Kan 


terobosan bagi komunitas inter- 
ndorongpeng- Presiden mengaku belum bisa 
saudara di $ mpaikan kepada publik 
solusi yang akan di 
terkait transisi keku- 
bu hany 


ih: menjaga eksistensi Suriah. 


Kubu se- 


ih terjebak di 
berkepanjung, 


sepukatan itu tercapai da- 
temuan para pemimpin 
sebut seusai Kon- 


(PM) Turki Re- tersebut 
Presiden urut keteras 
da h Kompas, pe 


Ikistan Asif 


wang 


ahasa yang m 


wunuka aporkan hal itu kepada Serma Roni Frans, | terensi Tingkat Tinggi D-8 di Wakil Presid mud itu berlangsung alot se- Meski demikian, Presiden Yu- persoal xi 
anygtota Pos Angkatan Laut Enggano, Setelah diperiksa, mereka abad, Pakistan,” Kamis Mekki, ajam, Puda awal- — dhoy Ikan, semua di tingkat menteri 
berasal di inka yang ber iju Pulau Christmas, w. Demikian dilaporkan warta- di kesepakatan, pihak perlu melangkah secara 

Australia 1 Sadali Duwa dengan ukuran Para pemimpin ne Kompas, Taufik H Mihar- terutama karena perb hati-hati karena ini menyangkut KTT D-8 ini berlangsung 
12 meter x 8 meter berbobot mati 10 ton, Lima dari 17 imi C Wahyu Haryo PS, dari dangan setiap negara, teru hal sensitif, lam pengamana 

itu telah dibawa KM Pulo Te terkait poin peralihan keku telah terjadi sei 

Sisanya di tis yang tiba di Beng- Bamb: Presiden rombongan presiden bertolak an. menewaskan 3G orang di seluruh 
kulu Sabtu besok (ADI | Iran Mahmoud  Ahmadingjad, — kembali ke Jakarta, Iran selama ini dikenal sebagai posisi Presiden Assad dan — Pakistan sehari sebelu 


RD KONGO | 


PBB: Rwanda dan Uganda Terlibat 


GOMA, KAMIS 1. Dewan Keamanan PBB selama 
para dua tahun sejuk Januari. Hal itu 
orang tentukan mempersulit DK PBB 


serikat: 


yang i, ter lakukan investigasi atas ke- 
kan oleh milisi bersenjata masuk beberapa di antaranya terlibutan Rwanda di RD Kongo, 
“Gerakan 29 Maret” di Republik yang secara rutin bepergian ke DK dengar 


Demokratik Konga, Dua negara Rwu Uganda. telah 
itu memberik Dokumen PBB me 
n mengirim langsung — Rwanda memasok s6 
untuk bergabung de- — mengirim personel mimpin M2: 
isi M23 di RD Kongo. ntuk pe 
PBB disiarkan sehari se- Ik terhadap peme- eksternal terha 
23 mengambil alih Ge Kinshasa. ” Rwanda tanpa menyebut ser 
Provinsi Kivu L perekrutan dun sus untuk Rwa 
kas misi pe sertir dari Ang- Setelah Goma, milisi M2: 
an PBB untuk wilayah RD jata RD. Kongo mengambil alih kot 
(FARDO). berontak sedang berusaha me 
tai komando de'fucto M28 rebut kota lain, seperti Bukavu 
termasuk pemimpin pemberon- bu kota Provinsi Kivu Selatan 
tersebut meski mendapat tekan- tak Jenderal Bosco Ntaganda dan — Kota besar, seperti Kisagani dun 
an keras atas keterlibatan itu. berpuncak di Menteri Pe Kinshasa, ibu kota RD Kongo, 
Kelompok menjadi target berikutnya. Juru 


enetapkan 


Long 2, "4 


up milisi M23, 
itu khus 


KOLEKSI 
FORMAL 


"bekerja 
ciptaan d 
politik M: 
secara konsisten membela ke- memimpin 15. negara 


telah dipilih Majelis Umum PBB - raitu dari tangan militer 
uttota PBB, (AFP/AP/REUTERS/CAL) 


(lorenzal 


“KA -MASSIVE SALE 
mn anstihona 40 - 60Yo OFF" 


Untuk Merek-Merek Ternama di Bawah Ini: 


snow MANA 
traftic 


Atau Nikrnati Penawaran tatimawa Untuk Merek Lainnya! 


ed Back Gloss HC 180 


Foza 
Mp. 2480319 6 mentna Ro. 2ib6.bbbx 4 month 


"GI 


Diping Tata 229 white Itabte NICOLE 3080 
Rp. 240664414 manthe Rp. MB16446 16 month 


vano 
Rp. 4803331 4 months 


Valid only (or showroom display units 


UNTIL STOCKS LAST 096 Installments by eftibank 


« Many more models to choose from, only available at stores below 
CentralPark — Jakarta Design Centre” Mall Artha Gading Emporium Pluit Mall 


2nd FL No, 203 b FLSR C3 3ed PLA2/8-7 3d FL No.52 
1021 11572 0x09 (0211 4586 3868 0211 6867 6385 


(B9 KELVIN GIORMANI www.lorenza.co.id 


Lunury Sofas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


8. 


$ hancur diserang Israel. G 


KRISIS GAZA 


Netanyahu dan Abbas 


Oleh TRIAS KUNCAHYONO 


T 


bilan anggota keluargany 
nbar yang ditayangkan televisi BBC m 
betapa kekejaman dan ungka 

ur, terbak 
saja, rakyat Palestina mi 
marah, Ini sebuah pembantaian 
u bicara militer tentara 
TV Channel 2, 1 
melainkan Yehiy 
Apa pun 
bahkan 


puran kapal perang Is 


nakeanak, 
ab 


Dunia pun 


g juga terjadi sebelum 
juri, sama seperti pe 

Menteri Israel Be 

asi Israel—terutama perwrinti 

Ik hanya menghadapi pemilu, 


tetapi usaha Presid 
us peninjau bagi Pales 


ta 


had 
dapi situasi suli 


PI berusaha sekuat tenaga keluar dengan ke 


ngan, Itu berarti tine 


dengan Abbas, 


a semakin membabi buta serta 
korban tewas set 
Israel akan meman u Arab, 
in ter- 
hadap aras, tah separti di yaman Hoani Mubarak. Bisbi 
1 dibalas Mesir dengan membat 
umai melawan Isre 
, Israel juga mengancam meny- 


menggempur 
hentikan aliran 


pajak di 
Palestina. Dengan 
pegawai negeri, Bila aliran dana itu dihe 
persoalan besar bagi Otoritas Palestina, sej 1g terjadi 
pada tahun 2006 setelah kemenangan Hamas dalam pemilu. 

Ikan Abbas. Bila ia meng- 


Abbas, Tetapi, pak 
menghalalkan se amankan kekuasaari 


lestina,teru 


barus dihentikan?” teriak 
Mesir, setelah tersiar berita sembilan anggota keluarga Mo- 
hamed Dalou tewas di ujung roket Israel. 


/W, setelah mereka kembali ke sisa 


Ikan sehari sebelumnya setelah pecah pertempuran selama sei 


' s, RI Bisa Lebih Aktif 


Aksi Solidaritas Dukung Palestina Terus Berlangsung 


JAKARTA, KOMPAS — Pasukan Isracl dan pejuang 


mereka 


ing 


Palestina didesak terus menyepakati gencatan 
senjata demi mengakhiri kekerasan di Jalur Gaza 
yang menimbulkan banyak korban. Pemerintah 

Indonesia bisa mengambil peran lebih aktif untuk 


menggalang perdamaian di kawasan itu. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Turki, Arab Saudi, 
adiyah M- Din 

ampaikan de- 
Jakarta, Kamis tanya. 
(22/11). Sebagaimana diberita- Gencatan senj 
kan, gencz Is- diters 
Ih tercapai menghentikan aksi sol 
lam, bagi bangsa Palesti 
langsung di 

Di 
persiapkan program penggl: 
an Amal Peduli Pulesti 


dana kemanusiaan, 
akan dikit 


ingan negarz 

ra berpenduduk mayor 

Muslim, 

nerintah RI punya posisi 
menggalang ne- 


arta, PPIP sedang meru- 


bersama sambil mengumpulkan 
Hasilnya 


Iran, dan Me- 


in langkah 
mo ka 


tu korban kekerasun di Jalur 


tara Bulan Sabit Merah 


mengirimkan p 


tuan alat-alat kesehatan kepa 


pers, Kamis, di 


Kompas, Secara terpisah, mana- 


kondisi terbaru di 


Demo anti-Israel 


relawan ke 
aza untuk memberikan b: 


ur Gaza, 


terdiri dari warga 3 
dan warga keturu 
menggelar aksi unjuk rat 
kota Venezuela, Caracas, Rabu 


at kesehatan, seperti 
atau ortopedi, 

Jat operasi 
termasuk ob: 


a jiwa di Gaza selama sepekan ter- 
itu, BSMI juga akan akhir, Seorang perempuan me 
ajemput 12 penerima beasis- megang poster yang menyebut 


wa BSMI yangakan melanjutkan Israel sel 
pendidikan kedokteran di Indo- 
mesin, 


wan ke 
tahap pertama, 
ang akan diberang- 

adalah Djazuli 


pembakaran bendi 

Dari Mesir dilaporkan, 
mimpin Ikhwanul Muslimin Me: 
sir, Muhammad Badei, menya- 


Lucky adalah jurnalis foto 


Ik membebaskan wilayah 
Palestina dari Tsrac, 
(AP/REUTERS/DHE/IAM/REK) 


nurka menguasai Israel 
Tubuh-tubuh kecil berdarah-darah 


dapatkan 
Majla Umara OM) Fanet- 


“Akan tetapi, bila serangan terhadap 


t biasa, tindakan 


untuk Otoritas Palestina bila Abbas me- 


Jokarto (021): 6 


Samsung GALAXY G III 


more colors. more affordable. 


Android 4,1 Jely 


Bean | 1.4GHz Ouad Core Processor | Rear Camera 8MP | Front Camera 1.9MP 
4.8" HD Super AMOLED Display | 16GB Internal Mernory | microSD up to 64GB | Free 50GB Ckkud 


Storage trom Dropbox for 2 years | S Beam | Pop Up Play | Best Photo | Smart Stay 


Wemurgworecema — Dasmure.0 
Canon res 8 catat To Fun 0.00. -406 Tt 02008 7TT Want | www samsung com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Special Weekend Promo 


Cash Back Rp250.000 


Tor every GALAXY S If purchase an 23-25 Novembar 2012 
ats 


NOW ONLY 


"Rp6:999-000. 
Rp 6.499.000 


sketed Samsung Evperental Stop: 


Inspired by nature 


MH pmetred 

dd titanium grey 

MB pebble blue 
marble white 


10 INTERNASIONAL KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


CATATA 1, 


ARI PHNOM PENH Konstruksi Baru . .. 
Ingat... Jaga Sentralitas! Vietnam , ! aj) ibkan 
Oleh TAUFIK H MIHARDIA Pej ab 2 tnya D iuj i 


ctralitas ASEAN mutlak. Sebab, dengan modal iti 
N ASEAN bisa mempertahankan sentalitanya dalam ing- 
Partai Komunis Penjarakan "Blogger" 


#elola pengaruh politik yang makin kuat dan cc 
derung eksesif dari dua kekuatan Asia Pasifik, yakni Amerika 


lama pengaruh China 
dan Myanmar—ti 


HANOI, KAMIS Parlemen Vietnam mewajibkan — gapi tuntutan mundur yang di- 
Sep pl ek Ate pandana Siukan parlemen pekan lalu, 
semua pejabat tinggi pemerintah, termasuk perdana dakinenatakan akan bertahan 
menteri, mengikuti pemungutan suara tahunan di posisinya selama 
untuk menentukan apakah mereka masih dipe ketaatan 
menjabat atau tidak. Mereka yang tidak lolc 


bernur Bank 
mosi itu harus mengundurkan diri 


yang berusia G2 tahun ini dike 
sebagui Perdana Menteri Viet 
nam 3 ng kuat, dan ini 
n keduanya. 
persen 


ta perhati: 
TT ASI 
ektif poli 


eksesif sehingga mengan 
anggu proses pemajuan ekonomi dan kesejahteraan kawasan. 


Kamis 2/1). Kepu- 


tusan itu efektif berlaku sejak Komunis. Sej 


Maka, pelaksana yang netral tetapi hun 20 lemen Vict 
sekaligus aktif, bahkan proaktif, itulah yang diperlihatkan Indo- Keputusan itu tak ayal me- lantang bersuara, teruta 

sisi dengan dua raksasa itu, ngejut h industri produs 

inisiatif Indonesia yang mengajuka ingat Vi ietnam, Vinashin, 


ida "perselisihan" antara Chi 
nyygota ASEAN terkait penanganan sengket: 


Ipa 
itorial di Laut 


ot efektivitas per 


ng, 


PN 4 diharuskan men- " 
elatan memiliki potensi kon- £ Das atkan suara minimal 50 per- "Blogger" ditahan 
Mik militer berskala besar, Jika ini tak bi SES pa sen anggota parlemen. Ji Dalam kehidupan sehari-hari, 
akan mengganggu ke lam dua tah 


Menteri Ng mereka 
Ea minta mundur 
. TE naa Cena Hal itu ba 


a Tun Dung d 
parlemen. 


n berturut-turut Partai Komunis yang otoriter 


Asal kita memiliki jaral 
juga harus aktif, bahkan proaktif. Tidak pasif," kat 

Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan praktik 

ia jalankan di KTT ASEAN dan KTT terkait di 


pengajua 
Dinh Dang Dinh (49), mc 
Arah politik dan guru y a penulis 
ah bagaima- dituduh m rkan propagan- 
di du 


si konstruksi setelah bang 
Soviet di Hanoi, Vietn: 
nulai menghancurkan 

0-1970 untuk 
modern. 


li 
diruntuhkan, 


Is, bukan parlemen. 
Sebagai contohny 


es da 

5 

aa pa 

Kam aa tam Tg 

pa ASEAN, yang mongek 

vegeri itu diisolasi px h oleh Barat, sarn La Di « » : 

Aeukan Kram Kega Sama konon Aa Pa hailand Perketat Keamanan Menjelang Demonstrasi 
NA Geber una ga alan Mantan 

Nam menja BANGKOK, KAMIS — Pome- 


1 kudeta ril 


u gedung, dan mengawasi letus d an di jalanan, Aksi unjuk 


tahun 2006, Thaksin Shinawatra. media massa, sakan jiw 4 "kaus 9 men. 
siklaim 500.000 ii kata Va dukung Thaksin tahun 2010, mi- 
ny saudi un ke jl Sembilan hari sulnya, mengakibatkan 90 orang 


keamana Pasukan 
Thi Negeri Thailand akan ditem 
undang: kan di tiga distrik penting di 
kok selan 
kura 


Untuk menja 
Peme 


mar juga sudal 
nsformasi dan 


tewas dan hampir 1900 orang 
lainnya terlu 

Thaksin dikagumi di T 
karena kebij 
pulis sema 


Ikan proses ti 
it menjalank: 


aitu,S 
di Royal Plaza, Bangkok. Yi nan khusus — bersejarah di 
Demonstrasi itu digl po- — sembilan hari, Tida 


but pemerintah 
boneka Thaksin, 


1 po- 


Meski de 


pebutai lompok pendukung set litik itu, UU itu memungkinkan 17000 polisi akan dituru mun, bagi 
dal aargu ker ntah mencegah ps tuk mengantisipasi unjul dan lingkaran 
tompo lah: besar itu sebugai sosok yang otoriter dan 


membahay: onarki “Thai- 


land, (AFP/REK) 


Petugas keamas elapo politik di Thai 
kan, kekerasan berpotensi me- sering kali diwarnai dengan 


the FunShopping experience 


KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 


PROGRAM PEMERINTAH PRO RAKYAT 
UNTUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH 


KETENTUAN 
KPR FLPP BERSUBSIDI 


Persyaratan 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
dengan penghasilan maksimal Rp. 3,5 juta 
Belum pernah menerima subsidi perumahan 
Belum memiliki rumah sendiri 
Memiliki NPWP dan SPT/surat pernyataan 
penghasilan 


Penyaluran Dana FLPP melalui Bank pelaksana 


Pengembang Perumahan membangun rumah 
sederhana tapak dengan harga maksimal 
Rp. 88 - 145 juta (sesuai wilayah) 


Sekarang beli rumah makin mudah. Pilih rumahnya, 
ikuti mekanismenya dan dapatkan rumah impian 
melalui bantuan KPR-FLPP Bersubsidi. Segera hubungi 


bank-bank dan asosiasi/pengembang perumahan yang 
(B ERS U BSI DI) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat 


BUNGA TETAI sekarang juga. 
Bank @BTN @BTN mandi” BNI 


5 @eanceri MP BANK BUKOPIN FP Bank Muswatar 
JANGKA WAKTU di ie 
SAMPAI DENGAN 20 TAHUN 
UANG MUKA RINGAN 
BEBAS PPN 
BEBAS PREMI ASURANSI 
(3 JIWA & KEBAKARAN 


EXPERIENCE 
( SANTA's ISLAND 


O MEVENYOAY:-2-—- 4 
» Exciting beach games 

. Touch Poolfullof Santas ' 
penenang z 


WEEKEND & HOLIDAYS” , 


- Santg'sstory telling sessions | 
| (1500,170081900) 
Christmas musical drama, 


choii 
and 
ap 7/4 
« 201 Cnon Clean 


« Beauty hoorure 
« Hilya Coulwte 


» DPP APERSI - (021) 29263012 
“ PERUM PERUMNAS - (021) 8612778 / 8612705 


Oa a 


IR HOTUNE:021-7228338 wwwkemenperagaid IE) rumatrahyot (XI #rumatvakyat 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


11 


OBLIGASI Kawasan Termahal 


Industri 
Elektronik 
Jepang 
Terpuruk 
TOKYO, KAMIS — Du rak 
Blake Jepang Sonya 
onic, menghadapi pukul 


besar, Kamis (22/1). Lemba 
pemeringkat Fiteh menurunk: 


simbol 
korpoi 


kejatuhan 
si Jepang 


elektronik Jepar 
mendunia, bersama sejum: 
perusahaan elektronik Jepang la- 
in yang pcr 


n elite 
venue di 


far kawasan 
dengan harga 
sewa bangunan 
termahal di 
dunia dalam 
riset yang 
dipublikasikan 
November 2012, 


teh men peringkat 
Panasonic menjadi BBatau turun 
ngkat. Status obligasi Sony 
tiga tingkat menjadi BB- 
ah kode p 
tnon-investment g 
as tidak layak dijudi 
investasi bagi pemilik m 

Dua perusaha: 


SELS, KAMIS - 
an mengurangi utang memb 
negara anggota Uni Eropa retak. Nu 


Kelesuan cl 


prospek 
n peringkat Panasonic 
merefleksikan daya 
ah pada bi 
produk dan panel telev 
leksikan 


untuk menentukan any 
Brussels, Belgia, Kamis (22/11). 


dalam jangka pendek dianggap 
tidak baik, Prospek 
Sony ju Perusal 


i Eropa (UE) perio- 
0, Perdana Menteri 
Inggris David Cameron, pemim- 
pin pertama yang tiba di Brussels, 
langsung menyuarakan pengu- 


di 
wan dianggap s 


Anggga 
bebe 


kebijakan untuk me nyggaran L io Di 
Ibangkan neggura-negara ter- uggaran UE periode entang sikap Ingaris, 
Dua hari sebel y dan keseh ung- 
Investor Service menurunkan Sumber angga antara nenekankan 
peringkat Panasonic dua tingkat, | reka berbeda pendapat soal be- Jain adalah kontribusi 27 negara saat keadi 


(NWYAFP/REUTERS/MON) | saran pongi 


@La 


Life's Good 


LG optimus Lg 


KAMUS PINTAR DI PONSELMU 


TIDAK AKAN MERASA ASING LAGI 
DIMANAPUN ANDA BERADA 


To-Life IPS 
« Big 2150mAh Batter 


with Stylish Slim oniy 9m, 


Harga 


LG OPLIMUS »— 


Atrium Lt:1 Mal Taman Anggrek 
24-25 November 2012 


Harga 


(STAND UP COMEDY PERFORMANCE 
TEMON & MUDY 


GLOBAL 


», B14010 Terafo 


UE Terancam Retak 


Inggris Bertahan Tidak Mau Menambah Anggaran 


wa menjelang pertemuan puncak Uni Eropa 
n periode 2014-2020 di 


lalu dialok: 


yu anggota di 


ga 


Rn3.399-00U 


Khusus Pemegang Kartu Kredit BNI 


Bareng ARTIS! 


Presiden Ui 
van Rompuy 


'konomi dan 
buat relasi 27 


impor yang sebagian hasilnya di 
transfer ke markas UE di Brus- 


ropa Hermi 
mencium gelagat 


sets ikan UE, Masalahn, 
jansa keretakan Inggris berkeras anggaran UF 
harus diturunkan. Mereka mem- 


beri contoh, anggaran UE untuk 


pengemba 


. Jika Inggris 

menolak kenaikan anggaran, ke- 
n Inggris di UI 

i konsekuensi, "Ji 


untuk sektor pertan Ketiadu 

Presiden Perancis F ugik: 

lunde mencanangkan, sektor per- kata Rompuy. 
pertemua 


pai kesep: 
sa dilanjutk: 


Yan, 
Jose Manuel Barroso mengingir 

kan kenaikan anggaran. Dia jeng- 
ak pihak yang 
Pada- 


Slovenia, 
mpok ini ada 
utama alokasi anggar- 


Uni Eropa 
ingkatkan untuk 1 
kan level pembangunan dengan 


tensi didepak dari UE: 
ereka telah memberi 
serap, 


an UE ini padu masa 
ikan ke sektor pcr- 


lokasi dari pajak li, (AFP/AP/REUTERS/MON) 


KILASAN KAWAT DUNIA 


& Elkart 


im kereta listrik. 
sehari mestinya dijadwalkan untuk 
suntikan perangsang a kan, Jad- 
ke dokter itu pun dibata lahir lebih 
Hurt ter- 
ri Rabu. 


mpat dokter hari itu untuk me 
ng berjalan menuju stasiun saat berusa 
dokter untuk memberit 
var biasa sal 
kit itu kian 
at kereta listrik sampai di dep 
tak bisa 

la Hurt, Ta 


Ketika saya sampai di dalam 
i, Rasanya tak 
Jung Pengadilan 
ayi itu pun lahir” 
melahirkan ba ang 
hen, Ta memberi nama 
u Fajar di Musim Gus 
sepat sampai di di 
(UPI/REK) 


nya dengan Autu 
lama yang cantik untuk bayi 


Airbags and 4ABS4EBD 


Keamanan maksimal untuk 
merdu! sha Gan kah 


BNI 


ba 
e— 
Na AP Loat..I 


SECTIONAL SOFA 
Sabrina 


Get Ready for the 


MOU 


Until 25 D 


Li 


a 
Binaan 
Rp10998.000/set 

MN» 16:00 ,., 


EXTENDABLE 
DINING SET 
Trinity Hansen 
(0120-201100176a 
sadar 


Normal 


Marga tercantum Khusus untuk Pulau Jawa. 
wwwinformacold Informa.care@homecenter.coid 


Foto & Nyanyi Project sales:021-5829088- Miinforma. (“informal 


Syarat & ketentuan bertaku Momwbencolalerodhcard 


Senantiasa di Sisi Anda 


MLS Media Indonesia 
“0urobteg 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


c 
12 KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


LANGKAN Gelar Museum Nusantara 2012 SERTIFIKASI GURU 
Unima 
Kemen d Diskualifikasi 


memperhatikan 
eter | Ribuan Guru 


MANADO, KOMPAS — Ui 
versitas Negeri Manado mendis- 
ka ribuan guru di 
lawesi Utara peserta program 

hun ter- 


'Arkeolog Ekskavasi Candi di Sawah 

Sebuah candi ditemukan di tengah persawahan di Desa 
Kecamatan Laren, Lamongan, Jawa Timur, Temuan itu 
eninggalan Purbak: 
n UAN, 
diperkirakan tempat p 

ndi 600 meter dari Bengawan 
d ke-11 hingga abad ke-16, 
iduan batu kumbung dan bata me 
nyimbolkan dulu tempat peri 
kata arkeolog 
japahit Wicaksono 
Dwi Nugroho di Lamongan, Kamis (22/11), AC) 


Seminar Penelitian untuk Guru 


dibuka Wakil 
Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan sedangkan 2012 bertar 
Wiendu Nuryanti, orang “Gelar kesarjar 
yang berlangsung Gguru) tak diakui," kata Rek- 
hingga 25 


1uru lebih termotivasi. n seminar, Profesor Nowmber. 
Burns dari N versity Sydney, Australia, d Pata Kam minar S6 
Villy Renandya dari National Institute of F nado, Kamis (22/1). Kegiatan 
ngapura, UTD laksanakan Pendidikan Program 


Pase Unin 
sama dengan Dinas Pendidi 


- Kekerasan Masih Mermet St jad 


n wali korban pertumbuhan Iemi 


dan bekerja 


Menteri LH: Industri Tambang Rawan 


Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuas 
dustri pertambangan rawan merusak lingkungau 
beberapa daerah ada kerusakan hebat. Para bupati 


1i-lombaga pendidik 


tin 
pa terakreditasi di 
pantai dan kaw 
tasi itu dihentikan warga yang mengamu 
ct perusahaan, "In tak boleh tejadi, Bupati tak 


Warnai Pendidikan NTT 


Dara Mer Krn daa clan ”Di Ujung Rotan Ada Kesuksesan” Masih Diyakini 


di antaranya didukung KUPANG, KOMPAS — Tin 
Pan Ken PERAN mewarnai pendidikan dasar di Nusa Tenggara 


ade 
M Tang, Timur, Para guru merasa kekerasan juga bagian 


ak kekerasan masih nengah atas, kekerasan seperti 
itu semakin kurang, 
Guru-guru 


n “di 


Media informatika berkembang cep 
teknologi rendah energi dan bx 
juh tahun, Der 


Tunku Abdul Rahman, M: 


itu tak diakui Kemdikbud. 
ami menyebut ijazah in 
Disebut ilegal juga tidak karen: 


memiliki sem- 
yg rotan ada ke- hindari kekerasan," 


sama Unicer 


(22/WD, pada seminar "Medi Peng SAR Pee au Has ksesan”. Artinya, kekerasan meng lembaga tinggi itu punya 
di kampus U me pendidikan yang harus didapatkan a agar lebih pemukulan) membawa TT hingga saat Kopertis," Wowor. D 
Tunge Turut hadir Le disiplin dan lebih memahami pelajaran. lah di bidang pen- | inya, sulit memberantas p 


rian pendidikan tingssi di 
IPM) 2009, misal- | yang memberi gelar S-1 d 
ah ini menempati urut- |“ Demi gelar sarjana $-1, lanjut 
dari 38 provinsi, L dia, guru har 

bersekolah hanya 66 | juta hingga Rp 
tidak lulus kelas satu | Philo Tu 
Unima berweni 


dari Chinese Culture University, Taiwan, ser 
Indonesia Michael Sun, Juga dilakukan pena 

un UMN dengan Huawei Tech Investment untuk: 
pengembangan Huawei Authorized Network Academy. (XAW) 


Festival Angkat Seni Pertunjukan Hampir Punah 


an Ti FSPTI) 2012 
seni pertunj 
pir punah. Di antar 
blung dari Banyumas, dan V 
festival turut 


paikan materi sc 
indoktrinasi, dan tidak merang- 
siswa, Di sisi lain, 
kelas 14 lebih suka ber- 


ngtua siswa Angka partisipasi 
Beragam kekerasan kunggan keluarga. pendidikan anak u 
tian dilakukan sel: Bentuk kekera Dinas Pendidikan, P 2009/2010 hanya 2741 
imber 2012 di sei SD dilakukan te persen, jauh dibandingkan d 
kabupaten, 1 yang me 
penelitian itu juga 


sar (APK) 
guru yang 
angsung dicoret 


n di Solo, 
24-27 


» 
0. jaah diperoleh 
Namun, kondisinya "Kami tak kom- 
uh lebih baik dibandi (Kor promi 1. YA) 


u, Di tingkat sekolah mc 
nengah pertama dan sekolah 


DN 


Jetstar Mega Sale! ATI Woaronoyr 
Jakarta (langsung ) )- 
Singapura RP199,900 


Jakarta (via Singapura) )- 


Kuala Lumpur 2P530,000 


Hong Kong "P1,438,000 & Sepatu 
Taipei "P1,831,000 HI EM AT 


Tujuan menarik lainnya juga tersedia! 
Iga ceres Satoe mun jaan megan begakcen na Dergan ton meranean mud air HDUD Oa! 


NB oO go peruneang ega KE OOLA METAN PAK muram Logan dana Tuk On TAG red 
(ag Ur eva tang na Rd ane PN AA Lan Kaca Sanga loka dn mung AK 
kera dmeman pecerbangan la hat Momen oa bar angga Nope 21 C2 WA Kec Dota 
an la Pm MAAN Ge JPAP Ba, 

Untuk memesan, kunjungi Jettr.com, pesan dl cal ceri (021) 2888 4333 atau kunjungi Kantor 
Penjualan Jettare dl JI Raya Bowievard Barat lok LA, No.24, Kelapa Gading. 
Dapatkan harga menarik Inijuga di Asta Travel Fa, 3:28 Nopember 2012 di Mali Gandaria City 


jetstarcom -—4.  Jetstar 


temu brga Vo temani Bottaa San pojok Bener don beta Ra Gpesan mek ja Dm, nk Penari 3 
Moi oper C1) te KI berau pesanbenan "70200 per prunpang pe mat Dan Kor penpaan Ja p 

Setau penambenan "10200 pe pemmpang per ak, "baya lou dea lumamk beri Jon areanya ranperg BB : 
SOON BA DOMINAN Dal MMA UR ega kan dan da KA angcAem Dana Um GAN BEN PM 

En pen ketan megang Lee Kg Ta AR Permana anang 


Ka AK) AE Banana LNG Gn aan 
Cetakan Uenrabekar Peng kerbetah berpa edn : 
gen peranan Baja paca erna Gerak KAK Ieacom LA ema an ka Benua Peran DEPARTMENT STORE asu 
Ae Pegan pegn ga AA PO PO KANE) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 13 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Dampak Perkembangan Kota 


Perkebunan Besar Minta 
Moratorium Dikaji Lagi 


Meminta Kepastian Tata Kelola dan Tata Ruang 


JAKARTA, KOMPAS — Menjelang berakhirnya man hutan yang masih terjadi, ka 
masa berlaku penghentian sementara penerbitan 
izin kehutanan tahun 2018, kalangan pengusaha prapatan 
perkebunan dan DPR meminta ada evaluasi. mana, main 
pannya, rencana perkebunan tak terganggu, 


perluasan lahan kelapa sawit 
r 200000 hektar, Jauh di- 
tahun sebelumnya 

i 600000 hektar 
per tahun, Saat 'ini tuas kebun 
kelapa sawit di Indonesia men- 
O juta hektar, 


moratorium ini dicvah Oleh ka 
Sementara Menteri Kehutan- u Besar Pertanian Univer- sebelum diputus moratorium 
n berniat mem-  sitas Lampung), Isran Noor (Bu- atau dihentikan,” tuturnya. kan, "Yang 

perpanjang penghentian semen- — pati Kutai Timur dan Ketua Aso- Moratorium atau penghentian lah pember 


(moratorium) penerbitan  siasi Pemerintah Kabupaten $ 
iin kehutanan, seperti diung- luruh Indonesia/Apeksi, d 


sementara izin kehutanan diatur — kepastian tata ruang. Mar 

dalam Instruksi Presiden Nomor boleh/tidak boleh — digunakan 

Aep Purnama (Kepala Bidang 10 Tahun 2011. Ini respons pe- — (untuk kebun), kata Joko, 

Rawa Kementerian Lingkungan  merintah terhadap kesepakatan un Noor memperkirakan 

Hidup). dalam surat niat Lol) Indone- kehilangan pem 
Meskipun penetapan pe sia-Norwegia pada 2010, 


jangan moratorium kew Penolakan sawit 


Kawasan lahan hutan yang terbuka dan mulai dibangun permukiman di 
Abepura, Jayapura, Papua, Kamis (22/11), Pengembangan wilayah Jayapura sebagi 
dan pusat perekonomian turut mempercepat konversi lahan hutan di sekitarny: 


awasan Padang Bula kata Ketua Komisi Bidang K 
u kota provinsi | hutanan DPR M Ro pem n pe- 
pada diskusi terbatas " kebun mengingatkan agar dam- 
rium Hutan Alam Primer dan pak dan substansi kebijakan ter- 
Lahan Gambut” yang digelar Fo- sebut dievaluas 
KESE AAN RAKY, rum Pengembangan Perkebu 
KESEJAHTERAAN RAKYAT s Berkelanjutan di Jak: 
nis (22/1). Diskusi juga Mei 2014). Ia menunjukkan be 


Pp PM Perlu Perbaikan menghadirkan Bustanul Arifin bagai tumpang tindih penggu- 


ilnya n Ani 

& Banten, misal- 

ya, Suhalim Junaidi an agunan hi tuk | ki k: 

Ae aa aa Sekam ketan Kerusakan Mangrove Setu inkan Manga 
aa filtrat bo Muficn, Direktur Fie- | JaKanTA, angkap 


moratorium. 
mengatakan, usaha perkebunan 
sawit mampu mengurangi ke- 
miskinan dan p 
“Dari juta hektar kebun sawit 
up tenaga kerja | 
1 


menyoroti 


hal, mereka sudah mem- aan 
ha yang dibina oleh | PULAU KECIL 
eka diwajibkan me- 


puan fasilitator 
terstandar, belu 
program 


hutan 
nelayan 


OMPAS — Pem- Ekologi di pula 
ngrove berdampak yang rusuk ju 


tor tidak aktif sehingga ha- Fasilitator Pemberdayaan seriu perti di Pul kelupa dan pi 
kredit perbankai silnya tidak maksimal, Ikat, mengatakan, sa an, teru Hi pulau kos bere bupaten” Taka bisa tumbuh," kata Murniati, 
Dalam Temu Nasional P Tau fasilitator dari Desa Ka- ekosistem sangat rapuh, Peru- ru SD di Rewataya, 


ram Nasional Pemberdaya aten Lebak, 


bahan itu bisa berupa abra 
1, hingga me 


lalu, ia mengaji 
susnya anak didik 


warga, khu- 
menanam at ini konversi hutan mangrove 
menjadi kawasan kome 
terjadi meskipun da 


Banten, menuturk: 
lu menyinkron) 
ngan lembagi 
listrik di 


di pulau seluas 20 km persegi 
untuk d n tambak 


To bi 2 ara, 
warga un daerah, Pes ngan kabel oleh PLN se- an (Kiara), perusakan mangrove bakau hil pantai di 10 wilayah 
temuan itu diikuti pengurus, Rp 45 juta, “Siapa yang Agar masyarakat yang telah | berpotensi memiskinkan warga. in di pulau ini kini potensi — merusak 


57395 hektar, 
konversi hutan 


silitator, hingga masyarakat dari — menanggung biaya ini? Masya- dibina 
berbagai duerah di Indone rakat sudah bergotong royong 
Masyarakat ingin program dan di Ih terbagi untuk 


nudah mendapatkan kre- | “itungan kami, setiap penghan- 
rut Ayip, bank perlu | curan mangrove 1 hektar berpo- 
dit bisa berasal | tensi merugikan n 


akan rumput laut. mangrove leb 
Kerugian ekonomi 


bera ona lebih mengena  pemba kanan Rp 90 juta pe Menurut H: 
dibandingkan proyek pe Suli rakyat yang dik Abdul Halim, M: 
tah yang lain, Namun, perbankan dialami sebagian war- bank. (NTT) Kiara, di Jakarta, Kamis (22/1). — Hilangnya mangrove juga 


DA 


Persiapkan ruangan Anda merayakan kebahagiaan, , 


bersama IN ka dari ACE 


with min. purchase Rp.500.000 


GET ADDITIONAL10Y6 REBATE 
FOR OUR TOP SPENDER"“ 


" Normal price 
rms & conditions app!) 


BIGGEST ACE in tt 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


14 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & 


KILAS IPTEK 


Ilmuwan Temukan Bau Baru 

Ahli neurobiologi dari Institut Sains Weizmann di Israel, Noarn 
Sobel dan rekannya, menemukan bau baru yang disebut bau 
putih (olfactory white). Bau yang hanya bisa dirasakan di 
laboratorium itu merupaka berbagai bau yang ber- 
beda, merupakan perpaduan 
dari berbagai warna cahaya. Temuan dimuat 
Proceeding of National Acadeny of Sciences, Senin A9/D. Kunci 
menciptakan bau putih bukan pada jenis senyawa penyusun, 
dari banyaknya campuran senyawa. Dalam eksperimen, 
esponden dipapar dengan campuran bau, Hasilnya, responden 
lebih mudah membedakan bau yang tersusun atas empat cam- 
puran senyawa dengan bau campuran empat senyawa lain, 
Mereka makin sulit membedakan bau yang tersusun dari 48 
campuran senyawa dengan bau campuran 43 
Makin banyak campuran bau, makin sulit hidung membedakan, 
Artinya, otak merespons rangsangan bau sebagai satu kesatuan, 


pisah dan di 
bunga mawar dipe 
susun atas banyak senyawa, LV! 


Supernova Tertua dan Terjauh Ditemukan 


Astronom menemukan ledakan bintang (supernova) terjauh 
dan tertua di alam semesta. Diperkirakan, 
pertama yang meledak setelah Dentuman Besar (Big Bung). 
Supernova yang dikelompokkan sebagai supernova supercu 
lang Guperstuminouse) ini terdeteksi karena sinarnya jauh lebih 
cerlang dibanding bintang-bintang di sekitarnya. Kelompok 
supernova supereerlang ini temukan astronom 12 
terakhir dengan kecerlangan 100 kali lebih besar dibandi 
supernova yang ada. Supernova ini diduga dari ledakan bintang 
yang luar biasa besar dengan massa 100-250 kali massa Ma- 
tahari, "Supernova supercerlang ini memiliki energi sangat 
besar, tetapi kejadiannya sangat jarang,” kata Jeff Coke, pim- 
pinan pencliti yang merupakan astronom di Universitas 
"Teknologi Swinburne, Hawthom, Australia, kepada Space.com, 
Rabu (81/10), Supernova supercerlang ini sangat merusak, Di 
alam semesta awal, banyak galaksi berukuran sangat kecil, 
tetapi proses pembentukan bintang di dalamnya 
Ledukan supernova supercerlang bisa menygacak- 
tertentu pada galaksi kecil dan menyebabkan proses pem- 
bentukan bintang baru terhenti. SPACECOM/MZW) 


un 


Supernova W44 


Gambar NASA yang disiarkan pada Senin (1/1) 
menunjukkan sisa supernova Wa4, Gambar dibuat dengan 
mengombinasikan data dari Badan Antariksa Eropa, Herschel, 
dan pengamat antariksa XMM-Newton. W44 adalah lingkaran 
ungu yang mendominasi bagian kiri gambar, Jaraknya d: 
Bumi diperkirakan 100 tahun cahaya. Data XMM-Newton 
mengungkapkan bahwa sisa supernova terdiri dari emisi sinar 
X dari gas yang sangat panas, 


TEKNOLOGI 


ECENG GONDOK 


Bahan Briket dan Pakan Ternak 


Melimpahnya eceng gondok di Rawa Pening, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menjadi 
masalah yang tidak kunjung tertangani 
bertahun-tahun. Para siswa SMK Negeri 1 Bawen 
mencoba memanfaatkan gulma air itu menjadi briket HN 
dan pakan ternak. 


gg 


Proses pembuatan briket 


Oleh AMANDA PUTRI 


Pp eptia Cahyo Adi (18), dan 
Dika Nasabu (8. siswa 
ian SMK Negeri 1 Bawen, Elly mengakui briket eceng 
berupaya membuat alat pence- gondok masih memiliki kele- 
tak briket sejak 2011 Alat yang mahan, yakni ada asap. Namun, 
dibuat dari besi itu dapat men- biaya pembuatannya murah, 
cetak empat briket berdiameter Untuk membuat 10 briket Ocbih 
5 sentimeter sekaligus pada satu kurang 1 kilogram), misalnya, 
hanya perlu biaya Rp 8.750, $ 

bagai perbundingan, briket bu- 
tubara dijual Rp 4,000-Rp 51000 
per kg. 

ni, tim SMKN 1 Bawen 
mengembangkan alat pen- 
cetak briket hidrolik yang lebih 
praktis Selama ini alat pencetak 
briket menggunakan tenaga ma- 
usia untuk memutar tuas p 
madat, Jika ada mesin yang le- 
bih memudahkan, dihai 
“dapat dicetak briket Ie 
nyak, 


Pakan ayam 


memiliki serbuk gergaji dan se- 
kam padi sendiri. Nyaris tidak 
ada biaya yang dikeluarkan,” ka- 
ta Elly. 


Briket eceng gondok 


coba akhirnya kami 
briket,” ujarnya. Da- 
adidam- 


menco 
membua 
lam upag 
pingi guru, Ny Alia, 

Di Rawa Pening gambut sisa 
tanaman eceng gondok mem- 
perparah sedimentasi di danau 
Ini gambut tersebut 


Bibit ayam yang diberi pakan campuran eceng gondok 


im ke berbagai kota, 
Para siswa mencoba membu- 
at briket dari gambut ceng 
dike 
but dicampur denygan sel 
serbuk gergaji, dan sedikit 


sih segar dirajang dan dijemur, 
Karena eceng gondok mengan- 
dung serat sangat tingi, 20.16 
harus dilakukan fermen- 
ngan bakteri Aspergillus 
niger agar kandungan serat ber- 


ini, Akan tetapi, setidaknya para 
peternak dapat menghemat pe- an campuran pakan alternatif 
ngeluaran untuk pakan ayam, dari Azolfa pinnata mampu 
Penggunaan eceng gondok se- menghemat Rp 282.500 per pe- 
bagai campuran dapat menghe- — meliharaan 300 bibit ayam 

mat Rp M0:300 untuk pem hingga 42 hari 


tara memperlihatkan pengguna- 


"Ternak menggun: 

ceng gondok untuk pakan bagi perse 
ayam potong Guru Bud 
"Ternak, Siti Muslichah, menu- 


tepung kanji untuk perel turkan, selama ini banyak pe- kurang. Ayam ras tidak mampu. liharaan 900 bibit ayam dalam “Penelitian ini belum maksi- 
telah ternak kesulitan ketika harga” menoleransi kadar serat lebih satu siklus, keterbatasan kumi, 
dalam ceta pakan ayam potong melambung. — dari 59 persen. Kini, Siti dan siswanya, Za- ya agar biaya pro- 


Hasil dari fermentasi daun 


nutar tuas pada alat Karena itu, pakan alternatif 


yang memiliki kandungan gizi 


enal Yuhana (19), tengah me- — duksinya murah. Tujuan pakan 
ceeng gondok dicampur dengan neliti pembuatan pakan alterna- alternatif ini untuk mengurangi 
m ayam dengan komposisi tif dengan bahan baku biaya produksi ternak 
masing 25 persen, 50 air Azolla pinnata yat tong,” kata Si 
en, dan 75 persen, Hasilnya, nyak ditemui di Rawa Pening, lama ini sebagian besar bia- 
dilihat dari bobot dan perkem- Kandungan protein dalam tum- han baku pakan ayam ras harus 
bangan ayam, pencampuran de-  buhan ini lebih tinggi dari cceng diimpor, seperti kedelai d 
ngan 25 persen pakan ayam gondok, yaitu 25-90 persen, dan — tepung ikan, Karena itu, 


ngan 
pencetak. 
Gelondongan briket 
mudian dijemur hi 
Sutu briket d 


uke- 
kering, 


lihan eceng gondok sebagai ba- 
han pakan karena tumbuhan itu 


ka aa Man Ka jan la- merupakan ancaman sekaligus 


in potensi wilayah Kabupat adalah yang paling ideal, kandungan serat kasarnya 91 berharap, penelitian dapat 
“Cara pembuatan briket sa- —— marang Bei ji iti mengaku rsen, ruskan dalam s| 

mat mudah. Warga di sekitar ratorium, daun ecenggondok belum sempurna. Eceng gondok ih mend 

Rawa Pening dapat memanfa- mengandung protein 13 persen, belum dapat menggantikan pa- pat diterapkan oleh masyarakat 

akunnya. Apalagi jika mereka Jun eceng gondok yang ma- — kan ayam ras yang ada selamu kini tengah diuji, Hasil semen- luas, 


x 
AETRO 


CHRISTMAS 


MAGIC 


PROFESSIONAL TREE STYLING 


| 
Visi our Chlstmas Tiri Shoppe and get free | 


onsaliation with METR 


stylists for this years decor in 


Is professional tr 


certain purchase arid have your tree set up 


Have a cherished Christmas this year with our new collections. 


Exclusive for MEGA CREDIT CARD, HA MEAGNB. collect the Golden Rewards 
to get shopping vouchers up to Rp 700.000" and enjoy @g 3-month installment 


DELIGHTFUL HAMPERS 


ye for sharing with | Alternative idea for giftegiving with | Compact holiday shopping inspiration 
on of special hampers | METRO Gil Card &€ METRO Gift | pend min, Rp 300.000 in single | ta joy yesntousd 108 ol brthday su 

ng loved her. The smart solution for | receipt for this special bandi TRO Deparimeni Store. Conac 
this holiday sean ing ideas 1 8000101 2001015 | www-bankmaga.com 


Until 25 December 2012 
sa 


SIMPLE GIFT IDEAS | CHRISTMAS BOOKLET 


EXCLUSIVELY FOR YOU 
Aly METRO MirGA can KI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 UMUM 15 


Malam Mencekam di Gaza Unjuk Rasa Buruh BAHASA 


(Sambungan dari halaman koh-tokoh Palestina. Tidak ada 
» Tokoh Fiaman yaa Kenapa dh ci 'SUNARYONO BASUKI KS 
helikopter tempur Apache milik ni. Israel tahu persis identitas 


Israel mulai memenuhi langit” para penduduk di distrik ini,” i 

Gaza City. ungkap Tezuddin, putra pemilik Rumah Dinas atau Rumah 
Bunyi pesawat nirawak, yang partemen tempat kami 4 2. 

AN ea rana Jabatan Gubernur? 

gaung tanpa henti sejak saat itu Namun, keterangan itu tak. 


sampai pagi berikutnya. Pesa- menyurutkan rasa takut yang 
wat-pesawat tanpa awak itu ber- begitu mencekam. Dari balik 
tugas mencari, memotret,dan jendela terlihat jalanan kosong, 
menandai sasuran-sasaran yang hanya satu-dua mobil lewat de- 
akan menjadi mangsa F416 dan ngan kecepatan sangat tinggi 


ni peristiwa pert 
bersih rumah di 


1gihan Oktober lalu. Joko Widodo bersih- 
adi Solo dan mulai membenahi rumah 
dinas gubernur di Jakarta, Lalu saya juga mendengar maha- 
Iswa menyerbu rumah dinas Buputi Cirebon di Jalan Kartin 
Saya tidak memahami istilah dalam peraturan perumahan bagi 


Apache, PNS atau pejabat. Demikian juga mengenai rumah dinas dan 
Para pejuang Palestina pun Yendela bergetar rumah jabatan. Soalnya, di lembaga pendidikan tinggi tempat 
tak tinggal diam. Roket-roket Kepanikan mulai melanda kami tidak mengenal istilah rumah jabatan. 


dari berbagai jenis yang mereka ketika gempuran pesawat-pesa- 
produksi mulai diluncurkan ke wat Israel terasa semakin dekat 
arah kota-kota di Israel. G dengan tempat Kompas berma- 
catan senjata” sementara yang lam, Suara rudak-rudal Israel 
terjadi di Gaza sejak pagi karena yang terbang di dekat uparte- 
kunjungan Menteri Latar Negeri — men, bahkan kadang melintas 
Turki Ahmet Davutoglu dan tepat di luar jendela kamar, 
krotaris Jenderal Liga Arab Na- — membuat kaca jendela uparte- 


Yang kami kenal punya rumah jabatan adalah bupati, yang punya 


ditempati, menerima tamu, singgah sesaat sebelum menuju 
tempat tujuan, upacara, dan seterusnya. Ketika akan berkunjung 
di kampus gubernur yang datang dari Denpasar ke Kota Sinyguraj: 
singgah di rumah jabatan bupati dan disambut oleh bupati 
bahkan rektor kami, 

Pada kesempatan lain, ketika saya menghadiri resepsi pengan- 


bilal-Arabi ke Gaza City ki men bergetar, tin lelaki —kolega saya—di rumahnya di desa, bupati hadir karen: 
terkoyak sudah, Kamar saya waktu itu berada harus menerima Prof Dr Edi Sedyawati yang menjabat sebagai 


bunyi roket dari di lantai tiga, yang artinya ber- Dirjen Kebudayaan saat itu, Demikian pula Pangdam: ketika 
yangditembak- ada di ketinggian. Tak terelak- | Puluhan ribu buruh dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya berunjuk rasa di depan Gedung berkunjung di kampus, ia akan beristirahat di rumah jabatan 
Israel dan foksi-faksi kan lgi terbayang apa jadinya” | DPR, Jakarta, Kamis (22/), Berita di halaman 1 bupati. Sebabnya, di kota kami hanya bupati yang punya rumah 
andai salah satu dari rudal-rudal jabatan, Kampus dan juga Kodim tidak punya rumah jabatan. 
Hamas, nyaris tak berhenti. itu nyusar menghajar dinding Setahu saya, rumah dinas adalah rumah kediaman bia 


4 menggelegar yang meme- berukuran istimewa, yang diberikan kepada pegawai di lembaga 


kakkan telinga terdengar terus- i tertentu, Kami punya kompleks rumah d $ 
menerus sejak Selasa sekitar pu- nama Acarya Graha, Dosen yang menempati 
kul 1000 hingga Rabu pagi, “dahsyat pada jurak sekitar 400 jabatan dosen paling senior 
meter dari apartemen ini. Ge- ada rumah dinas bagi pegawai tata usaha. Celakanya, a 
Kecewa legar bunyi ledakan rudal . untungnya, dengan bergulirnya waktu, rumah dinas tersebut 
Seharusnya malam itu jadi membuat saya terloncat dari dapat dibeli dengan harga murah dan dengan cara mencicil Lalu 
malam perayaan warga Jalur pat tidur, Terlintas sebersit enca an en a a kompleks dosen itu perlahan-lahan menjadi rumah toko, rumah 
Gaga yang berharap gencatan ikiran, rumah siapakah yang pondokan, dan sebagainya. Saya bersyukur mampu membeli 


senjata resmi diumumkan, Bah- terkena rudal itu dan berapa tanah dan membangun rumah walau dengan sanyat susah payah. 


kan, menurut berita yang ber- orang lagi yang | harus mati di N Celukanya, kami yang membangun di kompleks yang sama sering. 

edar di Gaza City, warga akan wa malam ini..? Abbas Desak Blokade Dicabut dikira menempati ramah di 

turun ke julan untuk merayakan Tak tahan lagi dengan sua- Dalam berbagai kasus kita baca janda-janda penghuni rumah 

kesepakatan gencatan senjata. sana penuh teror itu, saya dinas diusir paksa oleh petugas sampai menimbulkan peristiwa 
Namun, terlihat raut keces menghubungi Jamal Yusufal- | RAFAH, KOMPAS — Pesawat nirawak dan pesawat Sponsor Mesir yang mengenaskan, Janda-janda tua renta dengan kemampuan 

mereka setelah sejumlah stasiun — Kharazin, pemilik aparterwen itu Menteri Luur Negeri Mesir dana hanya dari pensiun janda yang tak seberapa besarnya harus 


tempur Israel, Kami 


Is (2/1), tidak lagi terdengar di “Mohamed Kamel Amr, di Kairo | hengkang dar rum 


televisi memberitakan perun- yang juga tak bisa tidur, untuk yang telah puluhan tahun ditempatiny: 
dingan gencatan senjata yang meminta pindah ke tempat yang | atas kota Rafah, Mesir, yang berbatasan dengan Rabu malam, mengumumkan Berbeda dengan rumah dinas, rumah jabutan biasanya ber- 
dimediasi Mesir di Kairo gagal lebih aman, Haa Menlu mann Snsd 3 tercapainya gencatan senjata di | ukuran besar dan mewah sebab, selain sebagai tempat tinggal 
mencapai kesepakatan, Juru bi- Jalur Gaza. Hal ini menyusul tercapainya gencatan — Jujur Gaza yang berlaku mulai pejabat, jug sebagai tempat menerima tamu resmi (entu saja 


cara Hamas, Fawzi Barhum, me- senjata antara Israel dan Palestina pada Rabu pukul 2100 waktu Kairo atau boleh pula menerima sanak keluargi). Rumah jabatan harus 
muduh Israel tak bersedia men- tetapi dia menggeleng Saya ba- | nyam di Kai Kamis pukul 0200 WIB, Kesepa- ditinggalkan pejabat yang tidak lagi memangku jabatan, Fawzi 
jawab usulan gencatan senjata dar, bahkan di tengah su- Bi katan itu disponsori oleh Mesir, Bowo keluar dari rumah jabatan gubernur DKI dan kembali 
dari Mesir sehingga kesepakatan sana perang yang hampir se- dengan sumbangan peran Liga menempati rumah pribadinya. Entah karena kebetulan atau 
gagal dicapai. tiap hari menga Langit kota Rafah yan selama rayakan pengumuman gencatan — Arab, Turki, Oatar, dun PBB, keberuntungan, pejabat yung lengser punya rumah pribadi yang 


Berita keggalan perundingan — warga Gaza memiliki ruang per- | pekan lalu diramaikan bunyi pe- senjata itu, Jalanjalan utama G Kesepakatan itu menegaskan, | tidak berukuran kecil. Tumpaknya merupakan s apa pun 
gencatan senjata diikuti Israel lindungan khusus di bawah ta- | sawat nirawak kini sunyi. War- za City dipenuhi kendaraan yang Israel harus menghentikan se- yang ingin menjadi pejabat dan berhak menempati rumah 
dengan meningkatkan gempur- mah, tawan Kompas Musthafa Abd membunyikan klakson dan me- mua bentuk agresi ke Jalur Gaza batan haruslah pada mulanya kaya, biar tak kaget pi 
annya atas berbagai sasaran Al-Kharazin mempersilakan | Rahman melaporkan dari Rafah, ngibarkan bendera Palestina,” dan pembunuhan warga Palos- umah jabatan yang mewah ke rumah pribadi yang berdinding 


Jalur Gaza, Mereka seolah saya pindah dari kamar di lantai | warga kota terlihat mulai berani Presiden Otoritas Palestina — tina, Palestina juga harus meng: godek. 
jar setoran" menghancurkan tiga ke kumar di lantai dua, beraktivitas di sepanjang perba- ” Mahmoud Abbas meminta agar — hentikan semua bentuk operasi SUNARYONO BASUKI KS 
berbagai sasaran milik Hamas Akhirnya, dengan rasa pasrah” | tasan Mosirdulur Gaza, Sebe- gencatan senjata ditingkatkan,” militer dari Jalur Gaza ke Is Pensiunan Guru Besar IKIP Negeri Singaraja 
sebelum ge yang tersisa, saya pun pindah ke | lumnya otoritas Mesir mengan- — supaya agresi Israel tak terulang, termasuk peluncuran ro 

marbenar disepakati dan mere- kamar itu. urkan warga tidak beraktivitas di Dia juga mendesak dicabutnya serangan 


ka tak bisa lagi bertindak. Esok paginya, Isracl meng- | sekitar perbatasan karena kha- blokade dan isolasi Israel atas — pintu gerbang menuju ke Jalur n 5 1 ' 
Semakin malam, semakin klaim telah menggempur sekitar | watir terkena serpihan rudal Jalur Gaza. Otoritas Palestina Gaza harus dibuka untuk me- Petani Berdikari dengan Benih 


membabi buta pesawat dan 100 sasaran sepanjang malam | yang menghantam sasaran di se- — melihat, langkah apa pun untuk mudahkan aktivitas manusia. 
likopter Israel menggempur itu. Di antara sasaran yang di- | berang perbatasan, mperkuat kesepakatan yet Mesir telah mendapat jamin- | (Sambungan dari halaman produksi sejak dari benih, pu- 
berbagai sasaran di Isracl, serang Israel adalah kantor ke- | Warga Rafah turut gembira a harus mempriori- an semua pihak untuk tidak me- puk, dan obat hama, bagaima- 


apun harus disertai dengan ke- 
berdayaan ekonomi. Joharipin 


Kompas, yang menumpang ber- 
salah satu apartemes 


dengan tercapainya gencatan taskan kepentingan rakyat Pa- langgar kesepakatan itu. Mereka 
senjata di Jalur Gaza, "Saya se- lestina serta kesatuan wilayah — juga akan menggelar pertemuan 


Yarga Grza dl DtrikAl Rima. batan di Jaan panta yang nang dengan berita itu, Bunyi Tepi Barat dan Jalur Gara. pemimpin faksi Pales- | ka tak memp memilih koperasi sebagai wadah 
dibuat tidak bisa tidur sepan- menghubungkan ledakan di sekitar perbatasan sa- Sekretaris Jenderal PBB Ban tina, yang dihadiri Abbas untuk | Petani pemulia benih m: pemberdayaan kelompoknya, 
jang malam karena dahsyatnya ngan Jalur nyat mengganggu, bahkan mem- — Ki-moon, seusai bertemu Raja — membahas dampak perang, kendala Undang-Undang Nomor Kini, total ada tiga koperasi di 
pertempuran, Bagi warga Jalur Gaza, ke- | buat panik” ujar Ahmed (18), Abdullah II di Aman, Jordani Adapun Israel, seperti dikutip | 12 Tahun 1992 tentang Sister wilayah Kertasemaya yang me- 
Keputusan menginap di dis- — hidupan di tengah gelegarle- — | pemilik warung internet di Ra- meminta Israel dan Palestina harian Israel, Yedioth Ahronoth, | Budidaya Tanaman dan UU No ep koperasi Joharipin. 


trik itu diambil atas rekomen- —— dakan dahsyat bom atau bahan | fah. berkomitmen untuk menjalan- — mengklaim, tujuan serangan ke | 29/2000 tentang Perlindungan itar 100 petani menjadi ang- 
dasi warga Indonesia bernama peledak olah sudah Kesepakatan gencatan senjata kan kesepakatan gencatan sen- — Jalur Gaza yang berlangsung se- | Varietas Tanaman. Kedua UU gotu koperasi-koperasi itu, 
Musscin, yang kebetulan berte- menjadi bagian dari keseharian | Israel dan Palestina di Jalur Gaza . Prioritas saat Tama delapan hari telah tercapai, | itu melarang penyebaran benih 
mereka, Mereka bahkan terke- | yang dicapai di Kairo juga men- ini adalah menjaga agar gencatan Tujuan tu, antara lain, mene- | hasil pemuliaan sendiri. Sistem tunda jual 
san secara psikologis sudah siup | dapat sambutan positif dari se- a berjalan dan warga Jalur waskan komandan militer Ha- | Penggunaan benih mandi Koperasi yang dikembangkan 
menerima risiko apa pun, ter- | luruh dunia. Ilamas menjadikan patkan bantuan ke- mas, Ahmed Jabari, dan meng- | itu bisa memotong biaya pro- — Joharipin adalah koperasi sim- 
masuk kehilangan nyawa. hari Kamis sebagai hari libur res — manusiaan yang dibutuhkan. hancurkan sebagian besar basis | duksi yang harus ditanggung pe-  pan-pinjam, Prinsipnya ialah 
"Kami di sini sudah biasa imi dan menyebutnya hari keme- Ta mengikui masihada perun- peluncuran roket faksi Palestina. | tani di Desa Jongkok. Untuk se- menaikkan nilai tukar petani, 
bukan kawasan tempat tinggal mende nangan, Hamas juga mengimbau dingan sulit untuk menyepakati Namun, Isracl mengklaim, be- | tiap hektar rata-rata diperlukan yaitu dengan menunda penju- 
para tokoh Hamas atau faksi pe- 30 & 1 warga agar mengunjungi kelu- — rincian gencatan senjata itu. Na- berupa jam setelah gencatan sen- | 25 kilogram benih. alan hasil panen. 
juang Palestina lainnya, sudah biasa tidur di tengah bu- ” mun, kesepakatan kedua jata, 12 roket ditembakkan dari ni di pasaran harga benih "Hasil panen jangan langsung 
“Penghuni di Distrik Al Rimal rain untuk mengakhiri kontak: Gara ke Israel. Tak ada korban | Ciherang Rp 6000-Rp 2000 per dijual habis untuk kebutuhan 
adalah warga biasa, bukan to- lam, turun ke jalan untuk me- cukup menggembirakan, jiwa dalam serangan itu. (AFP) | kg Dengan menggunakan benih sehari-hari, Panen disimpan du- 
petani bisa menghemat Ju satu atau dua bulan sampai 


Pabean tata 
OI 175000 per hektar. lang waktu tunda jual 
g, Selain soal benih, petani juga itu petani bisa meminjam uang 
Kondisi KRL Darurat Meta Na atu buta. 


(Sambungan dari halaman 1) lintas Bogor akibat longsor. Ada — banyaknya lembaga yang memi- Bahkan, prasarana yang suduh gangguan terus-menerus,” kata- | rempah sebagai obat hama, 

sembilan KRL yang tertahan di habis usia pakainya bisa segera nya. salnya dengan ramuan air k 
ketika kondisi tanah semakin la- Stasiun Bogor. Kereta cadangan Taufik, seharusnya Wakil Presi- diganti bertahap selama tiga ta- lapa dan bawang putih sebagai 
bil untuk menghindari kecela- dan rangkaian kereta dari lintas den campur tangan mengatasi hun. Angkot terbatas fungisida dan pestisi 


kaan dan jatuhnya korban jiwa. Tangerang kami perbantukan di persoalan. Hal ini penting jika “Kalau mendapatkan Kepala Badan Penanggu ta petani binaan Jol 


sekali keikutsertaan, iuran wajib 
Rp 10000 per bulan, dan iuran 


Jonan mengusulkan, ke depan, Bogor untuk mengurangi pem- ingin mewujudkan kebijaka yang andal dengan an Bencana Daerah Jawa Barat | mengurangi perygguna sukarela. Besaran bunga pinjam- 
PT KAI bisa dilibatkan dalam — batalan,” kata Mega. KRI, mengangkut 1,2 juta orang Udjwalprana Sigit berjanji akan | kimia meski belum an in menurun, yak- 
penataan kota untuk ikut me- Sebagai perbandingan, jumlah per hari pada 2019. tua, kemungkinan biayanya men- — mengoordinasikan kepada Dinas | — Pengajar pada Jurusan Per- ni dihitung dari sisa pinjaman 

nunjang keselamatan dan kelan- penumpang dari Stasiun Bekasi ”— “Tetapkan kategorisasi risiko capai Rp8 triliun pertahun, Ini Lalu Lintas Angkutan Jalan iversitas Wiralodra yang belum dibayarkan. Pinjam- 


n Kabu- 
Di 


caran perjalanan kereta, 15000-18000 orang per hari, melalui proses manajemen risi 
“Kami akan menyurati peme: ko, Tetapkan strategi untuk me- 


pun tidak bisa menjamin seluruh — (DLLAJ) Kota Bogor d 
bebas 100 persen dari paten Bogor, Organda, ser 


Indramayu, Karto, pernah me- an itu harus dikembalikan mi 
neliti perilaku yang ekstrem, pe- 


rintah daerah setempat. Kami Sudah darurat ngendalikan risiko ini," ujar Tau- gangguan terlebih yang berasal nas Bina Marga agarakses trans- | tani Indramayu bahkan ada: 
berharap mereka ikut serta Penciti perkerotaapian Lem Si dari alam,” ujar Jonan. portasi penumpang KRU. yang | yang menyemprot padi hingga 
membenahi hal-hal yang berpo-  baga Ilmu Pengetahuan Indone- — Seluinitu,aspekteknisberupa Dari catatan” Kompas, angka — hendak ke Bojong Godebisalebih | 15 kali dalam seminggu Ca 


tensi menyebabkan gangguan yat, mengatakan, sarana dan prasarana juga harus subsidi 
perjalanan kereta," ujarnya, bodetabeksaatini andal, yang didukung tenaga ahli perkeretaapian jauh di bawah 
lain longsor, Stasiun Bogor sudah darurat. Butuh peranserta di bidangnya, Hal ini membu- subsidi untuk bahan bakar mi- gor Soebiantoro Wirjatmo meng- | membuat hama kian kebal, koperasi itu, antara lain, dipakai 
juga terendam air setelah hujan — semua pemangku kebijakan, mu-  tuhkan dana besar dan perlu di- — nyak 2012 yang mencapai Rp216 aku sukar menyediakan bus be- |” Kelompok Jobaripin juga pe- untuk sekolah lapangan, 

lebat mengguyur Bogor puda Ru- lai dari PT KAI selaku operator, dukung pemerintah. triliun, Untuk subsidi penum-  sarataupun minibus sebagai ang- | lun-pelan mengadopsi cara ber- Selama ini, persoalan peta 
bu siang hingga petang. "Sebe- Kementerian Perhubunganseba- — Jonan mengakui hanya bisa pang KRI, ekonomi tahun ini Rp  kutan pengumpan ke Stasiun Bo- | tanam onganik. Ta bekerja sama adalah tingginya biaya produksi 
lumnya stasiun ini tidak pernah — gai regulator dan pemilik prasa- melakukan langkah kuratifuntuk 13614 miliar, sedangkan pera- jong Gede karena jalan sempit. | dengan petani dan peternak dari yang tak terimbangi oleh harga 


ing dibutuhkan untuk — mudah. penyemprotan yang ti 
Kepala DLLAJ Kabupaten Bo- | juga gagal mematik Dana pendidikan yang dikelola 


banjir," kata Kepala Humas PT rana, Kementerian BUMN seba-  perba na dan sedikit watan prasarana pada tahun ini Selain itu, armada angkutan kota | daerah lain untuk mengolah ko- jual panen mereka. Dengan ke 

KAI Sugeng Priyono, ai pembina BUMN, hingga Ke- antisipasi risiko. "Ini kami laku- tidak |” dianggarkan — dalam — juga terbatas yakni oran sapi, Yusuf (34), petani mandirian unsur produksi, 
General Manager Bisnis dan menterian Keuangan sebagai pe- kan karena pemeliharaan jpra- APBN: ngan 70 persen yang beroperasi. | Desa Mullasari, Kecamatan Ba-  perti benih dan pupuk biaya 

Pelayanan Commuter Jabodeta- nyedia dana untuk fasilitas sarana milik pemerintah selama — Taufik n Ikan, prasa- WRO/GAI/ARD) | ngodua, adalah pemasok kom- produksi pertanian bisu ditekan. 

bek Mega Rusiandi mengatakan, publik. Ikukan dengan dana per- rana di Jabodetabek sudah ber- pos bagi kelompok ini. Di sisi ain, harga jual panen 

setiap hari sekitar 10000 per "Gangguan perjalanan tech usahman yang terbatas” katanya. umur di abs 15 laun dan harus "Per bulan baru bisa mem- dinaikkan dengan 

guna KRL berangkat dari Stasiun terus-menerus Ini bukan saja Biaya perawatan prasarana se- diganti untuk mengurangi gang- produksi 2ton pupuk dari ko- jual. 

Cilebut, sedangkan dari Bogor terjadi sekarang, melainkan su- i dianggarkan sekitar Rp guan, Lihat Video Terkait toran sapi, Pasar bagi pupuk ini: Karto dari Uni 

ada lebih dari 35000 orang. dah sejak 20 tahun lalu” ujar 15 triliun untuk seluruh Indo- — "KRL didorong mengangkut "Longsor di Cilebut KRL | belum luas Umumnya petani lodra menilai, upaya kemandi- 
"Jalur ini termasuk yangpadat — Taufik, nesia. Kalau dana itu ditanggung sebanyuk-banyaknya — penum- Lumpuh" di Indramayu masih menggunakan rian Joharipin dan kelompoknya 

di Jabodetabek Kami terpaksa — Dengan daya angkut 500000 pemerintah, pemeliharaan pra- pang Kalau perawatannya tidak vedlompascom/kium- | pupuk kimia," kata Yusuf. harus disambut pemerintah. 

membatalkan 82 perjalanan KRL orang per hari dan mengingat saranabisadikerjakan lebihbaik. sebanding ya, akun muncul uh Kemandirian dalam bidang INI KUSTIASIN 


aan Sanga Yo 


KOMPA 2 ra 


Soto? te 0 MAGELANG, Ea 
sa, Ay Sae nat MATARANU Key Rona: ENDE 
2 BAND ATM Manah nan 1 PEKANBARU 


SI TAMONGAN: AS 530 MOJOKERTO: 
MANADO: Jon za Luke PALU 
So JAMBI na Tana BENGKULU: 


ng Mena SEMARANG 5 
Ku kusen $ 


La Ba 2 Ge BALPAPAN Lai de 
GMUTBANG: £ rano Seto MAMUER IKLAR "61 D Wita 

MAUTOR REDAKSE Pc Setan 2628 Jar ISIS LEPO. STAY 5 210 Ft AS ALAMAT SURAT SELURUH BAGAN) 2012 JAGA OI ALAMAT KAMAT Ass Ak, BENEROT PI Gtost UC Nana, SURAT NAN USAKA PENERBITAN DES. 
Tbk atom Lea Ku 4 Sal Aeon 196 “ANGGOTA SERIMAT PENEREIT SURAT KABAR N 271903/11/2/2001” PERCETAKAN P1 manca” ISSN 1015. 2071 ISO NG JAWA PERCETAKAN, 
2 TELepoh 93879901 3307 990 FA 
(dan AMP GANGSON) 21 5 ag HN 
NI Gi2- 3521 -ARMUSUS BAGIAN IKLAN YO 912 29546 9 TEKEPON (SELURUN BAGIAN ISIS 536? 990) DN 5367 9893 OMUNE:12//ta sorod Un 


Ou tes ye 
PN A Ao 


Bae Ge ba Ht 


AGAN Ka. inn 
kata SLS LanGcann , 


Nak 


1 Sei aril atau tan yang dit he Reda bengakrya GRI dengan sos angka, makmal LO karakter, ditandatangani, dan desai Mesttas (alay adu, cabutan nemar tlpon dan faksi Untuk femat itali ke alamat epinlEkempw:.com aa einikampa. cod Sein area atau muter aga pun yang telah 
Simwati hxtan Kampas” dia diumumkavlrhdian kembh daan farmat Gita Fatoun nona yang il merupakan agan Gi bari "Kemas 


WARTAMAN "HOMPAS" SELAI DIBEYAL TANDA PENCENAL DAN TAK DiERKENANYAN MENERIMA MBIRNTA AM PUN DASI MARASIMSER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 


KOMPAS, JUMAT, 


3 NOVEMBER 2012 


Imam Hidayat 


Memanfaatkan Limbah Kakao 


Imam Hidayat (20) melewati masa adu: 
kecilnya di sentra perkebunan 
Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 
Sampah kulit kakao yang 
berserakan melecutkan ide dalam 
dirinya untuk mengolah limbah tak 
bernilai jual tersebut. 
Eksperimennya menghasilkan 
beragam manfaat, mulai dari arang 
pemanas tungku rumah tangga 
hingga pengawet ikan alami 
sebagai pengganti formalin. 


ya diundang me- 


dengan mer 
menghubungkan 
drum destilasi. 


Imam lantas menguji coba prog- 
ram pengolahan kulit kakao menjadi sebagai bioinsekt 
arang dengan reaktor pirolisis (pem- — bagai jenis serang 
akaran tertutup), Dia merancang 

ktor dari bahan drum bekas dan pipa 
besi. 

Bahan buku kulit kakao did 
Imam secara cuma-cuma di desang 
Kulit kakao itu dijemur selama 

dan dipotong kecil-kecil n 


OLEH ASWIN RIZAL HARAHAP & 
NASRULLAH NARA 


jadi arang, 
Agar lebih praktis, arang berupa 

uk itu dip 

: uji coba berhasil, 

plikasikan 

percobaan tersebut di 


ya kaki ini berpijak juga di ket 
negeri yang disebutesebut sebagai 


ta 
bibi), tutur Imam. 
Tiket berangkat ke Je 


manny 
Arang amat men 


kesuburan t 
Namun, 


mahasiswa Un 
n Imam, du 
Universitas Hasanuddin 
adalah Musawwir (Pc 

lah Ayu Hapsari (Kehuta 


» dari pembakaran ar 
an), justru memantik polusi 
: Hawa di seki 


logi Ban- 
yang terbaik 


Apartemen Oklui/ yang menyala dongan TAA Berbintang 
Oloperasikan oleh KEELAN Owner of MORE) 


TOWER D SOLD OUT 804 


po Matta 
Lingkar Luar Barat 


ita 


JL.DAAN MOGOT KM 14 Jakarta Barat | Souuna cum HP BANK BUKOPIN Dil 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mb: 


lingan asap. Penyulingan dilakukan 
pipa besi 


tor dengan 


epulan asap berub: 


penangkal ber- 
ngganggu se- 


perti nyamuk, lalat, 
Bahkan juga ob 
embersih toilet, 

lateks, 


drum arang seharga Rp 
Ikan 2 liter asup cair 
Rp 40000 per 


putra pasangan 


Al Madar Fattah dan Nursid 
Atas doror 
pus, 


seniornya di kam- 
dl, Imam mendaftarkan pro- 
m kulit kakao menjadi 
tersebut kepada” panitia 
proposal berjudul 


Ihsis Renetor, 1 


yang dupat d 
ir, Limbah organik lain, seperti kulit 
kulit langsat, kulit kacang, 
tongkol jagung, juga bisa dibuat asap 


t Limbah juga 
i pemanfaatan 
Bugis-! 
gula merah) 
Ikan ternak, 


(OSN) di 
"Peserta OSN waktu itu men- 
dapat kemudahan 


“IMAM HIDAYAT 


Mandar Sulawesi Barat, 
17 Desember 1992 
& Pendidikan: 


Hal ni Cukup meringankan beban MASANP MMI INSAN 
ayahnya yang berprofesi sebagai yu- Polewali Mandar, 2007 
Sai Negeri | Polewali Mandar, 
- Fakultas Pertanian Universitas 
Hasanuddin, Makassar 


# Prestasi: 

- Juara Jil Olimpiade Sains Tingkat 
Kabupaten Polewali Mandar, 
2008 

- Juara | Olimpiade Sains Tingkat 
Provinsi Sulawesi Barat, 2009 

- Peserta Olimpiade Sains Na- 
sional bidang Astronomi, Jakarta, 
2009 

- Juara | lomba debat Green Life 
harian "Kompas , 2012 

- Juara | lemba menulis cerita 
pendek Jakarta Teens Go Green, 
2012 

- Juara | lomba menulis cerita 
endek Gebyar Sastra Kartunet, 
Juli 2012 

- Pemenang Bayer Young Environ- 
mental Envoy Indonesia, 2012. 


at di harian lok: 
akhir Imam jug 
reporter tabloid Identitas 
nit penerbitan kampus 
nuddh 
Rektor L Has 
tus Paturusi mengapre 


udin Td- 


untuk berpre 


merit ANISA Tama 


Berkreasi Menuju Perubahan 


Koleksi best 
ng 
berkualitas dari berbagai te 


di Lantai 2 tx 


Jd kelanya 


jenis da 
elegan, dan berkelas, dengan bahar 


ja perajin 
pedosicnal Kemewahan terjaunca 
sentuhan seru desainer terken 


| Ki 
A bskandarsyah IV2 Blok M Kebayoran Baru. Jakarta 12160 Telp. 462 21 726 0170. Passport ceriter 7 46221 726 7653 
“www pasataya.cokd DL PASARAYA THE PRIDE OF INCONESIA' MP @PASARAYAIndo 


EKONOMI 


KOMPAS JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Nusantara: 
Masa Tanam Mundur nat2z 


96000 


95090 


920100 


BUAH DAN SAYUR IMPOR 


Menelikung Kebijakan 


p kali dim 
a, dan Indonesia untuk mx 
ke Indone: 


da tiga modus ut: 
usaha Thailand, Chi 


an peng- 
1gtelon- 
Ketiga 
uan per- 
an sehat. 

Ini juga dampak tidak terurusnya rantai produksi, pemasar- 
n, dan distribusi buah serta sayuran lokal, Produk buah di 
yur impor menjadi pilihan utama. Selain tak repot, keuntur 
n pun sudah di depan mata sekalipun belum tentu lebih bes: 
dari berdagang buah lokal. 


|. Pengusaha pasti tergiur, 

pemerintah, dalam hal 
kontainer, 

ng dikirim ke Indonesia 


us bayar, Konsinyasi. Laku 


waran ini jelas menggiurk 
ibarat mendapat durian runtuh. Banyak importir baru 
bermunculan untuk memanfaatkan peluang, 

Cara kedua adalah mendirikan "lapak sementara” di ho- 
tel-hotel ain, Para eksportir buah dan sayur dari 
ke Indonesia membawa sert 
h dan sayur dari negara mereka. 
ka tinggal di hotel lalu membuat “kantor 
a dan memasarkan buah dan sayur dari situ. 


1g 


Barangnya. 
Pola ketiga adalah memanfaatkan model diskon pemasaran 

modern yang disebut /rst euder dari pusat-pusat perbel: 

modern di Indos 

i 


ini membuat p 
anjiri pasar Indonesia. Pem 


yur impor,” ujar Kafi Kurni 

mn sayur Indonesia yang berkomitmen 

a sayur lokal dengan menjadi per- 

ur lokal petani ke pasar modern, 

ingkan, pengawasan atas penerbitan ketiga 

sehingga menjadi “loket” bagi 

n birokrasi dan pengusaha, 
Ini karena pengurusan dokumen impor diperdagangkan. Me- 

ngutip keluhan para pengusiha, nilai transaksinya Rp 50 juta 

sumpai Rp 100 juta per dokumen, Kalau begini, jangan harap 

laju buah dan sayur impor bisa ditekan. (HERMAS E PRABOWO) 


Danamon MT 


Mau untung 
lebih dari Rp 10 juta/tahun? 


'FlerIMAX, Tabungan yang Lebih Pasti Untungnya. 


3435 8811 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas 
cola AS porbamel Colur AS er tray once 
s0 aso00 100 200 
dan 433593 | 099 217320 | s9 8143 | yoo 
Kn Pa 20000 # a00 172960 
000 12000 ma na 


1 


Merana 


ENI 


Karyawan yang berkantor di kawasan Sudirman Central Business District, Jaka 
(2/1, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat setelah C 


bligasi Masih Kecil 


Lebih Stabil dan Aman karena Jangka Panjang 


JAKARTA, KOMPAS — Sumber pembiayaan di 
Indonesia masih sangat bergantung pada sektor 
perbankan. Kondi cukup berisiko mengingat 
cukup rentan di tengah kondisi perekonomian global 


ASIA BOND MONITOR 
Merupakan ulasan terkini perkembangan obligasi mata uang dalam negeri 
(lokal) dl wiayah Asa Timur diserta prediksi, risiko, dan pilihan 
kebijakan, Asia Bond Monitor meliputi 10 negara anggota ASEAN 
ditambah Hongkong, China, dan Korea Selatan. 


Kurs Rupiah 
ee Colar AS 
920 
910 
30 9.639 
9 


NM Da m 
Sumber Station Bomber. 


BP MIGAS 


Opsi Institusi 
Pengganti 
Segera 
Dibahas 


slatan 

Bu- 
lam revisi 
yg Nomor 22 
tang migas, Salah 


(22/1), di Jakarta, id 
tusi pengganti fungsi SKSP Migas 
lah institusi y 


tetap dalam bentuk 
business to business. Ini mencm- 


Kementerian Energi dan Su 
Daya Mineral. Pemerintah mem- 
P Migas, menggan- 
in fungsi BP Migas. “Terb 


in fungsi BP Migas di- 


kembalikan ke Pertamina 
Menangggipi keberatan Pe 


mina jika fungsi BP Mi 


« kembalikan kep 
yang tidak menentu, Karena itu, diversifikasi sum- Pasar Obligasi Indonesia milik ne 
Wananpaat 1 3 Nilai Obligasi Persentase Obligasi Iva akal, 
ber pembiayaan diperlukan, antara lain dari obli Meh Ga Gal A) terhadap PDB, tk 
Pemerintah | Perusahaan Pemerintah | Perusahaan uga tunduk 
Kepala tor Bank Pemba- Swasta Swasta 
agunan Asia (ADB) untuk In- Tan 191 1 136 18 tidak me 
tegrasi Ekonomi Regional Iwan 11-2011 103 15 127 19 
1-20 9 $ 18 19 
judi sumber IV-2011 9 1 oma z0 turan itu d 
utama pemb . "2012 ” 1 12 20 bisa sebagai regulator 
Iwan menyatakan, tingginy 1-2012 94 18 1,2 2l ut untuk untung” 
ketergantungan pembiayaan dar 111-2012 92 18 10,9 21 rnya mene 


memiliki risiko tin 


perba 
Profil Prinsip di 


i pemerintah 
1 Oblgu 
hal, obligasi 


semakin 
. Demikian 


swasta lebih stabil 
terlalu menuntut pe 
setiap perubah: 
pemerintah. Se 
1g tumbuh dk 


panjang d 
an adi 


aat ini, me- 
engucur- 


regulasi perbankan di seluruh 
dunia diperketat. Dengan demi- 
1 ain 


uk membangun infrastruk- 


tur, tersebut," kata Iwan, 
Pasar obligasi terdiri atas tigo 
jenis, meliputi obligasi pemerin- 


tah, obligasi Bank In 


sejumlah sumber pem- 
di luar perbankan. Na- 


Martowardojo meny: 
sar obligasi di Indonesia t 


ri double mismateh 


Menteri Keuangan Agu 


dengan 
investor yang sem 


justru 


mukro yang scha 
yang atraktif. Rasio obligasi pa 
produk domestik bruto 
18 persen, (LAS 


Dw 
pa- 
mbuh 


mentara itu Direktur Ek- 
sekutif Lembaga Kajian Ekonom 
bangan dan Fi 
Institute) 
hmanto mer , sebagai 
ian dari penyelenggara nc: 
Pertamina tidak pada tem- 


pudian bahwa itu 
a | Pertamina dan dengan sama per- 
i | sis menerapkan pola yang lam- 
ENY) 


pau,” ujan 


uas 
The Royal 


504 


'AVAILABLE FROM: 


— ONE PRICE FOR ALL SIZE — 


-205 


19 November - 2 December 2012 


“Jakarta 000 Para Senayan BOGO Contra Par, Bandung :50G0 Puis Ya dosa 


'Durehaya 6020 Gelar Mun 50GO Pra Teranyar Medan : 5060 Sur Pi 


th 


cadlusive ta 


@soco 


18 KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


KILAS Memanen Daun Teh UJI MATERI UU MINERBA 
MAIN Kewenangan Beralih 


Pengakuan Fitch atas ke Pemerintah Daerah 
Stabilitas Ekonomi Pekerja 
Afirmasi peringkat utang Indo- beristirahat JAKARTA, KOMPAS — Ke- Pembagian wilayah pertambang- 


oleh lembaga pemeringkat 
Fiteh memberikan pengaku 
ekonomi Indone- 
ia dengan prospek pertumbuh- 
an tertinggi di tengah kondisi 
penurunan ekonomi global, 

Hal itu ditegaskan Gubernur 
Bank Indonesia Darmin 
Nasution menanggapi afirmasi 
h terhadap peringkat 

utang Indonesia pada tingkat 
BBB- atau stable outlook pada 
Rabu (21/1), "Kekuatan funda 
mental makroekonomi tersebut 


setelah memanen | w 
in teh di peri 


agan mx an juga tidak boleh tumpangetin- 
bangun, wilayah usaha dih baik dalam satu wilayah ad- 
nluassertaba-  ministrasi pemerintahan yang 
n usaha pertam- 


perkebunan pertambangan, 
Tambi, 
Kecamatan 


#itan pertambangan, hal ini juga 
untuk menjamin perlindungan, 
penegakan, dan pemenuhan 
ruang dan hak-hak ekonomi serta sosial 


netapan itu apabila tidak sesuai 
dengan rencana t 


bekerja dengan warga negara Indonesia. Konflik 
upah Rp 300 per kegiatan 
kilogram. Mi pertambangan atau dengan ma- 
rata Undang Nomor 4 Tahun — syarakat bisa dihindari, 
memetik daun | 2000 tenta sesuai dengan UU 
teh seberat 60-80 | neral dan Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
kilogram per ba) te netap- 
orang per hari, | kamah Konstitusi (MK) dalam dan batas serta luas 
sidangnya di J Kamis WIUP bukan termasuk urus 
(2/1), Pemohon uji materi ada- — pemerintahan mutlak, Hal it 
lah Bupati Kutai Timur, Kali- pemerintahan 
Yoor, sran ukultatif, Oleh 


pertumbuh: 
pencapaian yang lebih baik 
lagi,” kata Darmin melalui si- 
pers, Kamis (22/1) 
Menurut Fiteh, faktor kunci 
ang mendukung keputusan 
afirmasi bagi peringkat ut 


Indonesia adalah pertumbuhan mempersoalkan kewenangan pc- 
ekonomi yang relatif tinggi dan ngelolaan tambang konstitusi, otonomi harus diberi- 
resilient terhadap kondisi global AA Ha Aa nan "Otonomi tetap harus diberi- kan seluusluasnya kepuda pe- 
1 kan kepada pemerintah daerah 
untuk menentukan, Tetapi kare- — Kendati mengabulkan per. 


mohonan Isran Noor terkait de: 


na ini nega 
. ait sumber day gan kewenanga ntuau 
vw Rantai Pasokan Rentan SE555 sa 
Badan usaha milik negara di MD seus ngan definisi wilayah pertam- 
sektor infrastruktur, PT Waski tusar bangan serta persetuju 


Karya (Persero) Tbk, mel 
penawaran saham perdana 
@PO) sebanyak-bany: 
082.315.000: 


hadap pet 
dan peri 
umbangan ba- 
ny ditolak MK 
ra penetapan wila- “adalah Pasal 1 Nomor 29 dan 


un | Pusat Informasi Sapi Segera Dibentuk bahkan, semua kontrak pertam- 


bangan yang sudah ada tidak t 
tidak 


ruh sebab hukum 
atau pergerakan dan ke- | berlaku surut 
tersediaan sapi di sentra-sentra | Sebelunu 


i nomor kontrol .m 
nya 25 unit. “Jika h: 


JAKARTA, KOMPAS — Kebiji 
impor sapi bakalan dan daging 


n penurunan rasio standardi 
pi tahun 2012 tidak Yen 


setor setelah pes tersebut dilakukan secara simul- produksi, Dengan ingan (WP), wilayah 

"Kisaran akan berdampak pada kelangkaan dan melonjaknya tahun 2013 akan terjadi masi itu, perus angan (WUP), di hukum 
ditawarkan Rp 320: bea 5 ka Webttakari tersebut timbangan baru terhadap  mukan dan RPH dihara Isran Noor, mengatakan bahwa 
lembar saham untuk saham se- | harga daging sapi n: so Sr ala ola permintaan dan penawaran da- dak akan kesulitan men ha pertambangan (WIUP) kini pemerintah daerah merniliki 
lai Rp 100 per le tidak disertai sejumlah pembenahan infrastruktur sing sapi dalam negeri," tutur- bakalan ataupun sapi siap po- | kewenangan pe sendiri 


tong berkoordin: 
fenome- Populasi sapi bakalan banyak, | Pengalihan ini berlaku setelah 
i tetapi per- | MK mengabulkan sebagian per- 
au RPH tersebut, Sumber 
(2) UU No 4/2009 rin Sihite men 
in, WP ditentukan pe- MK itu tidak ak: 
merintah daerah lalu ditetapkan | kewenangan pemerin- 
pemerintah setelah berkonsulta- n pengelolaan mi- 
si dengan DPR. bara. "Wilayah 
pertimbani ih tetap me- 


dan rantai pasok. 


man dalam pap: 
publik IPO Waskita Karya 


Rochadi mengat 
kelangka 


Menurut Sekretaris Jendk 
n Peter un asuransi transporta 
4 menunjuk dua sekuritas lain | bau Indonesia Roe lau di pusat produksi bangan antara permint 
ai penjamin pel: at dihubungi, Kamis (2/1), di sapi,” katanya 
emisi efek, yakni PT Danareksa | Bandung, Jawa Barat, pembe- 
Sekuri 1 nahan harus dilakukan. mulai pembukaan ja Deputi Menko Perekonomian — toro mengatakai 
ardisasi infrastruktur hing- lur transportasi kereta api serta Bidang Pert n Kelautan pengusaha sa 
ntai pasok dan pola distri- — pemberdayaan rumah potonghe ngsinya bi 
busi/logistik sapi potong dari — wan (RPI dari sent 
korporasi kali ini adalah produsen ke konsumen, "Khu- n RPIT penting ka- konsun 
Rp 986341 miliar, BEN) susnya pembenahan pasarhewan — rena, dari 800 RPM, yang bor- 


Direktur 
penawaran daging sapi secara na- dan Kese 
ensi jalur tra terian Pertani 


nya, MK 


produksi ke pusat 


yang pertama 
n adalah pemerint: 


ruang 
(MAS/JON/ODY/ETA/BAV) | peles 


Easdrina 


PT Bowie do ntmnnveae IT Bniia 4 Beotnar Servis PT Catremna Andin Teori 
Pt bata Ga A Gan rastrucnen Dahsle Laareng Came P1 Lawe Madiatarya. PT Asutmin CM 

(1 bata Pemer (PT MMI Kaceoi Munartara FI ban Mirmana kevort PT Kat Prima CM 

PT Onir Mara indon 1 Ear Duo Sat Manratung Horan 8 Resort Dum Mnurtana SA. 

IT Sin Isis Indnossia F1 Bawa Pesana Mesuna F1 Manca Karawan Paraetong P1 Dototate Mivare 

Boke Perteuen International Pi Li PT Rasuna Mendanae DewelopInatt FT Agreniyana P1 Cave Palu Minta 1 pea Borindo Eaorgy 
FT Matra Kami Iwnatama (1 Gaknn Moman Serasa FT Wana Indah Makar PEvoe Moslem Merak emoutcan PIL (PT Kaaia Tanjung Pom" 


PAS P1 YASA Pa 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 19 


IHSG Menguat 18 Poin 


as di dekat monitor y 
2/1). Indeks Harga $: 
Ikan IHSG diduki 


# menunjukkan pengerakan indeks di Bursa Efek Indonesia, 
ngan CITISG) dit Ik 1865 poin atau OA3 per 
ng kembali masuknya investor asing 


a Menyer: 


AKARTA, KOMPAS 
siasi Pe 
kerja sama dengan PT Garuda 
Food memasarkan garam rakyat. 
Asosiasi usok sun 
500 ton per bulan ke pabrik 
PT Garuda Food, 

Kerji pemasaran antara 
Asosiasi Petani Gar 


uda Food 
dijadwalkan berlangsung pada 24 
ember di Kabupaten P 


sah Nahdlatul Utama (NU). 
Corporate Communication & 


Nusantara — di Jawa Bar 


ap Garam Rakyat 


» masih menjadi anak tiri 
pembangunan nasional. Pen 
swasembada garam ber- 
ringan dengan peng- 
berupa 


impor gi 
akyat merupakan warga Hingga saat ini, petambak be- 
uu nahdliyin yang tersebar kemudah- 

wa Tengah, dan produksi, seperti tek- 
a Timur, Aspegnu diperkira- — nologi, penyuluhan, dan permo- 
mampu 9 an, Maksum mencontohkan, 
si ke F Nlah infrastruktur pengar- 
i 500 ton per bulan, yang bilan air lm garam 
kan dari wilayah produk- adalah ba 
i, Rembang, Jepara, dan daluwarsa dan harus diu 


Relations cad PT Garuda Food sendiri oleh p 
Dian Astriana, di Jakurta, Kamis Meskipun demikian, NU ber- mci n negara 
M), mengemukakan, PT Ga- harap perusuhaan secara bere lain sudah mengakses air dan 

p menyerap gara up dapat menyerap garam — kandungan yang sangat baik b 


konsumsi yang dihasilkan pe- 
tambak lokal untuk kebutuh: 
bahan baku produksi kacang ku- kete 
butuhan garam konsumsi ram 
nencapai 30 ton per 


Untuk tahap awal, kerj 
berlangsung 
uk selanjutnya dievaluasi, "Ga- NN 
ram rakyat yang diserap cukup Mac 


tokan pemeri 


sesuai dengan harga pa: 

h. Berdasarkan 
tupan pemerintah, harga ga- 
kualitas 1 (KI) dipatok Rp  rintah 
perkilogram, sedangkan har- — pemb 
ram K2 Rp 550 per ki ya. Namun, 
duksi m 
tua Pengurus Besar (PB) wat p logi. intra- 

Mochummad — Maksum struku 1 produksi, 

hifoedz mengemukakan, ga- Ako 


Sa pe aa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Produk Kreatif Dipacu 


Kontribusi untuk Ekspor 9,2 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Kontribusi produk dari NILAI EKSPOR INDUSTRI KREATIF MENINGKAT 
industri kreatif bagi kinerja ekspor Indonesia Selama 2004-2012, pertumbuhan ekspor Industri kreatif 140 |" 
mencapai 9,25 persen. Pangsa tersebut akan terus rata-rata meningkat 12,2 persen. m3 
berkembang mengingat besarnya potensi serta DA ensner TN Pooh) 
terbukanya pasar internasional meskipun tengah mag MO ” 
dilanda krisis, AI 

95,7 » 


"Kontribusi industri kreatif 2012, data ekspor 
bagi ekspor terus naik. Pasarnya — fashion mencapai 818 miliar do 
masih terbuka lebar. Industri ini Tar AS, meningkat 062 pers 
juga lebih tahan krisis karena di dengan periode 
lebih mengandalkan ke ng sama. tah 
an kreativitas, Tahun katan tersebut diharapk: 
total perdagangan industri krea- — masih dupat terus naik signifik: 
nencapai 267 1 dengan £ 
ini nilainya nya kondisi p 


TOKA “2005 2G 2007. 2008 2009 2010 2011 & 


Pa na, BAU mber Uttng "Kompas 0, anne Kaeor man pen 
AS? kata Wakil Menteri — nomi global yang baru-baru ini 
Perdagangan Bayu Krisnamurthi — terjadi, mengingat mayoritas penduduk — berpotenasi. Saya 


di seminar ekonomi kreatif, yang Indonesia saat ini berusia antara — baik dengan adanya pekan pro- 
digelar sebagai ras Tenaga kerja tahun, yang merupakan  duk kreatif Indonesia ini, Ajang 
kan Produk Kreatif Indonesia,di Dalam potensi bagi industri kreatif,” ka- ini bisa menjadi peluang pelaku 
Jakarta, Kamis (22/1), Pariwisat industri kt di 4 un- 

Salah satu produk kre Mari Elka P Rachm ujalah Mar- tuk mencari akses permodalan, 
ekspornya terus naik adalah pro- sekitar 86 persen tenaga kerja di — heting mengatakan, industri kre- — tapi juga mendapatkan jembatan 


duk fashion, Sela 
2007-2011, ekspor fashion Indo- — dustri kreatif 
nesia mengalami tren positif se- "Dari 38 jut 


antung pada in- atif saat ini menghadapi kendala untuk pemasaran, Banyak pel 
3 ang bisa diperoleh pelaku 
industri kreatif lewat ajang ini, Di 


perusahaan yang 


besar 124 persen dengan negau samping itu, sebenarnya meroka 
tujuan ekspor bisa menciptakan me 

rika Serikat, Si bankan ju sendiri, misalnya lewat je 
Hongkong, dan Australia, Sel industri kreatif dianggap tidak sosial," paparnya, (ENY) 


OMPAS — Peng sen, se 
an kebe 


tara tahun ini dipro- Indonesia (Aptindo) terkait de- 
turun hingga 39 per- ngan penyelidikan pe 

angan terigu impor, 
ngata alam permohonannya, Ap 
ak tambahar tindo meminta agar selama pro- 
a pemasok se- ses penyelidikan berlangsung be: 


gu, Rencana tersebut dianggap kerugian serius dari industri da- 
ahi ketentuan Organisasi lam negeri, ada hubungan se- 

layangan Dunia (WTO). Ka-  bab-akibat antara lonjakan impor — perti Turki. Total produk terigu — masuk tambahan  sementar: 
rena itu, penyelidikan oleh Ko- dan kerugian industri, serta — Turkipertahun m Ojuta  (BMTS) dikenakan. Usulan ter 
an Perdagangan munculnya perkembangan di lu- ton, yang diproduksi sekitar sebut telah disetujui oleh Men 


perlu dilan ar dugaan, "Kami melihat tidak 1200 pabrik, Dari jumlah ter- teri Perdagangan dengan BMTS 
kan, ada satu pun dari ketentuan ter- — sebut, sekitar 2 juta t sebesar 20 persen, "Saat ini ting: 
sebut yang terpenuhi," ujarnya. ke 190 negara, Untuk Indon sil menunggu keputusan Ke: 
Menurut dia, kecenderungan — ckspor & urki mencapai Ke ujarny 
impor terigu Indonesia justru 400000 ton atau senilai Ia7juta Direktur Eksekutif Aptindo 


bergera 
berapa perusahaan lokal juga le- Ki lonjakan impor terigu se 
bih disebabkan fuktor ketidak- 
but bertentangan dengan n bersaing dengan se- 
sip perjanjian sufeguard WTO/ sama produsen di tingkat lokal, lah menerima p 
katanya, Tahun 2011, impor terigu Il per- Asosiasi Produse 


Kerugian be- & Ratna Sariloppics menga: 


GETTING REWARDED FOR SHOPPING “Sau 
AT FARAWAY DESTINATIONS, 


COMING HOME WITH MORE THAN JUST 
DELIGHTFUL STORIES: PRICELESS 


MASTERCARD” ENRICHES YOUR TRAVELS AT 
MORE PLACES ANYWHERE IN THE WORLD. 


Nikmati pengalaman menakjubkan di setiap perjalanan Anda bersama 
MasterCard, dan dapatkan berbagai keuntungan yang menyenangkan! 


perjalanan ke New York, Londan, Beijing atau Sydney dengan berbelanja 
al US$100 tara, dengan menggunakan Mas 
nga di luar negeri mulai 1 November hingga 


KUNJUNGI MASTERCARD.COM/SEA UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 


That's MasterCard. That's Priceless. 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
2110 —t—t— fast da Loro —A——rsnte2 Tam —— Sstt ——— | neo kos | Aam Lisss 
201502 Las6an | san 
225000 187000: 15000 — 0,00 Ma 58500 1s 114500 
21 LA Tram im | Dam sm maan LI | imo 
Hy 0a au uya au Ha am una am Ha am naa NA am 
PENERBANGAN 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


-. ton Sm WM 
App App 1 LA 2aan an 

TLEN Sa nah 

Bapa 

Bah — an x me Up uga Na 
Bni Yaa an TS II HTI UI 
Pair aa ha Fnen Ta En Inn 3 


he ea IS KIA 


Tan ee 160 17 


3 2 RAN 
Tag 


B3 
AM 573 
Pee pia ba 


ae AA ena 
TO TPA Te AI 


IA Mp 
(2. nang 2 
Ia — en Pema Dean Ja Ti 


HAN 1 Ka 


Tana 


HE EA. Da 


Kei 


an 
PAKA 


Ful 


(Aejbatoate AA AAL ANA, 
Se Ig RA 


Bip pt dp Mang TT — 


Bisa na Ta 


a—3 


Ha ee YAN 


23 


HN 
1 


mn n HIT AP — 
Pm Ta sa Bean 3 TA C5 


AN Pai G3 AANG 


Te Sen ET 


aa 
po Ta) Ta Pa 


Pr 2 sat — 
K— 3 


Kap Cepet 


SM 
Ha 


TC 
2g 


Aa TER & TA Ag 
PN TH 


JAKARTA, KOMPAS — Industri meeting, incentive, 
convention, and exhibition Indonesia saat ini masih 
jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara 
di ASEAN, Perkembangan di industri ini bertolak 
belakang dengan produk domestik bruto Indonesia 
yang berkembang pesat. 


mmer, CEO Gaining- 
, perusahaan meeting, incen 
convention, and. eshibition 
(MICE) dari Australia mengata- 
kan, dari data Dana Moneter In- 
ternasional IMF) tahun 2010, 
PDB Indonesia hingga 707 


Singapura menjadi contoh ne- 
gara yang berhasil menjadikan 
industri MICE sebagai penggerak 
ckonominya. "Sejak awal berdiri, 
Singapura sudah menyadari ne- 
aranya tidak mempunyai sum- 
ber daya alam sehingga mencari 
cara bagaimana negara bisa maju 
tanpa sumber daya alam, MICE 
menjadi pilihan yang tepat," ujar 
rimmer, Kamis (22/1), 
Sementara itu, Direktur Kon- 
vensi, Insentif, dan Minat Khu- 
sus Kementerian Pariwisata dan 
Industri Kreatif Rizki Handayani 


hanya 54 buah dengan 
nilai hanya 45 persen dari PDB 

Sementara China mampu 
menggelar pameran hingga 587 
4 Jepang hingga 475 


menilai perkembangan industri 
MICE di Asia tumbuh baik di 
tengah perlambatan ekonomi du 
nia, Di Indonesia, perkembangai 
dan kualitas industri MICE Indo- 
nesia masih lebih rendah dari 
pada negara tetangga, seperti Si 
gapura dan Malaysia, 
“Pertumbuhan industri ini di 
capai 94 persen. In- 
masih rendah, tetapi 
akan kita dorong terus agar per- 
tumbuhannya semakin tinggi, 
kata Ri 
Dosen MICE, Politeknik Ne 
eri Jakarta Christina IL, Rudatin 
mengatakan, sumber daya manu- 
ia (SDM) Indonesia harus segera 
adapi Ko- 
$ Ekonomi ASEAN tahun 
2015, “Selama ini, SDM kita su- 
dah siap untuk perhotelan dan 
turisme, Namun, untuk MICE, 
SDM kita belum banyak yang 
siap, Jika tidak segera didorong, 


Industri MICE Tertinggal 


Peluang Pengembangan Masih Terbuka Lebar 


kita hanya akan menjadi penon- 
ton pada tahun 2015,” 
Tantangan itu akan menjadi 
lebih besar karena tahun 2016 
la Kerja Ekonomi 
Komprehensif yang ju- 
m China, India, Au 


itu masuk ke 

Noor Ahmad Hamid, Regional 
Direetor Asia Pacific Internatio- 
anal Congress and Convention 
Association, mengatakan, pel 
ang pengembangan industri sa- 
ngat besar, "Selama masih uda 
orang yang memiliki minat yang 
sama dan membentuk kelompok, 
kongres digelar," kata Noor. 

Rizki mengatakan, Kemenpa- 
rekraf suat ini sedang menyusun 
Strategi Nasional Pengembangan 
MICE yang dimulai tahun 2015 
hingga 2019. (ARN) 


UMKM 
Manajemen 


JAKARTA, KOMPAS — Le- 
mahnya manajemen atau ke- 
mampuan pengelolaan usaha 
hingga saat ini masih merupakan 
kendala utama yang dihadapi ps- 
ra pelaku usaha kecil dan me- 


nengah di Indonesi 
Sinergi antara pemerintah, 
masyarakat, serta pelaku usaha 


kecil dan menengah diperlukan 
untuk memberdayakan kelom- 
pok usaha ini 
"Berdasarkan 
kendala utan 
dihadapi adalah di sisi mana- 
jemen, pengelolaan penghasil 


pengalaman, 


donesia APPKINDO) Titi 
Sudurijanto di Jakarta, Kamis 


Titi ditemui 


sela-sela pa- 


sung hingga 25 November men- 
datang itu memamerkan ancka 
produk UKM binaan, bursa kerja, dukung kemaj 
kuliner musantara, dan  donesia," katany 
4 pendukung, Asisten Deputi Gubernur DKT 
Gebyar IPP- Bidang Industri dan Perdagangan 
KINDO III ini dimaksudkan se- Adi Subroto menuturkan, UKM 
bagai tolok ukur keberhasilan sering disebut katup pengaman 
ayaan UKM sekaligus untuk mengatasi pengangguran 
media koordinasi antara peme- di Ibu Kota karena perannya da- 
rintah masyarakat, dan UKM. lam menyerap tenaga kera 
UKM juga terbukti mampu 
bertahan di tengah dera 


in ekonomi In- 


MUKM yang manditakan mem. 


Sebyar Ikat 


meran Gebyar IPPKINDO TI 
yang digelar di Gedung SMESCO erkan pa 

UKM Jakarta, di Gedung Smesco UKM, Jakarta, 
Pameran yang akan berlang- dan pameran kuliner nusantara 


tameran akan berlangsung hingga 


Usaha Kecil Masih Lemah 


Pomberdaya 
is @2/N. 


seberat apa pun, Meskipun de- 
mikian, bimbingan teknis diper- 
Jukan 'untuk mengembangkan 
UKM. 

“Pemprov DKI di bi 
bernur Jokowi 


pembinaan dan p 
UKM sehingga uni 
penggerak kek 


Pedagang Kecil Indonesia (IPPKINDO) 
ain pameran multiproduk, d 
25 November: 


juga bursa kerja 


terian Kope- 
rasi dan Usaha Kecil Menengah 
Agus. Muharram mengatakan, 
hubungan antara produsen dan 
pedagang perlu dijaga agar nil 
tambah dapat dinikmati pelaku 
dalam negeri 

“Jangan sampai nil 
produsen diambil pedagang 
luar," kata Agus. (CAS) 


bah 


AirAsia X 
Bidik Asia 
Tenggara- 
Nepal 


KATIIMANDU, KOMPAS 
Maskapai AirAsia X membidik 
peningkatan jumlah wisatawan 
ke Nepal dengan terus mening- 
katkan jumlah penerbangan dari 
Kuala Lumpur, Malaysia, ke 
Kathmandu, Nepal. Wisatawan 
yang dibidik tak hanya berasal 
dari kawasan Asia Tenggara, teta 
pi juga dari Australia dan 


Wartawan Kompas Irene Sar- 
windaningrum melaporkan dari 
hmandu, maskapai berbasis 
di Malaysia yang mempuny 
ringan di berbagai negara di Asi: 
ini meningkatkan jumlah pener- 
bangan Kuala Lumpur-Kath- 
mandu dari dua pencebangan se 
pekan pada Juli 2012 menjadi 
tiga penerbangan mulai Septem- 
ber 2012. Selain itu 
berenca 
menjadi empat penerban 
pekan pada awal 2013, 
Chief Exccutive Officer Atr- 
Asia X Azran Osman-Rani di 
Kathmandu, Rabu (2I/1D, me- 
penambahan jumlah 
irakan 


penumpang pesawat dari Kuala 
Lumpur ke Kathmandu dua kali 

ali 2001000 orang sc- 
tahun, Saat ini, jumlah penum- 
pang pesawat dari Ku 
ke Kathmandu berki 
setahun 


50 persen dari total jumlah pe- 
numpang tersebut," katanya se 
R 


usai peluncuran program C 
AirAsia X satu lapto 
sekolah setingkat 
Chandi Devi Elementary Sehool 
di Desa Danwar, Distrik Laliput, 


LumpursKath- 
akan rute jarak 
dibuka 


pa keterisian (oad Jactor) 
pesawat tersebut sang 


« Nepal, inginya tingkat 
keterisian maska 


punerba 
latif jauh lebih murah d 
penerbangan-penerbangan yang 
telah tersedia sebelumnya. 
Menurut Azran, pembukaan 
rute ke Kathmandu tersebut di- 
lakukan karena minat wisata ke 
ngat tinggi, sementar 
penerbangan masih' sangat ter- 


batas. 


Ti 
Tee Lena (DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS. 
hn Uma tan Ahn) IMO AM Kab) 
5 " - Ke 
Uut HAN kenta2na PN NN NN 
In 3 yes IS tah wa Iseng Maa dmna Maan M0 
Yati nya kaga Peel TRC LAI ROE LI 0 BL RO Ah) 
Ba bara AI ANA GL LM NO TS ah an MM £ eos ama heran 
ad tntenpiha Jaa ayam sanse » 
maa Kata aman aan uxan 01 
-- € 1 r - 
IK TM maw yan Imam Amen Kg 
1 CITA jan DAN susee  G0ma PAK AI AAN ANIS” mg 
mt yan dana tasua TN teratai san Dana aan Sa 
-t Jaa Jaan, Jaan, JAS MADA MAMA Na) AS nge aman 
Pn em Ken" aa Bay La, aa 
3 2. Pan. yaa 2 tah bintan stan sana ama 
ta maa anta Dae BKO tan Omni Keorat Ampenan kanan Ga 


M0 0 am 


Transaksi Mata Uang. 
Mw HM K9 01 w 0m W 


Costa Victoria sets sail from Singapore! 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


A brand new “Italy at Sea” experience! 


Panen Tour Tel: (c 
Menara Tet: ( 
AVS Indonesia Tet: (0 


4 ADUL 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 21 


NUSANTARA 


Jembatan Layang Jombor PENCEGAHAN KORUPSI KILAS DAERAN 
Penetapan APBD Terlambat | gai Diguncang Gempa Sesaat 


DENPASAR — Gempa bumi ber- 
SEMARANG, KOMPAS — Ba- anggarannya hurus sudah cair kekuatan 5.2 skala Richter me- 

dan Pengawasan Ke untuk pendanaan proyek. nyentak Bali pada Kamis (22/11) 
Pembangunan Ja Menurut Simanjuntak, r pukul 1709 Wita, Data Balai Besa 


sih menemukan eni Jah dalam pengelolaan keuangan Meteorologi, Klimatologi, d 
yang terl daerah adalah administrasi ke- ofisika (BMKG) Wilayah TII Den- 
netapkan Anggaran Pendapatan  uangan yang lemah, akuntabilitas pasar menyebutkan, pusat gempa 
Belanja Dacrah tahun 2012. pengelolaan tetap, serta terletak pada 84 kilometer barat 
Enam kabupaten itu adalah Ba- aan barang dan jasa. daya Kota Denpasar, Bali 
nyumas, Blora, Boyolali, Grobo- Ikapi adanya APBD yang man 38 kilometer, Petugas di 
ian, Kebumen, dan Pati, molor, Zulkarnain mengata Pusat Gempa Regional III, Ketut 


Hal itu diungkapkan Deputi — harus dicari penyebabnya karena 
Kepala Badun Pengawasan Ke- pengesahan APBD merupakan 
vangan dan Pembangunan tu yang rutin setiap tahun, 
(BPKP) Binsar II Simanjuntak imbat tentu 
Ta Nanga: Y gang Mma, dalam seminar — pencegahan Ih karena 

korupsi terkait supervisi Komisi In aparat atau 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Ik negosia- | Ajr Bersih di Merauke Mengalir Kembali 
dengan Pemprov Jateng di kah ada permintaan ok- 
marang, Kamis (22/1). tuk mengaturanggaran?” | MERAUI 

Hadir pula Wakil Ketua KPK tanya Zulkarni 
Zulkarnain dan Gubes Menurut Bibit, peluang pe 
Bibit Waluyo, Menurut Peratur- bat untuk korupsi tergantung pa- | bersih untuk 3808 pelanggan di kota Merauke, Papua, kembali 
Pekerja menggarap proyek jembatan layang Jombor di simpang empat Jombor, Ring Road Utara, an Menteri Dalam Negeri No da ketegasun kepala dacrahnya, normal, Kamis (22/1), Sebelum Iran sempat tengangtgu 
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (22/1), Jembatan dengan panjang 1.500 meter itu dibangun | 22/2011, penetapan APBD 2012 — Pihaknya selalu memberi arahar akibat aksi penutupan tersebut. Pelaksana Tugas Direktur PT 
dengan dana Rp 114 miliar untuk mengurangi kemacetan di salah satu jalan akses utama menuju Kota | selambat Desember Jikaarahan diikuti tentu takakar Wedu Merauke Pauce Terupun di M 
201 karena pada Januari 2012 terjadi korupsi. WHO) nya bersama utusan Pemer 
bertemu dengan tokoh masyarakat adat Kanum dan pemilik: 
ulayat dan kepala kampung Rawa Biru. Terkait tuntutan kom- 
pensasi pemanfaatan air Rawa Biru sebesar Rp 118 miliar, 


GANUN BENDERA DAN LAMBANG bupati akan berbicara langsung dengan warga pemilik ulayat. 
Golkar Usulkan Simbol GAM Jalan Terus ki 


Agus, mengatakan, pusat gempa 

u berjarak sekitar 65 kilometer AwOIMING 
in Kuta, Badung Gempa dirasakan warga Kuta serta Nusu 
dengan skala IT MMI. Guncangan dirasakan 
Denpasar. (COK) 


— Masyarakat adat Kanum, Papua, menghentikan 
fa di Rawa Biru milik per- 


uuke telah 


10 Ruko Terbakar 
BANDA ACEH, KOMPAS — arah ke sana (simbol GAM) se- PALANGKARAYA — Sebanyak 10 rumah toko (ruko) dan m 
Pembahasan draf Rancangan Ga- usul Pemerintah Aceh. Per- mobil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hangus terbakar, 
un Bender Lambang Aceh aan Pangdam itu memang Musibah itu terjadi di Jalan Tjilik Riwut, Rabu (21/11), pukul 
belum na Kamu DPI Ah dlam, ap kami hara mem | 2120. Penyemb Kebaarn jga Karna hubungan po 
mengisyaratkan simbol Geraka pertimbangkan aspirasi konsti- dek, Saksi mata, Dewi (48), Kamis, menuturkan, banyaknya 
Soekarwo dan Khofifah Juga Disebut opa mei ea Pa mengtndakI arya. | pakan Yo mobi pemadam 
dari Komando Daerah Militer Is- Ketua Desk Aceh Kementeriar yu, Mobil-mobil itu 
SURABAYA, KOMPAS — TAHAPAN PILKADA GUBERNUR JAWA TIMUR kandar Muda. Politik Hukum di 


Anggota pembahas Ri Amiruddin Usman mengaku, ga- alangkaraya, Pemerintah Provinsi Kalteng, dan berbagai 
Bendera dan Lambang Aceh DPR nun bendera dan lambang Aceh aris laya masyarakat. (BAY) 


.@ Tahap persiapan meliputi proses 
sosiallasi, pendaftaran, dan pembentukan 


— Untuk pemilil 


kepala daerah tahun petugas pemilihan kecamatan (PPK), Saleh, Kam Aa ai si ie Si DA 
2013, Dewan Pimpinan kelompok panitia pemungutan suara Genap as 13008 tenis Sampel Limbah PT Agincourt ke Jakarta 

: 5 (KPPS), serta verifikasi daftar pemilih: tang Pemerintahan Aceh, Pemc- n 
Daerah Partai Golkar mulai dilakukan (Februari 2013) rintah pusat tak mempersoalkan BATANGTORU— Satu sampel limbah PT Agincourt Resources 
Jawa Timur A DPR Aceh dun Peme- njang bendera dan lambang | yang diambil dari ujung pipa pembuangan dan Sungai Ba- 
aa (6 Tahap pemutakhiran data pemilih ah Aceh. se- igtoru di Saba Ronggang, Desa Telo, Batangtoru, Tapanuli 
mengusulkan tujuh .@ Pencalonan pasangan yang akan maju ang sudah fi Adaa ag manga pertaan Aa Selatan, Kam Sajih Moneta Jia Sampel akan di- 

” nyan pimpinan DPR Aceh dan “Dalam MOU Helsinki butir wa Pengendalian 

nama calon gubernur, @ Masa kampanye Nama-nama yang diparipurnakan,” kata dia AM ditegaskan mengenai bender ykungan, Puspitek Serpong, Di 


Tiga di antaranya adalah — @ pemungutan Suora (29 Agustus 201) Aherbincangkan malu Meski baum Tnal dia me- dun lantang pung 
Gubo 5 ini simbol GAM tak berubah.  simbolesimbol GAM, torn 


Soekarwo, Khofifah (@ Tahap pasc-melaksanaan, yakni Pn bea ea AM mua 
penghitungan hasil suara hingga. LX & Da Mural plbak y Kah sa 3 


Iytical Laboratory 
Bogor, dan PT Intertek Utama Services di Jaka 
Pengambilan sampel 


Indar Parawansa, dan 4 Saifullah Yusuf Ki ibol  separatisme — menambahkan, "Kami minta Pe- 
4 pelantikan pasangan calon gubernur 
abah ne Khofitoh Inda Aceh itu jadi pertimbangan, tapi  merintah Aceh menghormati da 
Untung $ Radjab. bude (6 Khorita Indar Parawansa | Mengubah sikap DPR Acuh, mai yang menyuluruh dan kon- m menentukan apakah perusahaan mengan- 
Sumber teng "Kombes'7OEW, lh Cr Antara tan bebagai emban own pertinya sudah pasti meng- sister.” GLAN/DIK) tongi izin pembuangan limbah ke sungai atau tidak. VSD 


opat nama lain yang dtusul- 
kan kepada Dewan Pimpinan Pu- 
sat (DPP) Partai Golkar 
Ava Umum DPD Partai Golka 


daftar, Ta mengisyaratkan bisa 
saja partainya mengusung pa- 


Jawa Timur (Jatim) Martono, Adapun Khofifah, Hisjam me- sangan kader partai yang na- 
Bupati Malang Rendra Kresna, nyebutkan karena dia memiliki sionalis dan tokoh NU: "Kami tak 
Bupati Gresik Sambari Halim Ra- — kedekatan politik dengan Ketua 

dianto, dan Wakil Bend: Umum DPP Partai Gol 


Umum DPP Partai Golkar Rid- rizal Bakri 

wan Hisjam. sudah menjalin komunikasi de- 
i ngan Kosyforo, organisasi di 

wah Gol 


: Windows 8 


Mp terkait cagub dan calon v Windows Reimagined 
oekurwo yang diminta 1ubernur (cawagub) di pil- 
usung pasangan yang sa apan soal usulan Golkar men- kada mendatang ”NU Jatim akan 


kuder Golkar," jawab diplomatis “Saya belum — mengumpulkan kiai khos dulu. Kunjungi Windows 8 Experience Zone! 
jam, di Surabaya, Kamis 22/1). mau membeberkan partai mana Sampai sekarang NU belum pu- Dapatkan berbagai penawaran menarik untuk PC Windows 8 terbaru 
Soekarwo, yang juga akan di- yang siap mendukung. Namun, "ka 


mokrat sebagai — keputusan untuk maju deng: A Z 
Satulah Yusuf sudah bulat De i Mall Kelapa Gading 3 Main Atriur 
im, Adapun Kho-  lurasinya segera,” ujarnya, 

fifah adalah Ketua Pengurus Pu- —— Menanggapi banyaknya figur 
sat Muslimat Nahdlatul Ulama maju di 
(NU), dan Untung S Radj Soekarwo mx (Sultra), ratusan orang yang ter- 
tan Kepala Polda Metro Jaya dan ian dari dinamika politik.”Kalau gabung dalam Sultra Menggu 
Polda Jati 'ademsayem jadinya seperti apa? — berunjuk rasa di kantor Komisi 


Menurut Hisjam, nama-nama Justru bagus kaku dinamis” — Pemilihan Umum Sult an Wi | of s 3 | A ra Wi nd 


| November 


itu akan dipertimbangkan lagi — tambahny menolak proses dar 

h DPP sebelum diputuskan. milihan gubernur (pilgub) dan 

Golkar nantinya akan menggan- — belum punya calon, Menurut wakil gubernur beberapa waktu fortu offers ik Live Demo 

deng figur populer yang dipilih  kretars DPD PDI Perjuangan Ja- ne menani 

dengan kader internal Golkar. masih Pilgub yang berlangsung 4 No- 
Hisjam menambahkan, Golkar vember lalu dan diikuti tiga pa- Grand prize Voucher Promo cash back sampai Band performance, Demo mengenai fitur-fitur 

memiliki pertimbangan khusus sangan calon dimenangkan pa Terbang Air Asia dengan jutaan rupiah promo kuis, games seru, hebatdi Windows Boleh 


mengusulkan tiga figur populer Sur Alam-Saleh sebesar @Rp 1 juta cicilan 12 bulan bunga On6",dan | dan dapatkan ribuan pakar teknologi dari 
$ Namun, hingga saat ini hadiah menarik lainnya hadiah keren Microsoft Indonesia 


dianggap kader ide Kusnadi mengakui DPP masih disengketakan di 


adan ingkat Ekifobihas- Dis sja merobomndankan na» Mahkamah Konstitusi 
nya tinggi meskipun menjabat ma figur eksternal yang tak mer (ILO/ETA/ENG) 

EKSPLOITASI acar MpretI-ANG 
Perambah Manfaatkan Suku Anak Dalam 

BATANGNANI, KOMPAS — yang 

Ki Ja bertangang 


Me- 
Il kon- 


sun mengecam kelompok pe juwab atus perambahan 
rambah yang memanfaatkan Su- reka harus keluar: 


enteri Kehutanan Zulkifli Ha- 69 SPT dan STN hi 


ku Anak Dalam guna menda- servasi Jika tidak bersedia akan 
patkan lahan di kawasan res- — Hutan Harapanadalah —gijakukan upaya penegakan hu- 
torasi Hutan Harapan, Saat ini” program restorasi hutan — kum,” tegas Zulkifli. vas? Com O-LIIA |Wadoen 8| 3G8| vaef' Core” ILATU |Windoan 8 | IARAN 


17000 hektar atau sepertiga Hlu- 
tan Restorasi 


Bupati Batanghari 
itakan akan mei 


pertama di Indonesia 


layah Jambi yang mendapat ostruksi Menteri Ke- 
tambahan dan pembalakan liar. sorotan dunia, hutanan ini. "Di Kabupaten Ba- 
Pada kunjungan ke Hutan Ha- tanghari memang ada hutan ta- kn TOSAN  Sanke PESOICOIK 
tupan, Kamis 2/1) di Desa aman rakyat (HTR) dengan luas MEP AV KESOTK 
Bungku, Kecamatan Bajubung, sekitar 6000 hektar, Kami kan 


Zulkifli bertemu seju 
Suku Anak Dalam 6 i para perambah ini me- 
Bathin IX yang menjadi mitra Jika program ini gagal akibat mungkinkan,” ujar Sinwan. 


binaan PT Restorasi Ekosistem  perambahan, Pemerintah Indo- Humas PT Reki Surya Kusuma Pa 


ah warga rasi hutan pertama di Indonesia mei 
AD) manga yang mendapat sorotan dunia.  relok: 


aji terle 


ih dahulu apakah 


Indonesia (Reki) selaku penge-  nesiaakan mendapat teguran da- berharap pemerintah daerah se- 
lola Hutan Re ri sejumlah negara. gera membuat implementasi 
Sejumlah warga SAD menge- — Perambahan secara agresif di-  yangnyataatas pernyataan Men- 
luhkan maraknya pendatang dari lakukan oleh kelompok penda- Bal Dan Kerta LINA Gm 
Toar Jambi yang membuka hutan ang mengatasnamakan Sen 2OMUPDON | Ne” Mita .LA SMA 
untuk perkebunan sawit. "Kami Petani Indonesia SPI) Kehutanan Provinsi Bengkulu Ika Gp Mrs Kecrmanr 
mohon perambahan ini diatasi. dan Serikat Tani Nasional/Partai — Risman Sipayung Kamis, menga- 
Kami SAD yang biasa hidup di — Rakyat Demokratik (STN/PRD). takan, hutan lindung, hutan pro- 
hutan tidak mungkin merusik  Kelompokini juga menggelar de-  duksi, dan hutan produksi ter- 
hutan. Hanya pendatang yang bi- ” monstrasi di depan kantor batas di Bengkulu menjadi arcal 
sa membuka hutan untuk di-  menterian Kehutan hutan yang dirambah masyara 
jadikan kebun sawit,” ujar Teguh nolak pengusiran SAD dari Hu- selama ini. Masyarakat desa se- 
Santika (32), warga SAD. tan Harapan, kitar hutan perlu dilibatkan un- 
Zulkifli menegaskan, Hutan “Jadi sudah bisa dilihat bahwa — tuk menekan perambahan. 
Marapan adalah program resto- SAD sudah dimanipulasi @T/ADH) 


mrloperkoran @ ScraperOne '& Kaskus 


Ita" Came Window 8 
Teweh Lower | AON BAM | 12 OGAN ATA NO LI MAA HO Car 
Super LHO ackhg TT INSAN" 

(ntar GISEM men Open Jerhnstagy 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


22 


NUSANTARA KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Masa Tanam Mundur 


Pupuk dan Benih Subsidi Jarang Diterima Petani 


CILACAP, KOMPAS — Para petani di Cilacap, Jawa pengurus Kelompok Tani Subur 
tan Kawungan- 


Makmur, Kece 


Tengah, terancam mengulang penyemaian benih Makut Keramatan Kavungan, 
padi yang memungkinkan mundurnya masa tanam. 

Itu menyusul curah hujan tinggi di Jateng bagian Pagi baru AO Beben dari, 
selatan yang merendam sejumlah arcal persawahan. Kepala Pelaksana Harian Ba- 


Penanggulangan Bencana 
al, para petani di C Daerah (BPBD) Cilacap: 
benarnya sudah terlambat me- — yadi menyataka 
batmusim hujan mun- — vember tere 
ri Oktober ke November. 
Jika masa tanam mundur lagi, nyebabkan genanganair di persa- 
tanaman padi tak dapat dipanen — wahan, Tangcung jebol tersebar 
pada Junuari seperti target awal. di enam kecamatan, yakni Ma- 
Purwito (53), warga Desu 39), petani Desa Ujung: jenang, Kawunganten, Bantarsa- 
sugihan Kidul, Ke manik, Kecamatan Kawungan- ri, Kesugihan, Dayeuhluhur, dan 
sugihan, mengatakan, benih padi — ten, mengaku, kalau panen se- 
miliknya berumur dua minggu — lambatnya akhir Fobruari, mere- 
irscjak Rabu dinihari ka bisa segera memulai masa PUPUK pemerintah 
tanam berikutnya dengan me- Petani lahan kering di Pulau 
lacap, "Jika hujan lebat” manfaatkan hujan yang diper- Timor, Nusa Tenggara Timur, ti- 
melanda lagi dalam dua hari ke  kirakan masih turun hingga awal dak menggunakan pupuk ban- 
depan, benih padi terpaksa di- Aprl. tuan pemerintah, Setiap pem- 
semai ulang,” kata Parwito. 1 memulai masa bagan pupuk lngsung dijual ke- 
ng terendar ri, kami” pada pengusaha, petani sawah, 
bahkan dihamburkan begitu saja 
permukaan tanah, 
lama melakukan pembina- 


Lokasi penyumaian padi yang 
terendam berada di Kecamatan 
vunganten, Adipa 


seluruh batangb 


pindahkan ke arval tanam, Pa- 


ujar Slamet Wiguno, 


2 
39. 
an terhadap petani lahan kering. — RRI 
mereka mengaku tak tahu mc 
gunakan pupuk subsidi yang di 
bagikan pemerintah. Keja 
sudah lama sejak pupuk itu di 
bagikan, Tenaga penyuluh tidak 
tahu masalah ini karena hanya 
berada di kecamatan atau ka- 
bupaten,” kata Direktur Yayasun 
Tani Mandiridi Ketamena 
nu, Timor Tengah Utara (TTU, 
NTT, Kamis (22/1D. Yayasan i 
beroperasi di Kabupaten Be ntarap persawahan untuk memulai musim tanam padi jenis Ci i an Karang 
TTU, dan Timor Tengah Se .camatan Blega, Kabupaten Bangka Jawa Timur, Kamis (22/1), Hujan yang 
latan, mulai turun menandai dimulainya musim tanam padi di Pulau Madura. Pada musim kemarau tanah itu 
Tidak semua petani lahan ke dibiarkan saj 
ring mendapatkan pupuk, seperti 
urea atau KCL, Satu kabupaten 
hanya memperoleh 1 tc 
Di NTT, perta 
sekitar 0 persen atau 19201000 pemering aih jagung bantuan 
jiwa, dan pertanian lahan basah — but NTT sebagai provinsi jagung — pemerintah bagi petani setempat. 
20 persen atau 480000 ji dengan produksi diklaim me- "Kecamatan Tamaknen belum sa 
ningkat, dari 300000 ton tahun — pernah mendapatkan bantuanje- kesulitan bibit jagung se 
Benih terlambat 2008 menjadi 500.000 ton tahun  nis itu bagi petani," ujarnya. hun, dan sudah berulang 
Selama ini benih jagung di- 2012. Ta mengatakan, pengalaman di da pemerintah, 
bagikan pihak provinsi ke setiap — Kepala Desa Duarato, Keca- selama ini bantuan benih atau — tetapi tidak pernah adu penye- 
kabupaten pada Pebruari-Mare Lamakuen, Belu, Marcel pupuk melalui dana APBN atau — lesaian tuntas," ujar Marecl, 
Akiba itaksempat me- — Koli, mengitakan, selama 10 ta- — APBD provinsi biasanya "meng- (GRE/KOR) 


uap” dalam perjalanan sebelum 
tiba di tangan petani setempat. 


PERIKANAN 


Palabuhanratu Jadi Pelabuhan Samudra 


SUKABUMI, KOMPAS — Pe- PALABUHANRATU 
labuhan Perikanan Nusantara 
Palabuhanratu di Kabupaten Su- 
kabumi, Jawa Barat, mendekati 
kelayakan pelabuhan perikan 
samudra. Peningkatan 
diharapkan memperm 
por ikan dari Sukabumi, tanpa 
barus lebih dahulu ke Jakarta 


ivitas mencapai 89 unit 
hun 2011, Ikan yang didaratkan 
pada 201 me 13814 ton. 

Jumlah produksi ikan bul 
aktor penghambat peningkat 
status pelabuhan, Menurut 

rektur Jenderal Perikanan Tang- 
kap Heryanto Marwoto, produksi 


dan Perikanan SI 
rdjo di Pal: 
2/M), saat meresmikan 
jumlah fasilitas Pelabuh: 
labuhanratu, "Potensi pel 
di Palabuhanratu sedi 
menuh 
an peri 
hun di 
kepada K 


p nya industri 
an samudra (PPS), Ta- dat atau unagi milik PT Jawa 
an kami mengusulkan — Suisan Indah, 

nenterian Pendayagu- Pengolahan ikan sidat itu, kata 
maan Aparatur Negara, dan di- Sharif Sutardjo, memiliki ceruk 
harapkan pada 2014 pelabuhan pasar yang masih terbuka. Sebab, Ganas 
menjadi pelabuhan perikanan sa- masih sedikit perusahaan yang 


mudi menekuni per Tolak dermaga di Ende 
Sesuai Peraturan Menteri Ke- ce), "Saya mempersilakan inves- Dari Nusa Tenggara Timur, 


Jautan dan Perikanan Nomor 16 tor mengembangkan ikan sidat Komisi BDPRD Kabupaten Ende 
"Tahun 2006,» yang banyak hidup di perairan di Flores meminta Bupati Ende 
Palabuhanratu," paparnya, Don Bosco M Wangge memba- 
Menurut sesepuh nelayan Pa- talkan pembangunan dermaga di 
5 Nanggaba, Dermaga itu diproyek- 
sikan untuk menunjang aktivitas 
solo layan membutuhkan teknologi — tambang pasir besi 
dermaga sepanjang lebih dari yang mempermudah penentu Ketua Komisi B DPRD 
300 meter dun mampu menam- lokasi pencarian ikan, Jika alat Herman Yosef Wadhi men 
pung minimal 10 unit kapal ber- — semacam radar itu dimiliki kan, DPRD sudah mengiri 
bobot mati lebih dari 60 yros ton — layan tak perlu membuang ba- surat resmi kepada bupati, DPRD 
(GT), Ikan yang didaratkan se- nyak bahan bakar untuk mencari tak mendukung penambangan 
dikitnya 401000 ton per tahi ikan, pasir besi di Ende, OUEL/SEND 


USAHA KECIL 


Peluang Industri Logam Tetap Prospektif 


SLAWI, KOMPAS — Peluang Direktur Industri Kecil dan Me- ht 

sg industri logam nengah IKM) Kemente 
donesia, termasuk di Kabupaten — industrian, Pemerintah juga telah m 
"Tegal, terbuka lebar, seiring de- — baga yang mengurusi industri lo-  getkan produksi otomotif 
ngan tingginya kebutuhan kom- gam, seperti Koperasi Industri — 2025 mencapai 4,2 juta unit."Ini dan berakreditasi sejak 2001. 
ponen logam. Namun, hingga kis” Komponen Otomotif (KIKO), berarti ada kesempatan, tinggal mun, industri logam Tegal masih 
ni sejumlah industri pengolahan Gabungan Industri Alat-alat Mo- — bagaimana masukny: memiliki kel 


ini penjualan otomotif men- 
capai sekitar Ll juta unit, 


Iri komponen ken 


logam di Tegal musih mengha- bil dan Motor (G Kepala Dinas Perindustrian produk belum tersertifikasi 
dapi beberapa kendala, antara Gabungan Industri Kendaraan dan Perdagangan han baku belum ters 
lain bahan baku danjarak dengun — Bermotor Indonesia (Gaikindo). — Tegal Toto Subandriyo mer cknologi pengecoran lo- 


distributor komponen logam Staf ahli Gaikindo, Noegar- — takan, industri logam merupakan 

Hal itu teru dlito, mengatakan, ndustri unggulan, Dari se 
kusi bersam: p IKM di Tegal untuk mempro- 38,640 industri di Tegal, sekitar” menterian 
logam, Dinas Perindustrian dan — duksi dan memasarkan kompo- Wibawaningsih be 
Perdagangan Kabupaten Tegal, men otomotif masih terbuka. Ta- — industri logam, termasuk indus- — bantu membenahi 


wi 


BAHAN BAKAR 


Kelangkaan BBM Landa Flores 


LARANTUKA, KOMPAS — di Larantuka, Distribusi BBM memberikan keterangan, "Terka 
Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk Flores Timur it situasi ini silakan menghu- 
yang melanda Kabupaten Sikka serupa mulai terlihat di Flores dan Lembata dikendalikan dari — bungi Bapak Rustamaji, Humas 
telah merambah Kabupaten Po: Timur pada tabu, Pertamina Maume Pertamina,” kata Virgo, 

res Timur dan Lembat “Antre BBM di Larantuka (bu Hal serupa diungkapkan Ke- Namun, Rabu lalu, Virgo telah 
paten Flores Timur) Pelaksan memberikan penjelasan kepudi 
ai Rabu sekitar pukul 1600,  gulangan Benca Kompas bahwa pihaknya se 
umum tutup el 1 dan — Dan hari ind (Kami bupaten Lembata Abdul Majid Senin mulai membatasi pasokan 
bensin eceran yama- antrean semakin pan Lamahoda di Lewoleba, "Staf sa- — BBM bersubsidi ke semua SPBU 
rak djual dl pinggir julan pun belum mongetahutap ya antre di APMS (Agen Pre- di Sikka karena kuota tahun 2012 
banyak yang kosong, Harga ben- rena keterlambatan p imium, Minyak Tanah, dan Solar) — khusus untuk solar telah habis, 
sin di Maumere, misalnya, men- — Maumere atau memang stok di dari pukul 0680 dan premium tinggal 4.000 ki 
capai Rp 300000 per liter. Pertamina kosong” kata Wakil — sampai pukul 1000” ujar Majid. — Ioliter, yakni untuk kebutuhan 

Antrean panjang kendaraan di — Ketua DPRD Kabupaten Flores r bulan November-Desember. 

Timur Theo Wungubelen, Ka SEM 


5 MENIT DARI 
PINTU TOL CIBITUNG 


RUKO & PERGUDANGAN '”)OKTITIN 9833 8383 


STRATEGIS 


Dapatkan "Souvenir Cantik" Dengan Membawa Potongan Iklan Ini 


erafone: Megastore 


e oterajaya » 


Metropolitan Mall Lt: 3 No, 3-9, Tip. 021-8896 6271 


CICILAN PROMO DISKON Tambahan! Sm Rewards ar Smg 


Dasar, Y/#200.000:| "356-000. 
NN AAN Cage me neteana 


aa 


Hibur isc d 


erafone Belanja Online di #rafong 
PULSA 


Kartu Perdana & Vouch 


Daan 
(FA AI 
—..yaka 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 23 


(P TOYOTA 


moving forward P 


| 


Iwan Setiawan (056121) 
REJEKI TOYOTA CIREBON 


Kustono (176334) Lenny Setiawan Tanurjaya (209538) Dadan Hardiman (217589) H. Slamet Efendi, S.T., M.T. (273244) 
AASTRIDO TOYOTA PONDOK INDAH JAKARTA AUTO 2000 KAPUK JAKARTA. WUAYA MOTOR LESTARI BANDUNG NASMOCO MLATI YOGYAKARTA 


Segera beli Toyota dan menangkan hadiahnya! Promo ini berlaku sampai dengan Desember 2012. 


» Penarikan kupon undian dilakukan tanggal 10 November 2012 di hadapan notaris dan instansi terkait. 
» Hadiah tidak dapat diuangkar'ditukar/dipindahtangankan. 

« Bea balik nama & pajak undian Lexus dan Yaris ditanggung pemenang. 

@ Hati-hati terhadap penipuan. 

» Seluruh pemenang akan dikonfirmasi langsung oleh masing-masing dealer, 

» Syarat & ketentuan berlaku. 

« Informasi lengkap para pemenang undian dapat dilihat di wwwtoyota.astra.co.id 


GRATIS En 
finance £ BIAYA JASA Sa 


- en PT TOYOTA-ASTRA MOTOR 
& Wisbasad dk Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter Il - Jakarta 14330 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


24 NUSANTARA KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


HARI INI 


SEMARAK TREN 
PERNIKAHAN 2013 


Pendidikan lingkungan hidup yang diberikan oleh staf dan fasilitator Kapal Kalabia tidak 
sekolah-sekola ah ekosistem pesisir. Edukasi lingkungan hidup disampaikan dengan rii diselingi perma 
tertarik untuk terus mengikuti materi, seperti di SD Pulau Yeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat, bel la 
e 
MENJAGA NUSANTARA | 1 


Kalabia Menjaga Papua... 


Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat menghadapi KEPULAUAN RAJA AMPAT, PAPUA BARAT 
ancaman kerusakan berat akibat tangan jahil dan Kepulauan Raja Ampat memiliki tujuh kawasan konservasi perairan (KKP): 
sifat rakus manusia yang ingin menguras sumber NomaKKP —— Luasankkp Oo 

daya alam di sana. Kawasan kepulauan itu menyim- (hektar) 

pan kekayaan laut yang luar biasa, Sebanyak 75 L Morata ad 


2 Kawe 155.00 
3 SelatDampior 303.200 
4 Misool Tenggara 366.000 
Oleh RINI KUSTIASIH 5 Kofiau-Boo 170.000 
6 Mayalibit 53100 
1 Kepulauan Raja Ampat 60.000 


persen jenis karang dan ikan di muka bumi tersimpan 
di dalam palung-palung lautnya yang jernih. 


23-25 NOVEMBER 2012 


@ JAKARTA CONVENTION CENTER 
@ GRAHA MANGGALA SILIWANGI BANDUNG 


N 50- Bridal & Photos 
aa Sa 300-- Wedding Vendors 
aa as pane  AAan Un Ira ea Na Meera & Traditional Wedding Vendors 
Takan petang Pena Dah Teripang rah Aing oat Anya bentantaban ngan 


Kalabi gdising- dengan ekosist 
Efek positif 


Bagikan kegembiraan 
Keceriaan menyambut Kapal 
u tampak saat Oktober la- 


Yettio Ex 
berkumpul pu 


Dipandu oleh fasilitator dari 
pal Kalabia, mervl 

ingenai ekosistem te 
rang dan bahaya sampah, ke kampung di Kepula 
ra kelas I-VI duduk ber- Ampat, Sepuluh hari sisa 


ibom dan pota- Ki 
nelayan dari Su- Iu kapal in 
Yeflio, 


toneton ikan kembung 
sapu," 
Ketu 


an Ra 


lingkungan Raja Ampat melalui 


lola operasi 
kapal pendidikan, Kapal ini pc- 
duli pada penyampaian edul 
lingkungan hidup dan konse 
vasi alam kep: 


jadi riuh dan ti 
tegang sebab penyampaian mu 
selingi perm 
Siswa, antara lain, diminta 
mempraktikkan cara kerang terjun 
mengambil makanan. Beberapa langsung untuk mel 
masi itu me- dari mereka yang dibentuk tem pesisir. Ada 24 temp 
ngelola operasional Kalubia se- menjadi satu kelompok diberi 
jak 2008 hins pen- sarung tangan untuk dipakai 


pangan 
@kosis- taksonomi, seperti mengukur 
tidur hal detail dari he 
buhun laut 
koteb 


in dan tum- 
isalnya mengukur 
jang 


perpustakaan, d 
dio-visual Set 


hh PT Pelindo api denga ngkali rumit bagi 
Indonesi: ndek yang te muda yang cenderung instan 
Port Corporation mereka yang bersa- makcunak, Kapal Namun, kita butuh ada 


aro. rung tangan bis panjang 32 met 
Bentuk fisik Kapal menjulur keluar me- ton, dan dioperasi 
Kalabia penuh deko- nglubang 
ulur warna ora- 
nye dan merah yang 
menghiasi b 
pal mewakili padang lamun 
padang rumput di laut In 
lah satu ekosistem u 


kaum muda yang mau bela 
soal itu," ungkap Alberth 
n Pendiri Yayasan 


beri buku 
jelaskan tiga 
mempraktikkan di pesisir, Bu- aja Ampat yang begitu besar 
rakan membuka dan menutup itu lebih di- memerlukan kaum muda yang 
a- seperti kerang Pasilitatorlalu —— dominasi gambar. Selain penge- getol meneliti dan mengonse 
dan tahuan soal ekosistem, ada pula — vasi, Padu 2006, CI meneliti Ru 


| Make-up: Nadia Sadeli | Kebaya. Ferry Sunorte 


terumbu karang pun berebut me- bab khusus Ja Ampat dan mendapati kawas- 
an itu seb segitiga 
tik baru bisa terurai dalam 400. karang dunia. itu juga 
tahun, botol dan gelas lebih dari merupakan pusat keanekara- 
kapal, di kupal, tetapi juga di pulau dan 700 tahun, serta kaleng atau — ggaman hayati laut tropis terkaya 
ang aneka w langsung melihat ekosistem di n mobil di dunia, Di sana hidup 1459 


dan ceria, menurut Abraham, pesisir, Kalau diajak melihat 
h untuk menarik mangrove, mereka nanti di 
sanak di kepulauan itu. — ta menggambarkan apa y 
penuh semangat lihat. Begitu juga kali 


spesies ikan karang, 559 spesivs 


tis, serta 16 8 
ut, termasuk, 


rak- menyelam, mereka dimin Kepulauan Re dugong, dan lumi 
ter Papua. Nama Kalabia juga menggambarkan apa yang me- Frans Lumatubun (10) dopaciti 
sangat lokal, diambil dari nama reka lihat kembali. Di pulau, kelas IV SD Yefio, yang pernah Beberapa kerusakan masif 


jenis ikan hiu yang hanya ting- mereka juga diputarkan film s0- di Kapal K 
gal atau endemik di Kepu allingkunga pWarda “Saya inginji 
abi an fasilitator 


ia, mengatakan, terjadi di kawasan 
sebelum 2006, Di Teluk M 
il, misalnya, pengambilar 
besar-besaran membuat 

fsilitator di Kala- pemijahan ikan kerapu tergangg- 
im 20 hari, mereka ber- — Harus dilindungi 1u. Daerah itu menjadi zona ba- 


Amir (25), rel 


nya, Hiu dengan kulit bermotif 
totol coklat ini disebut juga hiu 


bei ari kampung Upaya mencegah kerusakan 1 ikan kerapu untuk bertelur, 
Late Nit 
PARIWISATA SHOPPIN 
Naat : : Hi KOREA 
Tasikmalaya Giat Promosi Te 2012 G-FAIR, Mere 
TASIKMALAYA, KOMPAS — im untuk perbuat pa nb 22 OOP 
tah Kota' Tasikmalaya, Kepala Dinas Pariwisata, penanya 
r mempromo- yaan, Pemuda, dan Olahraga " £ 
sikan potensi wis Pemkot Tasikm: GA 12 an ran tg SA wap yen Sr Sara Hedelingku 
obyek wisata alam Gunung Ga- — Rustandi menambahkan, Tusik- Moti Shengn-s, Jakarta Pameran in akan menyajikan ProdvA Sing Pulai 
lunggung dan Kampung Naga. ra memiliki potensi industri Produk Latr & Eniyonh. Hanan Indati dan Prodi Bensinoiog Tegg lainnya Ta 
Faktor pendukung berupa indus- kreatif yang besar, Setidaknya dan Korea Pangan penar utamanya dalah Indunti, Gatrbulor, sektor reta, 
tri kreatif, seperti kerajinan bor- ada delapan industri kreatif MOJANG Ser: Merua pPah yang Derantuwan tep Segan POOL rada Kiran. Soomored by: Oficial mterpet Portner: Oficial video Streaming 
a Id.batik yang tumbuh di FOREVER Lega 
terus yakni bordir,  Keentungan bagi perssahuan Indonesa. Prodik yang dpamerkan 3 
anyaman bambu, payung geulis, “Beban banya pendataran - Prodi kot 8 eiktronik 
tersebut didukung anyaman mendong. mebel, dan Pem Y1 (at the) “Bean otan pat 
dengan kehadiran hotel-hotel kuliner, 
berbintang” ujar Wakil Wali K Bordir Tasik sudah populer kot 
ta Tasikmalaya Dede Sudra (dan dickspor sampai ke Arab Kata BNI JL Jang Sudeman Kav Jskara N020 reonesa 
1 rombonga Saudi, Malin Brunei Hong. | Tereagta adan Gan NN 
dung FunTasik Famtrip Santika — kong, dan Jepang," papar Dedi ma mangan 
Indonesia di Hotel Santika Tasik- Secara terpisah, Ketua Ga- Pemakan GRAN 
Kamis (22/11). bungan Pengusaha Bordir Tasik- Town bacan Cat : 
Mudah-mudahan Tasikmala-  malaya (Gapebta) Asep Ridwan krrtaapirner “KNgca 


yasegera menjadi kotabisnisdan mengharapkan pemerintah 
ya, mengalokasikan dana lebih besar 
tuk menarik minat wisata- — untuk membantu biaya pembeli- 
an mesin bordir. Permintaan bor- 
dir yang terus bertambah seti: 
tahun tidak diimbangi dengan 
kemampuan produksinya, 
SON/CHE) 


www.weddingcelebrationfestival.com 


mengalokasikan anggaran Rp 70 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


9 
KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 25 


LJABoD 
KRL JABODE EK 


Sudah Berdesakan, Jalan Kaki Pula 


Rombongan 


ugan turun 
ri atap bus 
ing disewa 


1 sudah tutup di 
oleh Iskandar, Kota Bogor. Wa- 
hnya kuyu, perpadu 
1 dan kelelahan sete 


kes 


Ikarta menuju 

Trisna, pekerja salah satu per- 

bawah jembatan — | usahaan farmasi di Juanda 

rel kereta api di Pusat, sudah empat tahun 

n Matraman ir menjadi pengguna KRI 
ne, Namun, perj 


naik KRI dari Stasiun 
1730, tetapi ter- 
begitu lama di Stasiun Pa- 
memilih sar Minggu lantaran longsora 
erebah| tanah penyangga rel di Kilome- 
Stasiun Bo- 


ida puka 


jong Gede di 
Tidak Ian 
ang listr 
bruk. Sekitar pukul 2000, kereta rupa 
ditumpanginya baru tiba di tiga hari berturut-turut. Hari 
asiun Depok. Malam itu, per- Senin, in harus menunggu la 


Indikasi Ketidakberesan Bea s1 Hee 0 Manek eagan 


meruskan per- Bantuan transportasi nihil — ya, KRI, menjadi tum 


uga Stasiun Bojon Budi (27), pekerja tokoak- transportasi warga Bogor yang 
lagii sesori di Mangga Besar, Jakarta bekerja di Jaka 


BPK Sudah Beri DKI Jakarta Status WTP informasi 


dulanan hi 


rus berju 


JAKARTA, KOMPAS — Laporan Badan Pemeriksa penghasilan sektor pa ng lain. Se- Pusat, mengalami hal serupa. Ta siswi Institut Portanian Bogor 
Keuangan mengenai penggunaan anggaran di Ha kaar Dae Pera data Nan, kegagalan etparag bang nyaa 
Pemerintah Provinsi DKI menjadi d: di badan ji seluruh angkutan kota yang le- Gede hingga Kota Bogor. Aki- sama dengi 

aa ea kaka miliar pcrlu dipcr tar wat di depan stasiun penuh. Pe- — batnya, ia harus berjalan kaki duanya pun hrus berj 
pemerunaan penggunaan angga , rena itu, katany a Basuki me hinggga Cilebut. "Kamis saya dari Bojong G 


i kebocoran ang berasa mau 


Laporan itu mengindikasikan ada ketidakberesan dulu, Soalnya pasti 


3 n bisa terjadi karena terlalu katany copot te na mau ka- 
pada penggunaan angga penuh, Pada parkir di badan ja- — banyaknya mata anggaran, Ta Yanti (49), pedagang sabun pok kalau itu transportasi yangg 
lan, ke depannya Pemprov DKT hun lalu paling tidak terdap: cair di Cikini, Jakarta, ng mudah,” kata 
tubernur DKI Basuki Rp400n un2005 membolehkan pihak swasta ter- 50000 mata angggiran di semua | hingga Jalan Soleh Iskandar tinggal di Cilebut, untuk sen mpuhnya jalur Bojong G 


karta, Kar ai tahun 2011. Begitu pun. libat di dalam pengelol program kerja. Maka untuk ta Cilebut itu, ru- tara terpaksa tidak berjualan ka-  de-Bogor ini sungguh menjadi 
#atakan, tidak jak pendapatan daerah pipi soal potensi hun 2018, gubernur dan wakil | tusan penumpang lain yang ti- rena khawatir ongkos yang hu- momok sekitar 45000 penum- 
ungkinun pengin parkir, ang gubernur meminta agar seluruh | dak sanggup bersaing di angkot rus dikeluarkan lebih besar d 1 yang bergantung pada 


khirnya berjalan k: 
siun Bojony Gede me 


pendapatannya, Dia 
bisa mendapat kevi 


pala BPK RI Perwakilan — fasilitas sosial d: 
Provinsi DKI Jakarta Blucer W saat ini, Basuki m 
tengah ” mengumpulkan “d 
imi bisa kejar penga lengkapnya, Namun, dia het Sekretaris Nasional 
yang lain, Kami keras pendapatan tersebut, Kompas dengan data yang diungkap BPK Anggaran untuk Transp 
ugunaan angggaran, ti- (22/11), yang menyatakan ada potensi ke- Anggaran Uchok Sky Khada 
Menanggapi hasil audit ter- — bocor: BPK tukan, potensi keboco 
ada potensi — sebut, Basuki men telah m un di Provinsi DKI jus gangguan kerota. Ke- 
aslitas — ran pada sektor pajak parkir ada terjadi pada sejumlah m dambat formasi dari Cilebut Rp 4000, Ka 
um senilai — kejanggalan. Menurut Basuki, aran. (NDV) PT KAI tidak jelas” tuturnya, pulang pengi begitu, 


satuan kerja pc 
ngaku, dia ringkas, progra 


ebelumnya juga 


lebih fokus siun Cilebut, Trisna salah sa- an Ttp 40000 dari berjualan sa 
Forum | tanya. bun mulai pukul 0900 hingga 


ada laporan resmi seperti 


kereta sebagai tut 
nsportasi kor 
bek. Keandalan per 
reta pun harus menjadi perha- 
Gan utama, 


nya ia berjalan 1700, Selama ini, ia mengguna- 
kurang 4 ki kan KRL ekonomi deng 
Rp 2000, 


(ANTONY LEE 
AGNES RITA SULISTYAWATY) 


kerugian peng: 
sosial dan fasilit 


3 ai egritas -P ali Innovation for Tomon 
| Independensi - Integritas - Profesionalis - bg Daihatsu Sahabatku 


DAIHATSU 


ji | ERIOS IDAMAN 


KATEGORI: 1. Uwvw » mananiawa 


PESERTA! Von Manan Pem 


Persyaratan 


KATEGORI : 1. PEMWENTAAN 


2 or 
| am. | 
PESERTA : WATTAWAN WebIa CETAK HAN ONLME 
Persyaratan PENILAIAN: 1 O0EKNVITAS DAN KEMEMIMBANGAN. 
2. KEDALAMAN DAN KELEMOKAPAN 
& mara eyumwann ox he Damar Benaan gas mm “Se AKURAN 


An MENTELNAAN MLOMWA KARYA TULIS JUNNALINT Uk 14, KEJELASAN PENYAMPAIAN 
BOLT BESERTA ARIpOOMI PERMEN TNAN Arau Om Oewaan 8 Meronmasi Tentang BPK. 
IN Kanya Pu (6. KTI DAN MAMUKAN UNTUK PIK 


Karya Tuls Dikirimkan Kepada : | Hanya di Daihat 

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI BPK Fl : 

Gedung Baru Lantai 5, Gatot Subroto No 31 Jakarta 10210 an 
Paling lambat 21 Desember 2012) 


Nama Pemenang akan diumumkan pada bulan Januari 2013 
Pengumuman Ini juga dapat dilihat melalui website wwwlbpkgold, 


Agar Punagarg Meren DAIMATSU ACCESS 
PPT ASTRA DAMATSU MOTOR (C wvana 500 898 


Owtrotar Tenggat 
(PT Astra International 


2 3 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


26 METROPOLITAN KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


KILAS METRO 


DKI-Jepang Kerja Sama Perbaiki Transportasi 


ad Banjir Jakarta Belum Teratasi 


Pa ana Kena tah Pein DER PARA mna Di Jakarta Terdapat 62 Lokasi Rawan Banjir 


perbaiki persoalan transportasi, Dalam kunjungan ke Balaikota, 
Kamis (22/1), Direktur Eksekutif CLAIR Kenji Sucgusa 

mengatakan, prefektur-prefektur di Jepang juga mengalami JAKARTA, KOMP 
persoalan transportasi seperti halnya Jakarta, "Di Jakarta su- 3 

altaia contoi barur dan siategi secamperbalki sarana Iran Sejumlah permukir 
portasi, Kami juga ingin menawarkan informasi dan data per- di 13 keluraha 
baikan transportasi di Jepang” kata Kenji. Dalam pertemuan p 

itu, dibahas pula tentang sistem mass rupid transit (MRT) yang 

sudah diterapkan di Jepang dan baru ukan dibangun di Jakarta yang umumnya 
Tuk hanya soal transportasi, CLAIR juga ingin menjajaki kerja 

sera di bklung pertaaan Irinnya. WB) Si disebabkan luapan 


di 


Jakarta terendam banjir 


Sungai Ciliwung dan 
Tahun 2013, DKI Bangun Jalan Kurang dari 10 Km Sungai Pesanggrahan, 
2/11). Tida 
kurang dari 5407 v 
rumahnya terendam, 


Pemerintah Provinsi DKT Jakarta kesulitan membangun jalan Kamis ( 
baru, Pembebasan lahan yang memakan waktu panjang dan 

melalui proses yang berbelit adalah penyebabnya, Tahun 2013, 
Pemprov DKI hanya merencanakan pembangunan jalan kura 
dari 10 kilometer, Ruas jalan dimaksud ber 
al Banjir Timur, Jalan Joglo, dan Jaan Kembangan, "Tida 


nga 


da di sepanjang 


Banjir cukup luas merendam 


banyak penambahan jalan baru, Pembebasan lahan untuk jalan permukiman di Keluruhan Kam- 
baru itu perlu waktu tiga tahun. Tidak mudah bagi kami pung Melayu, Bidara Cina, dan 
membebaskan lahan untuk pembangunan jalun di Jakarta," Bukit Duri, yang disebabkan lu 
kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo, Kamis apan Sungai Ciliwung Keting: 
(2/1), di Jakarta. (NDV) giun air di ketiga kelurahan di 


Jakarta Timur dan Jakarta Se- 
lutan itu berkisar da 
timeter (om) hingga 250 cm, 

Perampok bersenjata terlibat baku tembak dengan anggota Berdasarkan data Badan Pe 
Brimob di Jalan Ganceng, RT 003 RW 06, Jatirangton, Ja- nanggulangan Bencana Daerah 
Kota Bekasi, Kamis (22/M), pukul 04.30, Pagi itu, (BPBD) DKI Jakarta, luapan Su- 


Perampok dan Anggota Brimob Baku Tembak 


tisampur 


dir Dhanny Isriyono yang sedang mengendarai sepcda nyai Ciliwung merendarm per- 
or melihat ada empat lelaki dengan dua sepeda motor mukiman di dua kelurahan di 

berada di depan suatu rumah. Dua orang itu sudah musuk di Jakarta Timur, yakni Kelurahan 

dalam pagar dan diduga hendak mencuri sepeda motor. Di Cililitan dan Cawang (ketinggsian 

karenakan curiga, Dhanny mendekati pelaku, Mengetahui itu, lir 80 cm-100 cm lebih). 

pelaku yang berada di depan rumah langsung mengeluarkan Sementara itu, luapan Sungai » as 

pistol dan menembaki Dhanny: Karena ditembaki, Dhanny pun Pesanggrahan merendam sejum- Ratusan rumah di Perumahan Cirendeu Permai, Ciputat, Tangerany Selatan, terendam banjir setinggi hingga hampir 2 meter akibat 

membalas menembak. Komplotan itu kemudian kabur, “Tidak lah permukiman di 7 kelurahan — meluapnya air Sungai Pesanggrahan, Kamis (22/1D. Petugis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel berusuha 

ada korban dalam peristiwa itu. Komplotan juga gagal mencuri di Jakarta Selatan dan 1 kelu- mengevakuasi wanga dengan menggunakan perahu karet 

sepeda motor," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat rahan di Jukurta Barat, Dengan 

Kepolisian Sektor Pondok Gede Ajun Inspektur Satu Kus- rinelan kelurahan dan ketinggian 

nundar, (BO) banjir, Bintaro (100 em), Ulujami dam Kampung Pulo pada 22 Ok- — ratusan sepeda motor milik war-  gian air mencapai 200 em, ngai itu sehingga daya tampung 


(68 em, Pondok Pinang (60-120- toberdan 10 November,baujirini g Kampung Pulo diparkir di ievakuasi dengan pe- — sungai semakin berkurang Selain 

em), Cipulir (50-120 cny, Grogol tidak hanya merendam permu- Jalan Jatinegara Barat sehingga rahu karet milik Badan Penang itu, memburuknya kondisi cko 
Komplotan Pencuri Sepeda Motor Terekam CCTV Selatan (80-120 cm), Pejaten Ti- — kiman di pinggir kali, tetapi juga — menyebabkan kemacetan. @ulangan Bencana Daerah logi di kawasan hulu, dengan ma: 
Di Kabuputen Bekas, komplotan pencuri berhasil menggondol mur (40 cm), Kebon Baru sampai ke permukiman dokat Sebagian besar unak di kam se. “Di perumahan Cirendcu in banyak kawasan resapan air 


dua sepeda motor dari rumah seorang warya di Jalan KH Noer (40-130 em, dan Kedoya Selatan” mulut gang, pinggir Jalan Ja- pung itu tak dupat sekolah, "Ban- Permai, ada sekitar 150 KK yang yang beralih menjadi permukit: 
Ali, Kampung Ujung Harapan, RT 004 RW 08, Bahagia, Ba (15 em), tinegara Barat jirnya sudah keburu tinggi. Eng- rumahnya terendam,” kata Seto an, menyebabkan semakin bu 
belan, Rabu 21/M), dini hari, Aksi komplotan itu terekam Di Kampung Melayu, setidak- — Pantauan di Kampung Melayu gak bisa mandi, Muu keluar saja — Mulyadi, Ketua RW 12. nyak air hujan langsung ke su: 
dalam kamera pemantau (CCTV) yang dipasang pemilik nya 12 rumah di RT 09 RW 02, Kecil, Tebet, Jakarta Selatan, lu pakai ban," kata Intan (15), siswa — Meluapnya Sungai Ciliwung, ngai 

rumah. Sepeda motor yang diambil ialah Yamaha Mio putih Kampung Pulo, terendam hin apan air juga merendam per- — kelas X SMK Al Wathoniyah, menurut Putu Wirawan dari Hu- Kepala Badan Penanggulangan 
berpelat nomor B 3749 FFO dan Yamaha Jupiter MX hitam atap rumah, Sekitar 48 jiwa dari ).mukiman di gang dekat jalan” Sementara itu, luapan Sungai mas Balai Besar Wilayah Sungai Bencana Daerah DKI Arfan Ar 
berpelat nomor B 6GAS FPS. Saat pencurian, pemilik rumah 12 rumah itu mengungsi di Mas- layang Kampung Melayu, Pada- Pesanggrahan merendam per- Ciliwung Cisudane, disebabkan — kilic mengatakan, setidaknya uda 


sedang tidur, Setelah terbangun, pemilik rumah baru sud 
sepeda motor dicuri dun setelah mengecek CCTV dikc 


jid Attawabin, hal sebelumnya, luapan sungai — mukiman dan jalan di Ulujami, na 
hui Menurut Lurah Kampung Me- hanya merendam permukiman — Jakarta Selatan, Tidak ada warga — dunj 


nya permukaan air di Ben- 62 lokasi rawan banjir di Jaka 
Katulampa hingga 100 cm — Untuk informasi banjir, warga 


bahwa aksi komplotan itu terekam, Pemilik rumah langsung layu Bambang Pangestu, total di pinggir kali, tepatnya di Kam- yang mengungsi karena keting- dan hujan di Jakarta, Indika- bisa hubungi pusat informasi 
melupor dan menyerahkan rekaman CCTV kepada polisi, Ke 254 jiwa yang mengungsi di Mas- pung Poncol, yang jaraknya 200 gian air berkisar 50 cm hingga — sinya, ketinggian permukaan air BPBD di nomor 021-9521624 
pala Kepolisian Sektor Babelan Komisaris Didik Sukamto jid Atawabin dan kantor Suku meter dari lokasi terluar yang 100cm. Namun,jalandi belakang di Pintu Air Manggarai sempat (NDY/PRO/RAY/PIN/MDN) 
mengatakan, dari rekaman CCTV terlihat bahwa komplotan Dinas Kesehutan Jakarta Timur, — terendam air National High” School Jakarta mencapai 815 cm, yang berarti 

pencuri berjumlah empat orang. Dua orang masuk halaman Setidaknya 3000 jiwa di 7 RW di "Semakin be saja banjirnya — terendam, Siaga TIT banjir di Jakarta. Lihat Video Terkait 
rumah dan mengambil sepeda motor, "Kami sudah meng: mpung Melayu yang rumah- sekarang Saya tidak menyangka Luapan Sungai Pesanggrahan Menurut Putu, banjir luapan "Tanggul Kali Laya Jebol 
identifikasi ciri-ciri fisik pelaku dan sedang memburunya. Rc nya terendam," katanya, eperti ini," kata Muhamad Akib juga merendam 160 rumah di Sungai Ciliwung disebabkan me D | Lagi" di 


vod.kompas.com/ 
tanggulkallayajebolagi 


kaman CCTV sang 
mangkap komplotan itu," kata Didik, Kar 


membantu petugas, Kami berusaha me Dibandingkan — dengan dua (46), warga Kampung Pulo, 


2/1), RO) banjir sebelumnya yang meren- —— Taasnya banjir menyebabkan mur, Tangerang Selatan, Keting- hunian liar di sepanjang alur su 


wasan Cirendeu, Ciputat Ti-  nyempitnya badan sungai akibat 


(Am 
penthouse 


CONGRATULATION 
CONTRACT SIGNING CEREMONY 


ANDATANGANAN KONTRAK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APARTMENT SENOPATI PENTHOUSE 
ANTARA DIRUT PT. SENOPATIARYANI PRIMA DENGAI 
DIRUT PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK (d7 PT, DUTA GRAHA INDAH TBK Serkan Kepada 
DISAKSIKAN BAPAK IP. SUHARSO MONOARFA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT RI 2009-2011 SENOPATI PENTHOUSE 
DI BIMASENA HOTEL DHARMAWANGSA TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 Va 


HEAD OFFICE 


PROJECT SITE PT. SENOPATI ARYANI PRIMA 
anna : | XEBNI | bank bjb 
INFO MARKETING 


46221 290 35 117/46221 2381 89 89 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 METROPOLITAN 


Aramuru 


HANDINING 


UNJUK RASA 


nghadapi maraknya 
M unjuk ras di Thu Ko 
Polda Metro Jaya ter- 


nyata 4 apkan yas 
air mata, peri u berbagai 
perlengkapan antihuru-hara, 
tetapi yang tid h penting 
juga samba 
Kalau gx 
saat ma 
kis, se 


tara sambal dikeluar- 
at" pasukan tak bisa 
lagi diajak berkompromi. 


(2/1) siang kemarin, 


pun sibuk.m 
hadapi unjuk rasa buruh. Ta 
pak, sambal tomat goreng 
Jetup-letup kecil di sejumlah w 
n yang ditaruh di atas tungku 
Ja berbahan bakar gas. 

i yang keberapa kali 


n bungkus,” ka 
(40), pengaduk sambal. 

Dua hari ini, menurut Acb 
(40), rekan Oyib, mereka masak 


Konstruksi Dievaluasi 


Konstruksi Atap Baja Ringan Perlu Hitungan Tepat 


JAKARTA, KOMPAS — Dinas Pendidikan DKI 
n mengevaluasi penggunaan konstruksi 
a ringan untuk rehab berat pada sekolah 


“Dinas peruma 

antung pada 21 November ambrol, diduga karena eat asi daun im 
Uap rehab sekol 

kat 


Hitungan tepat 
lah baja Menurut pengusaha pen 
kontraktor lang — konstruksi bi in Aleksan- 
inteng glazur, Itu de perhit 

yang meny n gontengegen- yang tepat untuk konstruksi a 
teng ambrol," jelasny ingan. Kerangka h 


Taufik Yudi Mulyanto, Kamis 
M), mengatakan, diduga ada 
han prosedur pa 

tap baja ring: 
1 yang dilaksat 


p 
jaringan 


Jakan koor- 
berkalaanta 


teng seng, 
suku dinas pen- Untuk baja ringan yang paling 
Ih untuk mem- tebal pun setebal 1 milimeter, 


menginginkan agar pi- pendidikan d 

aktor bersedia diova- didikan di wi 

ijugu sehingga bisa diketahui — bahas sc 
delasn b 


katanya, 
gunakan 
bis ju 


u tetap meng- 
seng 
ikan yonteng 
onduline i bobot 
sama ringan dengan seng, to 
mampu menghalau hawa 


ka baja ringan dipasang seme 
Uinya diikuti pemasangan p 
nyangga, Baru kemudian disusun 


Perbaikan pada atap ba- 


dari luar, 


rangka atap 


ang terpent: 
konsult 

mulai da 
vc 


minan jika terj 
“da keranyjka 


yang menempa 
direhab, (MPN) 


ir yang setiap genteng 
miliki bobot cukup be 


rangka baja rin 


pun terset 
n DPR 


taruh di Bekasi dan Tangerang, 
Jadi, harus lebih pagi masaknya 
agar pat 
kirim," k: 


reng daging 
tak, juga samo 
ar, dan kerupuk uda 
mereka siapkan. 


rut Kepala Bidang Hu- 
mas Komisaris Besar Rikwanto, 
untuk mengantisipasi unji 


kitar 19000 personel keamana 
"Ki ak ada unjuk rasa, 
k sekitar 500 
bungkus untuk keperluan tiga 
kali makan anggota yang piket 
di markas” tambah Komisaris 
Dasuki, anggota staf Ngadono, 


Gas Air Mata hingga Sambal untuk Pasukan 


ngan alasan bo: 
kanannya itu: 


mereka pun harus 


sekali makan, 
ing harus 
dak, mereka 
nggak nendang. 
Dua hari ini, kami sudah ha 
biskan dua kuintal cabai buat 
sumbal," tutur 

Dapur u 
Jaya ini dibangun pada tahun 
1998, Itu dibangun setelah Polda 
menghadapi gelombang demon- 
strasi reformasi, 
sistik 


rasi terjaga, pasukan juga ter- 
ga. (RATIH P SUDARSONO) 


PENATAAN KOTA 


p kampung 
apat alokasi 
miliar-Rp 50 

mpung Rawajati, 


ing 


ena di situ bany: 
1 tempe, Ada juga Kan 


n meng 

pemasanga 
an itu 

/ Bima 


milik C 


lu ji 
di kerusakan pa- | Kampung Kampus di Tomang, 
Kampung Backpacker di Kebon 
Sirih, Kampung Tekstil di Kebo 
pung Ikan di Pe 
pung CBD di 


talkan kare 
bawah jalan tol d 


Perpustakaan kampung 
Di kampung termatis itu, & 
Jokowi, rumah ku 


i pusat grosir. 
mendukung se- 
ba 


tujuan wisat 
mengata 


dibuat. De 
oleh p: 
Jokowi juga menj 


DKI Siapkan 100 Kampung Tematis 


pung ya bangun 


tal kampung di Ji rang 
ikan ditata sebanyak 360 kum- 
pung, Menurut Jokowi 
tahun bisa menyelesaikan 100 
kampung, dalam wakt 
nya empat tahi 
pung itu bisa dita 


Komunitas kreatif 
: ja, Pemprov DKI 


merevitalisasi 
wi Situ Bubakan di 


skipun demikian, Yasmine 
mengingatkan pemprov agar 
mengutamakan aspek 
ketimbar 


"Aspek ah tu 
buhnya komunitas yang kr 
ucap antropolog Betawi ini, 


marin, PROAVIN) 


Jangan lewatkan penawaran eksklusif Ini, miliki serta rasakan | 
porty sekaligus stylish bersama 
AAII - New Mazda CX-5 Sport sek 


berkendara yang sj 


ag MOTOR Pd 


New Mazda2 Sports 
ang juga! 


ygalaman 


Autparisnd Manda Daslr : Manda Jakarta Selatan (221) 726 9000. Manda Jakarta Timur (221) 859 02155, Manda Kalapa Gading (021) 458 60206, Musda Suryepraneta (221) 302 0299. Manda Mantang (021) 3983 1:11. Manda PIdt (221) 662 3996, Manda Jakarta Bara (021) 530 9644, 
Wkands Pecanangan 21) 345 1155, Manga Thamvi (521) 3000 5TOG, Manda Bitar (221) 7151 979 Mania Bekasi (221) 805 9585, Marda Serpong (231) 536 20001 Manda Bogor (0251432 2775, Musda Bandung (022) 523 3709, Mumds Bandang? (522) 263 2375. Mana Cebon (0251 222 011 
Diaada Serang 2213207222. Mas Bao (227172 106, Madu Joga 2271067 SA) Manda Surabeya 53154 1000 538 5737, Mande Bat NC 06 73, Manga Lampung(272 3 TPSOOO 1 2000, hasan Pakan 5721421 920 und Jaa (O7AD LA 17 Mana Pekan 615? 11039993, 
MMandt batam (2176).429 757, Manga Medan 061).661 109. Mande Banjarmasin (2511320 7990, 396 7997, Manda anjarmasin A. Ya KM 17 (05 11) 712 2091, Maten Pentiwrak 0561) 769 263. Manda Baikpapan (254270611515, Musda Samarinda (0511776 555, Manda Makasar (04113688 9101 


mrloperkoran @ & 


28 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Rory Hie Tetap di Atas Seusai Gowa Classic 


Rory Hic berada di papan atas Order of Merit Pe 
yang sejak Januari lalu meng- 
pati urutan per- 
memperoleh aku- 
nangan Rp 384 juga lebih dari delapan 
ditempati Andik Ma 
yang memperoleh Rp 249 juta. Di turnamen golf Gowa 
usung di Padang Golf Padivaley, Kecam: 


Protesional Indonesia (PGI 


tama Order of Merit PGA Indonesia set 
mulasi hadi 
tumamen. 


yang berl 
tallassang, 


sa, Sulawesi Sel 


Tahun depan 
men,” tutur M Sy 
Kumis 


Selam Menuju SEA Games 2015 


Pengurus Besur Pe 
(PB POS) optimisti 


menatap SEA. 


sepatu katak 
dari N negara d 


PB POSSI Merari 
perak, dan empat perunggu dalam kej 


dunia, "K: 
duknya, sa 


benar-benar fokus latih 


jan rumah untuk Asi: 
abene juga salah 


Bandung (PKB), Ardy Dwi 
ng pemain tim SWAP, Ahmad Tuufi 


Pemain tim 
(kanan), dih 
1 di babak emp 
s Indoor Senay: 
n melaju ke babak fin: 


tsal Kot 


berhadapan dengan tim IPC yang mengalahkan Electric PLN. 


pai sepuluh turoa- 
Umum PGA Indonesia, 


wan Olahraga Selam Seluruh Indonesia 
mes 2015 dan As 


aingggolan mengungkapkan, satu emas, dua 
un level Asia itu 
membuktikan, atlet muda Indonesia bisa bersaing di tingk: 
n, dalam dua tahun, 
is Indonesia bisa berbi 


tu negara un 
2/1), di Jakarta, IVV) 


OLAHRAGA 


lan Golf 


Pat- 
an, Andik menempati urutan 
tu termasuk dalam agenda ASEAN Tour. 


Utut Adianto, Ki 
ngatakan, pac 
X DPR menduku 


memperketat » 
berian p 


is Jenderal pelaku olahraga, 
Utut 


mengurangi jum: 


duduk di bangku 
SMA, Anggat 
untuk mengsi 
raan di luar nege 


adi level 
nes 2019 


mendapat bani 
sebanyak 
orang, SMI 


oo 


pula bantu 


100 01 
Jumlah bantu 


tuk 


orang, Syarat 
berprestasi pe 


ag 


mas di SEA 


gitu, bes 
keberlangsunga 
terus terjadi, 
penerim 
perket 


Ketua Komis 
nis (22/1), me- 


pemberian penghargaan kepada 
komunitas olahraga. j: 
DPR meminta Kemenpora untuk 
yarat-syarat pem- 
nghargaan serta bantu- 
an kepada atlet berprestasi dan 


meminta Kemenpora 


n itu bisa di 


Data dari Kemenpo 
atlet berprestasi berstatus pelajar 
SD, SMP, dan SMA yat 


orang (SD 217 
ing dan SMA 
100 orang). Selain itu, masih uda 
a untuk pel 
pengorak olahraga, sejumlah 


jauh lebih 
besar dibandingkan bantuan un- 
let senior berprestasi yang 
hanya dialokasikan untuk tujuh 

atlet senior 


minimal adalah peraih medali 


Utut mengusulkan, seba 


ig memudahkan 
pemberian bantuan, Dengan be 
ran nilai bantuan 


JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemuda dan 
Olahraga harus memperketat kriteria komunitas 
olahraga penerima bantuan yang telah diberikan 
dalam tujuh tahun terakhir, Anggaran untuk 
bantuan lebih baik dikurangi untuk memb 
pelatihan dan pembinaan atlet. 


X DPR $ internasior 


2 I yang hidup 
dengan kone 


(ekonomi mem- 


ya Komisi 
program 


Khusus untuk program bantu- 
an kepada mantan atlet, menurut 
Utut, sudah bagus. Har 

Ipora tidak bisa meng 


lahnya terbatas. Nilai bantuan 
rumah sebesar Rp 125 juta per 
unit juga tidak layak, apalagi di 
Jakarta, 


Kesulitan data 


npora kesulit- 
ata komun 


ragi (PB/PP), media mass 
laporan masyarakat 
ingan Promosi 

raga Kemen- 
menuturkan, 
Kemenpora sudah mengirimka 
surat kepada dinas pemuda da 
olahraga di daerah untuk mengi 
timkan data komunitas ol: 
berprestasi, Namun, permiri 
itu tidak ditinda 
pemerintah daera 
dak punya dana, 

au minta data ke KON 


akan 
un 2012 


cu dan 


raga 


ntuan, 
nyurati PB/PP untuk meminta 
data ke pengprov dan penjgda," 


tu, jumlah bantu- 
Kemenpora yang t 
tuk komunitas olahraga yang ter- 
pilih, h diserahkan pad 

2012, sangat sedikit jika diban- 
dingkan dengan jumlah bantuan 


sung September 2012. 


Kriteria Diperketat 


Boros, Bantuan untuk Atlet Level SD hingga SMA 


PENGHARGAAN PRESTASI OLAHRAGA 


: za Apa 
kei asal Jan Total |Tersalurkan | Total | Nilai" (rupiah) 
Bantuan rumah bagi olahraga- 
Wan/montanolawaganan” | 1001 87 5 £ 
tenesas 
Bantuan aris CN CS MACAN ET 
Pembinaan bagi olahragawan: ET 
pelajar dan pelatih berprestasi 
400 216 2? 
ml 28 | ta 
250 21 19 
50 3 5 
10 19 5 
5 5 fp 
ABontenkuhberpesasi. | 50 | 31 : 
“anti olhagavan al 8 : 
Banana Peti 
lesenyarmbyen erna 
basi 206 1m 233 10.000.000 
'# Olahragawan berprestasi “ 4 7 10.000.600 
Selat ente ml 3 Desa | anom 
“Gmupendaanumani | 48 | 88 | 10 | angoooo 
Gan dahaga bepesasi 
#Pambinatokopenserk |8 |. 5 | amora 
Gaga beres 
#Doktroamasebentesasi | 6 | 6 & | anooooro 
AMastomaseberpestsi | 15 |o14 Da0 | i0tmooo 
Masseur olahraga berprestasi 2 2 6 10.000.000 
Katarga buta sll : 5 
# Lembaga/badan usaha/media 8 7 - - 
Santo tk pemtu tan | Lo Dao | some 
@engserak dahaga 
Total 1431 1162 n 
Pa Ta Peng 
SO ina bar toga laupten —— Ohlogovan/natan vagavan 
SG Mala tni (SA rn Ra 
Ica et Kamen pa, 
S1 5:2, 5:3: Jar tingkat internasional gn iternslnsi bising 


Wehvaran —- Poptas/Olimpiate Olahraga 
Nasional Kejuaraan antar 


Kejuaraan Nasional 

Penghargaan hai ta: minimal nas SEA 

Pembina, penggerak, dan tokoh olahraga 
tang 419 memilki minat can pengktah 


IepemumpIan, kemampuan manah, Ga atau 
enda yang iceikaskan untuk Oliaga 


Sumber Kementan Pemuka an Otvaga 


Jumlah yang terdaftar sebaga 
calon penerim: n Keme 


jumlah penerim 
bantuan baru 39 

masih 
mendapa 


Menurut Alman Hudri, Ke- 


Dpt) 


sebesar 


siswa ih olah momper- 
,porak atau 
perunggu paca pesta olahraga 
Paman ona bk sinema 
maupun multirvent 

Wasit menunjukkan kompetsnsi 
sebaga wasit paca pesta olahraga 
Internasional Ba ade oven? 
mawpun mun 


Games 


ii menpora sedang menyelesaikan 

proses verifikasi sehingga 097 at- 
awet, d 

pelaku olahraga tersebut menda- 

pat penghargaan paling lambat 

akhir 2012. "BPK memperpan- 


Ik habis, bisa dikomb: 
katanya, (HLN/AWAD) 


LivoLi 


Bank 
Sumsel Vs 
Warok 


BOGOR, KOMPAS — Bank 
Sumsel Palembang putra menyi- 
kat lawan-lawannya di Pul C pada 
Kejuaraan Nasional Bola Voli 
atau Livoli Divisi yang digelar di 
Pedepokan Voli Sentul, Bogor. 
Setelah menumba 

Wangi 25-19, 25-22, 
laga terakhir penyisi is 
(22/1, Bank Sumsel ditantang 
Warok Ponorogo pada babak de- 
lapan besar, Jumat ini, 


Warok bukan tim enteng, Ter- 
bukti ia menjadi runner-up di Pul 
Adan s 


ama babak penyisihan 
alah dari juara pul, Mabes 
TNI. Akan tetapi, Bank Sumsel 
adalah tim yang difavorit 
menjuarai Livoli ini jika meli 
skuad yang didukung tiga pemain 
nasional, yakni Andri, Agung 
Seganti, dan Adi Sucipto, 
Melawan Banyuwangi, Bank 
Sumsel tampak superior, Apalagi 
permainan Banyuwangi jauh le 
bih buruk dibandingkan sebe 
lumnya, Setelah merebut dua st 
pertama, pelatih Bank Sumsel, 
Agus Irawan, menarik p 
main inti, termasuk dosser Adi 
senior, Si 


p 
Agung Seganti digantikan Dedi 
Setiawan, Pada set ketiga, para 
pemain Bank Sumsel bahkan ter- 
lihat seperti sedang 
mun, serangan mereka tetap 
terbendung. 


spier, beberapa pemain bisa di 
istirahatkan supaya tetap fit 
mengh 
lagi, permu 
nurun. Jadi, 


Agus menilai, Andri dan ka- 
wan-kawan sudah bermain lebih 
rileks, tidak s 


Iklan 


ONSUMEN adalah raja. 
Prinsip itu dipahami dengan 
sikap untuk selalu menjaga 
kepuasan konsumen. Salah 

satunya ialah dengan memberikan 

solusi pada konsumen sejak pertama 
pengaduan disampaikan. 

Hal itu disadari betul oleh PT YADS 
Indonesia. Perusahaan yang bergerak 
dalam bidang call center itu harus ber- 
tindak cepat, tepat, dan akurat saat 
konsumen mengontak mereka, Situasi 
tersebut harus ditangani dengan sikap 
profesional agar tak salah ditanggapi. 
Kinerja harus terukur dengan standar 
yang diakui secara internasional. 

“Tujuan sebuah call center ialah 
membuat pelanggan puas, pendapatan 
naik, dan biaya menurun. Untuk bisa 
mencapai dua naik, satu turun,ada stan- 
dar pengukuran supaya ketiga hal itu 
dapat terjadi,” ujar Presiden Direktur PT 
VADS Indonesia Wardhani Soedjono di 
sela-sela acara kunjungan Asosiasi Call 
Center Indonesia di Jakarta, beberapa 
waktu lalu, 

Standar pengukuran yang menjadi 
acuan ialah customer operations per- 
Jormance center (COPC) 2000. PT VADS 
Indonesia menjadi satu-satunya per- 
usahaan call center di Indonesia yang 
berhasil memperoleh sertifikasi itu pada 
2010. Selain itu, empat pegawai PT VADS 
Indonesia sudah tesertifikasi sebagai 
koordinator COPC yang teregistrasi. 
Bukan hal mudah untuk mendapatkan- 
nya mengingat ketatnya aturan yang 
harus diikuti. Mereka harus menjaga 
tingkat pelayanan (service level) pada 
level tertentu. 

“Yang diukur dalam service levelialah 
frst call resolution, yang berarti berapa 
banyak telepon yang masuk dan bisa 
diselesaikan pada saat pertama," jelas 
Wardhani Soedjono. 

Hal lain yang diukur, lanjutnya, ialah 
repeat call atau konsumen menelepon 
kembali untuk mempertanyakan hal 
sama. Jika repeat call itu makin ban- 
yak, kualitasnya makin jelek. Sebuah 
call center yang baik ialah yang memi- 


Menjaga Pelayanan 
demi Kepuasan Konsumen 


Ketun ICCA Bapak Andi Anugrah disambut oleh Bapak Bambang Suryadi Head Of Operaton 
bersama Ibu Wardhani Soedjono Presiden Direktur dan Team Vads Indonesia. 


liki tingkat kesalahan minimal. Jika 
berdasarkan acuan tersebut, tingkat 
kesalahan yang ditoleransi hanya 296, 

Tidak hanya mengelola harapan 
konsumen, PT VADS Indonesia juga 
bertanggung jawab dalam membantu 
peningkatan kinerja klien. Salah satu 
cara ialah dengan menyediakan lapor- 
an lengkap terkait dengan pengaduan 
yang masuk. Laporan tersebut meng- 
gambarkan poin mana saja yang masih 
perlu diperbaiki dan poin mana yang 
perlu ditingkatkan. Strategi yang tepat 
bisa diaplikasikan dengan merujuk ke 
laporan tersebut. 

“Kita memberikan intisari masalah 
kepada klien dengan mencantumkan 
sepuluh komplain terbanyak dari 
konsumen dari wilayah tertentu. Ber- 
dasarkan hal itu, kita sampaikan juga 
saran kepada klien untuk menangani 
masalah," imbuh Wardhani Soedjono. 

Salah satu yang merasakan manfaat 
dari kinerja mumpuni itu ialah PT 
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 
1912. Kepala Departemen Komunikasi 
Perusahaan PT AJB Bumiputera 1912 


ae 


Ediani Noegrohowati menyatakan 
laporan rutin yang disampaikan PT 
VADS Indonesia menjadi dasar evalu- 
asi kinerja perusahaan. Dengan begitu, 
mereka bisa membenahi pelayanan 
pada konsumen secara tepat. Mereka 
juga memperoleh keuntungan lain dari 
kerja sama yang berlangsung hampir 
setahun belakangan, yakni pelatihan 
gratis untuk peningkatan kualitas pe- 
layanan. 

Dorongan untuk berbagi juga didu- 
kung Asosiasi Call Center Indonesia 
(ICCA). Ketua ICCA Andi Anugrah me- 
nyatakan iklirn berbagi itu akan berkon- 
tribusi positif terhadap pertumbuhan 
bisnis call center. 

Hal itu terbukti dengan berhasilnya 
Indonesia meraih penghargaan sebagai 
The Best Contact Center 2012 di Las Ve- 
'gas, Amerika Serikat. Di sisi lain, bisnis 
call center tetap menjanjikan peluang 
penyerapan tenaga kerja terampil yang 
besar di Indonesia. ICCA, sahut Andi, 
menargetkan bisa merangkul lebih 
dari 100 ribu tenaga kerja pada 2013. 
Din/s:25) 


mrloperkoran @ 


& 


Membilas 


Hidup 


semakii 


Closet O 


lebihPraktis 
nHigenis 


D1 


SLIM SmartWasher ::: 


IU 
N 


3r634-500- 
"1.690.000 
AW 2 


adjustment 


s 
KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 29 


The family of the late 


TJONG BIE HOEI WINNY 


Called home to be with the Lord on 16 November 2012 


Wish to express their heartfelt thanks and appreciation to all 
relatives and friends from Singapore and overseas, colleagues, 
pastors, church members and business associates for their kind 
assistance, attendance, condolences, prayers, wreaths and 
contributions during their recent bereavement. 


Sons: Daughters-in-law: 
Teddy Salim Rina Suryadharma 
Raymond Salim Nancy Brown 
Daud Salim Cindy Oh 

David Salim Cindy Sondakh 
Jimmy Salim Yunny Willar 
Daughters: Sons-in-law: 
Aylen Salim David Iskandar 
Renny Salim Robert Kakan Tanuatmadja 
Sjerra Salim Hardy Kowara 
Brenda Salim 


And all other family members 


All contributions shall be donated to charitable organizations. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


30 OLAHRAGA KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


TIM NASIONAL 


Serangan Sayap Dimatangkan — iri suuinya 


Pelatih Singapura: Pemain Muda Keunggulan Indonesia Indonesia Juara 


KUALA LUMPUR, ksi Indonesia di “Tiger (1996-2004), yang lalu ber- 
KOMPAS — Tim PA am eri ah AT ak am, 
nasional Indonesia nomor dua, se irena permainan Indones 
mematangkan erangan PK an Da Ka 
i p pada latihan besar dalam ketenangan psikologis sa: 

Kamis (22/11) sore. Pola 

serangan ini menjadi 
kekuata 
untuk melawan Laos, 
Minggu (25/11). 


udian, Indonesia di urutan ketiga se 
iland, 54, melalui adu penalti, Kedua tim tampil draw 
hingga perp itu Indonesia di 
perkuat Aji Sa 

Indonesia hanya 


Para pemain termotivasi m 


orang Budi Si 
ungkas dua gol, 
ingkirkan 


darsono mencetak empat gol, Bambang Pa 
dan Firman Utina satu gol, Lagi-lagi, Indone 
"Thailand di semifinal 

Dua tahun lalu, saat Firman Utina dalam pe 
Indonesia kembali menembus final Piala AFI 


menjadi kunci mx 
mmifinal Piala AFF 2012, 
Wartawan Kompas Agung Se- 
tyahadi dari Kuala Lumpur, M 
Jaysia, mela » 
amis sore dimu 
n kontrol bola. Du 
, satu pemain melem- 
parkan bola ke p 
mengontrol dengan kal 
balik ke rekannya 


mpilan pun- 


Indonesia mengoleksi 17 gol d: 
mencetak gol, Bambang Pamungkas d 
kem AFF 2012 masing-masi 


taran pertara di Si 
mn pada putaran ked 
Bung Karno, Indonesia men 
keempat Indo 
lagi bukan karena skuad " 
Kuala Asisten pelatih tim masior 
AP! 


4 lagu perdana melawan Laos dal AFF 2012 di Stadion Inspe 
tenghadapi Laos pada Minggu (25/1). ju 
besar mei 


mengantisi 
silang, $ 
silang dari 
bola di dekat titik penalti, 
ditunggui pelatih kiper, 

Dalam sesi teknik 


u melakukan 


p muda justru me wan, Saat 
tungkan mereka,” ujarny 


Av un, kece 


lima pe- 
u pemain 


n dan itu selalu ditunggu oleh pen 
atrasi pemain hilang, la 

Piala AFF kembali bergulir 
latu menjad 
pil pert 
r juara, Inilah san 
k tangga berikutnya, tid 
h kita, tim masional Ir 


saya pasti 
melawan L 


ain muda di sektor 
vulitkan Si 
menegaskan, 


lagi berkutat di Asi 
lam ya 
upun belum ada tim 


Pemain muda 
Pelatih tim nasional Singapu- 


dan bomber berusia 4 
ihun, Aleksandar Durie, met 
cetak gol saat Singapura menj 


sayap dan menukik ke tengah 
kotak penalti. Pengiring bola 
melewati celah di 


Radojko Avramovic, m ing bisa menjadi runner-up empat ka 


tongkat yang di main lebih fokus menga skuad Indonesia yang didominasi daskan Palestina, 4-0, d bukan hal yang buik, dan tidak ingin kit 
sudut kir wan pert tru merupakan enin lalu, Dua #0 
malti, de Latihan ini tidak diikuti oleh aktu set oleh Khairul Amri di 


pemain berkelit dari Jhonny van Beukering dan Ok- 
toviunus Maniani, Van Beukering — bagus dan akan menj: 
ditinggal di hotel karena meng- yang sulit bagi Singapu 
mi cedera otot tulang bela- pelatih asal 
kang, sedangkan Okto beristira- — negaskan, 
hat di tribune Stadion Institut 
an bol mu cedera 
awan dan kiper,Sesi pis Mati 
berikutnya masih dengan 'pola — Ibo mengompres betis ki 
Ietapi dengan dua pemain — dengan es. 
melawan dua pemain be Beukering code 
mg di tulang punggi 
4 kelebihan bera 


n rombongan itu ada pema- kapten Shahril 


penalti 


Mereka 
pemain bagus, $ 


imi sore ini melatih 


PENAMPILAN INDONESIA DI PIALA AFF 
Si terbai) ir n 2 il Terakhir di Pi: 1010 
aa aa an Mana, | /SpeedUp TV 


Menang 24 h 24/12/2010 Laos 0-6 Indonesia | | 


Imbang 7 27/12/2010 Indonesia 2-1 Thailand 
Kalah 13 . Nasemirinat Putaran 1 

Gol dicetak 123 16/12/2010 Filipina — O-1 Indonesia 
Gol diderita 59 Semifinal Putaran 2 


“49/10/2010 Indonesia 1-0 rina | | : 
Kemenangan terbesar: 18-1 (melawan FN Anang tani LO Aoa (| Bermain Angry Birds, Internetan, Movie 


Kekalahan terbesar” : 1-4 (melawan Thailand, 26/12/2010 Malaysia 3-0 Indonesi: a : 
penyisihan grup 2000) Ha en Denis si on Demand dan Masih Banyak Lagi 


1-4 (melawan Thailand, Final 2000) 29/12/2010 Indonesia 2-1 Malaysia Semuanya di TV Kamu 
Final 1996-2010 


Tahun Tuan Rumah Tuara Skor “Perinalat Kedun Peringkat Ketiga “Skor Perhalat Kempat || 
#1996 “Singapura Thailand 1:0 Malaysia Vietnam 3-2 “Indonesia | 
81998 Vietnam Singapura 1-0 Vietnam Indonesia 3-3 “Thailand | 8 


(6-4) adu penalti 


S 2000 Thalland Thailand H1 Indonesia Waloysia 3-0 Vietnam 
82002 Indonesia-Singapura Thailand 2-2 Indonesia Vietnam 1 Malaysia | 
(-2) adu peniti 
TA Wana Venan Singapura 315 Indonesia ana TT yamar | 
6 2006/ Singapura-Thalland — Singapura "2-1 Thailand Indonesia terhenti di penyisihan grup, kalah. 
ea ——— A1" G-2agregat) — selisih gol dari Vietnam — Ba. 
T2003 Indonesia Talam mam 2-17 Thailand ia kalah AT dar Talang 
1-1 (3-2 agregat) dengan 
182010 Indonesia-Vietnam — Malaysia “3-0 Indonesia 5 
1-2? (A12 agregat) muantumah 
KARATE Design warna “Pearl White” 


Lebih Tipis, Ringan, Lebih Pintar 


Lawan Terlalu Tangguh 


berbuah satu poin lewat pukulan sung dua menit tanpa skor, Se- — 
Fitri kalah dari Dzidic ” 


ke badan. Namun, setelah itu, 
serangan yang kian gencar justru 
dimanfaatkan Kaya untuk me- 
lepaskan hantaman balik berbu- 
ih angka. Skor akhir hingga per- 
tandingan selama tiga menit 
rebut metal Kan mo: usai malah G4 untuk 
nipis, Lawan-lawan yang diha Kekalahan Dori 
dapi terlalu tangguh, baik peng- panjang daftar kel 
alaman maupun teknik. tekn Indonesia da 
Wart n Kompas A Ponco tertinggi di karate tersebut. Scbe- gal lolos: 
Anggoro melaporkan dari Paris,  lumnya, lima karateka lain yang 
pada babak pertama kelas -60 bertanding di lima kelas berbeda 
kilogram, Kamis (22/11), Donny juga kalah, Mereka adalah Caesar cv setelah 
menghadapi karateka Turki, A Hutagalung di kelas 484 kg, In- a robek dipukul Po- 
Kaya. Dalam laga se- dah Mogiu Angkat di -68 keputri, 
lalu memulai serangan. Namun, Christo Mondolu di Jintar is 
atif itu menjadi bumerang Simanjuntak di -67 kg dan Nur- menghentikan perdarahan. "Ce- 
karena pertahanan Donny tidak anti Fitri di -55 kg. dera ini memang berpengaruh. | | dar La 
tera baik. pa karateka OI antaranya, “Lebih der Itu, saya kalah tekmik | | LAS AK Piosa Telkom GraPARI Servtew (P aromoneti” GM semu OFFICE 2000 IE 
Serangan Donny kis Indah, da | 
setelah tertinggal Liga pon, 


Terzegovina 1-2. — || 
Jintar takluk pada ba- 
jl (Ceko), 1-6, || 
dan Christo kalah 0-10 pada ba- 
bak ketiga penyisihan dari kara- 


panganan tenan GRATIS 3 Bulan Internet Unlimited SPEEDY 


Paris, Peranci 
han Donny yang 


selanjutnya sehingga mereka ga- 


Telkom OX 


Indonesia 


gencar 


memperoleh tiga poin itu setelah Kk . 1 : 
memukul wajah Donny sebagai negro, Cecunjanin, I-10, dan In- -72 MF (Bi speedup ID 
balasan atas serbuan lawan yang dah kalah dari karateka Den 


www.speedup.co.id 


merangsek maju. mark, Foged, atas keputusan cm- kg pada 2006 dan 2008, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 31 


DATA DAN AGENDA Ton 7 


Two Ta 


sela gonn 
cup 


BOLA BASKET Demen 


Aap tart 


1“ aa Hoa: 
tw aaN T 
- Sm Dian 
— SEPAK BOLA 
Wasenen(mesungsolah) UGROwurtons 
Wah Timor path Ratu (aU) 
Dil Aan 


Gua 


Peron 


LIGA INGGRIS 


Akhir dari Mimpi Mancini Di Ulah Meeikas 


Malaga Muluskan Jalan AC Milan ke Perdelapan Final Prestasinya di Chelsea 


LONDON, RABU — Roberto 
Di Matteo tetap bangga dengan 
i Manajer 

dipecat 


MANCHESTER, 
KAMIS — Mimpi 
Roberto Mancini untuk 
membawa timn, 
Manchester City, ke level 
tertinggi pada ajang Liga 
Champions musim ini 
sudah berakhir. Hasil 
imbang I-1 dengan Real 
Madrid, Rabu (21/1), 
membuat "The 


masa tu 
Chelsea meski kemu 
in bulan sejak me 


ahun, Dia juga 
hati denga 
berterima 
pemain, 
Chelse 
Adalah kehormut: 
ditunjuk sel 
klub yang say 
bagai pemain d 
ang sangat del 
ungkap Di Matteo 
taan tertulisnya yang diseba 


a dan 
sih kepada seluruh 
n pendukung 


bagi suya 
er sebuah 
ingat cinta 
n sebuah klub 
di hati say 


tersingkir, serupa dengan 
pencapaian musim lalu. 


Roberto Di Matteo 


Mantan Manajer Chelsea ya 
juga dipecat dan kemudian 
digantikan oleh Di Matteo, Andre 
Villas-Boas, menggambarkan apa 
yang terjadi di Chelsea sebagai 

lumrah di Stamford 


Hasilini sekaligus memastikan 
jalan bagi Real Madrid dan Bo- 
russia Dortmund ke perdelapi 
final, Koleksi poin keduany 
tak mungkin dikejar oleh 
Manchester City ataupun Ajax 
Amsterdam yang padu Rabu lalu 
ang mereka 
sendiri oleh Dortmund, 
nehester City 


"Mengangkat trofi 
pion pertama Chels 
chen merupa) 


ha 
Itu keputusan mereku 
yang mereka pikir akan membu 
mereka lebih maju. Di Chelsea 
pemecatan h 1 

saya syukuri lainnya" di kantor," ujar 
sepanjang hidup saya," tutur ma-  las-Boas yang kini me 
najer ketujuh Chelsea itu, 


merupakan pu 
hingga s6 


Inggris, The Ci- 
tizen justru gagal menampilkan 
performa yang meyakinka 
bi 

ka seperti mati angin, Merel 
tidak mampu mempertahankan 
konsentrasi dan juga gagal men. 
dinakka 
yang sangat 

tertinggi E 
Laga melawan Real Madrid se- 
memperlihatkan kele- 
itu, Bahkan, 
Benzema ke gawang Joe 
prosesnya sangat mudah, Umpan 
lambung Angel Di Maria dari kiri 
pertah: nchester City ga 


sene Wenger bei 
terkejut di 


dari 24 jam se- 
a dihajar Juventus, 
di Turin, Rabu lalu, 
n hasil itu, peluang 
ang juara bertahan un- 
tuk lolos dari penyisihan Grup E 


Di Matteo 
ng sulit 


ners' sej 


Benitez manajer baru 


emulai kiprah ke- Manajemen. Chelse: 
“The Blues” sejak 


1996 it 


dengan seterunya dari Real Madrid, Pabio Coentrao, dalam pertandingan Grup D 
|, Manchester, Inggris, Rabu (2/1D, Kedua tim bermain seri 1-1. Juni 2011 sebagai asisten manu- — Liverpool 
jer, Dari Ma dia ditunjuk ai 9 
sebagai pelatih tim utama hingga akhirnya musim ini 
Milan lolos akhir musim lalu pada Juni silam Penunjukan 
ditetapkan sebagai manajer. membuat banyak pendukung 
Pem Di Matteo menuai — Chelsea marah: 
kole-  mimpin Liverpool, 
ah Anderlecht, 9-1 cu — Jah salah satu "musuh" para pen: 
Langkah Milan semakin mulus | Jose Mourinho bersimpati ke- — dukung Che 
rena pada laga lain, Ma pada Di Matteo, Benitez 

« Mil: : 
rebury, 2-2. Malagi 
W pun duh mengoleksi 12 
isu me- lolos sebagai juara Grup C 
ini (REUTERS/AFP/OTW) 


(Wasinya pun akan berbeda," kata City untuk bisa mc 
i, tang uta 
Meski sudah dua kali Mereka mei 


4 saat me 


tahun, Dan ketik: 
kondisi terbaik, mereka mungkin 
layak untuk menang, tetapi me- 
ut Mancini, dia reka tidak bisa. Ke 
untuk mewujudkan reka berhasil menang tahun lalu Pet 
rai Liga Ch: at tidak ada satu or 
hat Che yang mengira m 
nang” kata Mu 


al Perancis 
dengan mudah | menceplosk 
bola ke gawang City. 
Keceroboha aya 3 
Cristiano Ronaldo melewati M: 
con den mudah sc: 
belum 
tang ke 


ag men 


najer Cheh 
81 delapi 


n sebagai M 
a meski hanya hing 
bulan ke depa 
(AWAFP/REUTERS/OKD 


bisa terus fokus, mungkin kami 
Madrid 
tu juga 


le has 2 te ee 


Val ae 
an 


WE'LL BE EXCITED FOR 


UNITY! 


Keluarga Indonesia, feel the excitement! 
'Ayo bersatu dukung TIMNAS di ajang turnamen 
sepak bola paling prestisius di Asia Tenggara. 


AFF Suzuki Cup 2012 
Indonesia vs Laos, 25 Nov 2012 jam 16.15 - 19.15 WIB 
Indonesia vs Singapura, 28 Nov 2012 jam 16.15-19.00 WIB 
Malaysia vs Indonesia, 1 Des 2012 jam 19.00 - 21.30 WIB 
Siaran Langsung di RCTI 


SRI 
your excitement 


Mi ami vanaan (7) Gusinderais 


mrloperkoran @ AA & Kaskus 


32 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


Konser Integritas 


yi Elfonda Mekel alias Once akan pesan untuk membangun inte- 
da satu panggung dengan Glenn hukum untuk perbaikan sistem 


um yang lebih baik. 
merasa sebagai alumni 
senang bisa terlibat dalam kegiatan kampanye 
integri dibawakan dengan lebih 
ring p Once yang didapuk sebagai 


FHUT dan 


"Konser kali 
satu panggung, 1 


dengan Glenn. Paling k Wakil Sekjen Huni FETUT ini 
ungkap Once yang berku Pemilik lagu "Aku Mau" ini mengaku pernah 
i Kompas, beberapa bekerja di bidang hukum sesuai dengan bidang 


merupak: 
Indone: 


yangdipelajarinya sel 
pernah bekerja di perusah: 
LIPI, Nah, sekarang malah jadi penyanyi, sama 
sekali enggak berkarier di bidang hukun 


u Kolaborasi, 
Jakarta. Konser mu 


Ik ini diharapkan bisu 


Inspirasi Bisnis 


moga bisu 


1g mendukung ajang ini, se- 
nspirasi lebih banyak pc- 


model, bint: 
dan pem 


iklan, 

film. Dia 

juga pi 
berbisn 
resto 


Women- 
terbuka bagi 
indonesia berusia minimal 18 
de bisnis unik dan 


n 


P dan kate- iinimal berusia se: 
ring. Titi 
Kanan en Aa 
I deng sebagai | bisnisny ! ar 


perempuan 
inspirator pe- 
laku bisnis, 


Tlah 


i pemasok, hingga 
yg berbisnis ku- 
belajar pe- 


promosi, Buat n 
liner, misaln 

nyajian se 
yu dulu kuli 


jar Titi yangg menga 

ptember 2011 
Meski sibuk berbisnis, Titi tetap p 

energi untuk membintangi si 

1g mem 

dan promosi un 


TN 


KOMPAS Warm Ka 


Dee Veto mata Sui A4 KOUpis sen 


Horse EMAS Irodeh (ENI KS AAS GRAF BEAK -—-- rod MBAKA HOP 
Ea ES Kira B3 TB... rogo Wi on ES ca 


| Omar @eavewar 0 o 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Hubungan Langgeng 


odel asal Minois, Amerika Serikat, Cindy 
M rawford 46), memberikan tips pernikaha 
menganggap pasanga 


angan Crawford dan Rande Ger- 
ber sudah menjalin hubungan « hun, 
Tahun ini, usia pe memasuki 
tahun ke-14 dan dikaruniai sepasang anak, Presley 
(18) dan Ki telah bersama sela 
tahun n seperti sahabat, 
terbiasa saling mei 
kukan kegii 


sebagui seseorang 
ng atraktif dan mer 

Untuk itulah, se 
ahun-tahu 
permodel ini sangat m 
cinta 


clucu, apa yang di 

1 ueapkannya sering mengun- 
v dang tawa,” ungk: 

Cerita Crawtord 

oleh Gerber yang men 

ebagai pere 


Aku moli- 
ng sama seperti 


diwawan- 
lah Haute Living 
(CONTACTMUSIC.COM/SIE) 


P& KOMPAS 


Inapirasi 


Nama Lengkap : 


No, KTP / SIM : 


Alamat yang dapat dihubungi 


Alamat 


Kel 


Kota 


PROPINSI 


Telepon 


Rumah 
Kantor 
HP 

E-Mail 
Pekerjaan 


Beberapa hal yang perlu anda ketahui untuk menjadi “Stand Up Comedian" 


Lokasi Audisi : 


« SURABAYA 
H (an) PN 
3 Ne 
: 
8 01, YOGYAKARTA 
13: 9. 


Pert: tama di Dunia 


imtoni Jakarta (OS) « 
(Ori pada Sabtu (BA/ID ma 
Ismail Marzuki, Jakarta. Yi 


« dulu sempat “minder” mementaskan w: 


p menggelar Wayang in Sym 
Im di Teater Jakarta, Taman 
nto Tlinupurwadi, konduktor 
bentuk 


Jul 
simfoni, 
nya, 

Wayang in 


Symphony yang di- 


dukung Standard Chartered itu 
diangkat dari lakon Wahyu Ma: 
kkutharama, Lakon 


berkisah 


elapan sifat alam, 

yakni matahari, bulan, bintang, 
langit, angin, air, api, dan bumi. 
Komposisi d 


karya tersebut digarap oleh Joko 
Hasta 


"Lemazh” Suprayitno, 
Brata akan menjadi dasi 
penggarapan karya Joko itu, 
Yudi mengakui, pada awalnya banyak yang ragu karena karya 
al 
tu) bisa terwujud, 


ter 
suka orkesti 
MIDI, Se 
lk kece 


Umur : 


Thn OLO P 


Tempat & Tanggal Lahir : 


RT RW 
Kec 


Kode Pos 


Nama lain yang bisa dihubungi 


(Tel/HP) 
(Hub dengan anda) 


PENDAFTARAN UMUM : dimuka puri 0800 M4 19.00 win 


“Arip 
(0B8O1822275) 


BANDUNG 


oesemaea 


KOMPAS war, 23 NOVEMBER F KUS 


: Jangan 
Sekadar Menjadi Monumen sa 


33 


: Menjaga Predikat ' 
Lumbung Beras 1:2 


: Bom 
Waktu Ancaman Pangan na. 


petani yang terusir dari lahannya. 


Pembangunan pertanian 
pangan telah memasuki fase 
baru dengan titik tolak 
masuknya swasta/korporasi 
dalam budidaya padi. 
Pemerintah memberi peluang 
dan mendukung 
perusahaan-perusahaan 
untuk mendapatkan lahan 
produksi, terutama di luar 
Pulau Jawa dengan status 
hak guna usaha. Paket 
kebijakan sudah disiapkan, 
selain dalam bentuk UU juga 
Peraturan Pemerintah Nomor 
18/2010 tentang Usaha 
Budidaya Tanaman. 


Oleh HERMAS E PRABOWO 


baru sistem 


ian pangan na- 
ini perlahan 
akan 


pasti 


stan peran p m penyu 
beras nasional untuk memenuhi let 
dari 80 persen kebutuhan pangan rak- 
yat Indonesia, 


REALISASI INVESTASI SEKTOR PERTANIAN 


Industi 


kata Said, 


hendakny 


meng 
sendiri. 


Kem 


“Saat ini 
multinasional bi 
yang menguasai dunia di 


pemusatan kesej 
dan modal hang 


Industrialisasi pangan di Indonesia 

menjadikan pet 

aktor utama Kalau industri yang 1 

suk, muka akan melahirkan praktik 
onopoli. Monopoli 

ibatkan ketid: 

membatasi inovasi. 
Persoalan lain 


harap potar 
yang dibutuhkan petani 
nyalah akses 


modern petani tetap harus me 
produksi p 

"Tidak boleh diambil alih oleh pi 

rena pangan itu merupakan hak 


sasi pangan pada kenya- 


multina 
nya mem- 


da sekitar 100 perusi 
# pertani 


bersaing 
dengan petani, Ini berdampak pada 


hteraan, keuntungan 
pada kelompok ini," 


ni sebagui 


li tidak sa 


yang juga muncul, 
menjadi buruh bagi 


ini has 
igar mereka 
memproduksi pangan 


Arus utama 
Protesor p 
nelitian dan Pengemb 


da Badan Pe- 
yan Pertanian 


terian Pertanian, Effendi Pu- 


takan, dalam dunia 


yan nasior 


Investasi Domestik Investasi Asing 
tulang punggung produksi Investasi juta ola AS) Jumlah kostan Investasi juta dolar AS) 
pangan, terutama padi, jagung, dan 20 ai peran pe n produksi pangan 
kedelai, Swasta memang mendukung bagi petani, M digeser, Kalau petani tidak ber- 
penuh-tetapi di luar budidaya (on bangan sistem kemiti n / ANA 0 Peran dalam produksi dan hanya men- 
Jurm)-seperti di penyediaan sarana dal ag 190 , politik pemerintah 
produki, pengglingan, maupun per- pangan, , 2. "dk berpihak kepada petani.” 
dagangan ng membuka Ia 10 1x 100 - » perluasan lahan 
Petani sendiri tidak pernah beranjak embangkan usaha. pangan pertanian pangan itu merupakan rin- 
dari persoalan budidaya. Bagi peta Lab — 1 sok »» Iisan petani, Baru Belanda masuk dan 
bercocok tanam seperti sudah menjadi” Pemerintah memfasilitasinya dengan membangun sarana irigasi. 
takdir. Sekalipun mereka memiliki po- membangun infrastruktur dan kemu- PAN 0. Sekretaris Jenderal Perhimpunan 
tensi besar untuk memberikan kon- membuka usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2001 2008 209 2010 21X Ronnie 
pangan diluar budi re ctae potanlan padi skala lan) pipipiupipIpi pPIppp pp pi Nata akan, pangan 
ana seperti buntu. haruslah kita pahami sebagai pengem- i Hg Mg Ea KD Na dijadikan dasar untuk mening 
Rintisan pemerintah melalui kelem-  bangan kluster terpadu industri per- MAN BM AAN AN, patin ICA AN M.M SER MB NUR sejahteraan petani secara individu 
in tidak terlalu digarap  berasan dengan sistem kemitraan pe- yu 70 Lg ts ra 9 Ram D5 70 70? 5 8) 0 3u sulit Nilainya tend: 
#ocara sungguh-sungguh. Kelembagaan merintah-swasta-petank," kat BMI AA AA MAS MA Akin Me MAN MA SI PA BELA RM lannya juga sempit 
petani pun banyak yangtidak produktif Meskipun pemerintah mengundang“... pia teitast tt iniinestsi in pangan se- 
li episentrum peningkatan ke- swasta dalam pembangunan 9 Ka: IG el esa oran dn peraturan ipotamakan —m rvestas ros argo y hkan ke korporasi, dan 
iknyaacapkali han baru, bukan berarti Pestgutareh AE Keratn pangan an preunan Ketan peterakan Ketan rd eegat merampas hajat hidup petani kecil, 
ditinggalkan begitu saja juga tidak benar, Persoalan yang di- 
berpeluang mendapatkan akses untuk hadapi petani saat ini, banyak petani 
penggilingan besar untuk menghasil- tera, Tejo Wahyu Jatmiko, menga- miliki produktivitas tinggi dan 


ngan bercocok tanam, dengan segala an beras kristal dan diabetik yang an, ood estate merupa ndapatkan 
risiko tinggi yang menyertainya, Aki- sel masih diimpor. Ikomodasi proses pemindahan 

batnya, industri perbankan mei n skoma usaha bu- Namun, minat swasta berinvestasi ng diterima sampai September secara masif ke tangan swasta, memiliki 

galkannya ya pa i-plasn terkendala peroleha ing lu- 2012 dari BPN menunjukkan, uda » ayang sekali kal: in krisis Karena itu petani harus diberikan 


Di tengah keterbatasan dalam pe- 
nyediaan pangan masioi 
raria yang diharapkan bisa menjadi 
solusi peningkatan kesejahteraan pc 


yang harus menampung 89 juta teri 
kerja, yang menghidupi keluarganya 
kan membagikan lahan baru 
kepada petani, sekadar mengusahakan 
sarapan saja pemerintah ti 
juga mampu, Sekalipun gerakan re 
vitalisasi pertanian sudah dilontarkan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
sejak awal pemerintahannya 

Di tengah persoalan yang dihadapi 
petani tak kunjung teratasi, persoalan 
penyedi yan menjadi isu yang 


daktepatan pengelola: 
ngan selalu dijawab dengan mengimpor 
beras Pekerjaan rumah besardan men- 
ntuk pengh kon- 
Versi lahan pertanian pangan ke non- 
pertanian juga tidak pernah dibereskan 
sungguh. 

diberikan peme- 
da petani dengan mengun- 
uk dalam usaha bu- 


Suswono mengatakan, minat dan 
respons swasta terhadap pengembang: 
an pertanian tani 
baik. Sampai saat ini tel 
sebanyak 21 perusahaan yang men- 
r di Pemerintah Provinsi Kali- 
n Timur dan berkomitmen un- 
tuk berinvestasi pada Jood estate Bu- 
lungan deng Ihan bukaan baru 
yangdibutuhl 5501000 hektar. 

n yang tersedia ha 
kitar 350 hektar! 
Beberapa perusah: 
investasi di Kabupaten 


ani, dan PT Miwon, dengan total 
investasi sebesar Rp 650 miliar 
utan budidaya padi, kedel 
jagung. PT Solaria Grup telah me 
lakukan uji coba dan panen sebanyak 
dua kal 


BUMN, PT Sang Hyang Sri 
Pertani bahkan 

mmekanisasi pertan 
ingan Be 
Kementei 


asnya sesu “ekonomi, kualitas 


struktur food estate lebih mah 
bandingkan perkebunan ka 
membuat jari 
Menjanjikan 


Sektor pertar 


juta dollar AS, naik dibandingkan Ja- 
nuari-Desember 2010 sebesar 909 juta 


201 menca 
Khusus untuk 

subsektor 

lainya m 


nvestasi asing pada 
ngan dan perkebunan, n 
ncap: 


mencapai 788 jut 
Dalam mendukung re: 


a budidaya, Kementerian Perta- 
nian menunggtu proses validasi dari 


3000 hektar lahan telantar yang 
dapat dimanfaatkan untuk pertanian, 
Namu ahnya masih jauh dari 
memada r itu, ada sekitar 
n Hutan Produksi 
Barat 
dan Kalimantan Tengah yang disebut- 
kan berpotensi untuk pertanian, Hasil 
oleh Kemen- 


Di h 
300000 hektar lah 
Konversi (HPK) di' 


Per 


tuk ah, dan 17307 
hektar lahan kering. Di Kalbar ada 
39158 hektar HPK yang potensial un- 
tuk lahan pangan basah dan 25428 
hektar untuk lahan kering, 


Berbagai dampak 

Sekalipun karpet merah telah d 
bentangkan abut inves- 
tasi swasta dalam budidaya pangan, 
berbagai kalangan khawatir kebijakan 
itu justru akan berdampak negatif, Tor- 


paknya terhadap ke 
ai lembaga swadaya 


swasta d 
Koordin: 


budidaya  pangar 
or Aliansi untuk Desa $ 


panga 
oleh Indonesia dengan membuka in- 
vestasi pangan b 


pemasaran hasil pertanian, "Invest: 
lebih baik ditujukan untuk petani ke- 


lahan s 


bukan hanya dari sisi 
juga sosial dan ekonon 
“Rakyat kecil memang semakin di- 
singkirkan dalam sistem pangan se- 
ang ini. Kecendes 


ka 


juga te 


Damanik, Ket 


ikan 


Said Abdullah, Mar 
dan Jaringan 
Ian Pangan mengata 

dustrialisasi 
manfaat terbesar tentu 
oleh penguas 


dau 


in. 


yang terj 


ADS mengatakan, pembukaan 


Jepai 
dari pa- 

n, benih, produksi hingga 
i 


ja berdampak luas 
ngkungan, tetapi 


ingan yang 
di perikanan," kuta Riza 
Kelompok Kerja Per- 


Advokasi 
tuntuk Ke- 
n, jika in- 
ebagai tujuan 

ikan di- 
teknolop b 


isi Re 


pa 


1 


tinggi 


petani bis 
n sukses mengembangkan ta- 
namun yang khusus dengan pendu- 
patan yang tinygd, kesejahtera 

a akan meningkat. Secara otomatis, 
semakin sedikit pet 


terjadi keseimbangan, 
rintah dan swasta bisa bekerji 
mengembangkan $ 
bisa diproduksi untuk konsumsi 
syarakat menengah bawah karena har- 
yana lebih murah dari beras. 

Petani didorong untuk memproduk- 
si beras dengan kualitas tinggi sehinyaga 
dijual kepada kelompok mas 
rakat menengal 

yang 
katkan kesejahteraan petani, 


nya menjadi bai 
kontribusi pada pro 
dtar, seperti di 
menerima kom- 
diverifikasi, 
mengambil pi- 


padi 
luas lahan sempit 
harus dikelola de- 
pilihan tanaman 

meningkatkan 


analog, yang 


tas dengan. harga 
hirnya dapat mening- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LAUNCHING HILLSIDE APARTMENT 


Sabtu, 24 Nov 2012 | pukul 10.00 WIB 


Sentul Nirwi 
Gedung Graha Utama Jl. MH. Than 


Talk Show 
Ausle As 


3ird 100 unit perta 


Furnitun 


toa 8796 1777 


“www sentulnirmana com) 


a Welcome Gallery 


va IDR 200 jutaan 


34 


FOKUS 


KETAHANAN PAN 


5AN 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Yang Menarik, 


Peningkatan kebutuhan 
dan harga beras 
penduduk sejatinya 
adalah magnet investasi. 


Menurut Guru Besar Ekonomi 
Pertanian Universitas Lampung 

besarnya margin 
tor perdagangan mendo- 
rong minat investasi masih lebih 
banyak di sektor perdagangan 


koordinasi dengan pemd: 
pemanfaatannya,” ka 


dibarengi perbaikan sister 
mer 


Sayangnya, investasi ketimbang produksi. Para peda- domestik, logistik, dan 
3 Te gang sel rasa tidak — danga 


pada budidaya tanaman 
padi hingga kini jalan di 
tempat. Masalah jaminan 


perlu masuk ke d 
produksi, Mereka sudah cukup 
menerima, margin keuni 

dari rantai distribusi 


m sistem 


pergu resi 
clalui perbankan, 


Perbaikan tata niaga p 


Depan sei altan Tata niaga Perbuikan harga ditingkat pt 
: didaya yana sea 
membuat bud Pasar menunjukkan Kesenja- yang sejalan dengan pertumbuh- 


ngan yang kian mencolok 
harga beras di level konsu 
dan harga di tingkat petani. Da- 
lam dua tahun ter 
selisih harga perda 
domestik dengan harga gabuh di 


pangan strategis ini tak at hanga di tingkat pasa 


menar 


Investasi 


ce budi 
Oleh BM LUKITA Lea 


GRAHADYARINT ngkat petani terus melebar. untuk mampu memper 
Konsumen membayar jauh lebih ah di tingkat petai 
dibanding keuntungan investasi swasta d 


ng diterim: 
Ini seperti digambarkan pada 
indeks harga petani tahun 2012 
sebesar 185, sedangkan indeks 
harga konsumen 160, Tahun 


rang, Untuk 
lestari diperlukan 1 

nian seluas 1200 meter persegi 
per kapita, tetapi yang tersedia 
rata-rata bat 


swast 


positif bagi peningka 
Rp si, stok, dan kualitas 
sedangkan harga be 
7000-Rp 8000 per ky, Ta 
201, indeks harga petani 1 

indeks harga konsu- 


000 per kilogram (kd. 
Rp 


yang layak, 
un, pengamat pe 


korporasi yang berminat masuk 
untuk investasi budid 
be 


ga juga be 
akni ada- 
berus yang 
lisih harga 
ahun ini 


masuk di industri hu 
penelitian selama 
kan b han petani 


fisik, tetapi ha 


p infrastruktur, 


Menurut Bustanul, masukny: 


man padi menjadi kenise 


dalam budidaya 


akan memberi dampak 
produk- 


dengan luas lahan di bawah 


yang Ditinggalkan... 


m 


pasar 
pergu- 


gudang 


du di 


adi 


dl 


Ik, ma- 


Pekerja menurunkan beras impor yang didatangkan dari Vietnam menggunakan kapi 


gudang milik Perum Bulog Divisi Regional Jakarta-Banten, di kawasan Kelaj 
beras impor dari Vietnam 


ng Priok di 
18100 ton 


My Vuong melalui Pelabuhan Tanj 
M). Sebanya 


ta dalam budi- 


#lingan padi kecil atau seder- 
Ia 


si SW dustrialisusi pangan yang meng: 
hasilkan nilai tambah harus terus 
didorong. Pertumbuhan pendu 


duk kelas menengah di Indonesi: 


sempit, 


daya pangan. Sinergi ha 
bangu 


yan akan 
dilakuk: 
oleh petani dalam skala usul 


Terkait hal itu, Bayu n dan atu 


agar 


ain harus 
1 tidak 


peta 


kit akibat kon ai Rp 5500 perkg Hlanga hektar, lebih efisien dibanding- maksimal 2 hektar per rumah merupakan pangsa pasar yang 
struktur, dan perizinan, berasdi Manokwari mencapai ip kan dengan petani padi perke- nya korporasi yang berdampak aingan yang tidak scim- tangga besar bagi produk olahan beras. 

Berdasar) Kementeri- 1.500 per kg, sem bunan (rice estate). Kelemahan — pada penguasaan | n korpo "Kita berharap kehadiran ih juuh tertinggal de- 
an Pertanian, rontalo di level 4 justru terletak pada industri hilir Aturan main sudah jelas, Per- harus ntuk itu, swasta akan membantu px nd, dan Myan: 


dalam nege ber 
ngembangk: 


pangan skala h 


ng mulai me 
suha tan: 


Tp 6000 per kg Selisih ini lebih 
tinggi dibanding tahun 2011, ya 
Ih hary: 
Rp 4. 
2010 Rp 3500 per kg, 

nul menambahkan, sis- 
un yang dilepas ke 
r terindikasi te 


dorong untuk bergerak da 
dustri hilir, baik yang ter 


ksi tebu dan jagung, $ 
tara bud maman padi baru 
dimulai di 
dan Kalimant: 
tah mene 
budidaya diarahkan untuk me 
menuhi kebutuh 
Kalau ada kelebih 
lokasikan untuk ekspor. 
Wakil Menteri Perdi 


pun 
pengggi 


tembanygan 


ang pengumpul sa 
tengkulak telah terkunci, 


niaga beras. P 


Bayu Krisnamurthi mengemuka- — tani tak terlindungi. 
investasi budi- "Pemerintah tidak hadir dalam 
gan bersumber tata niaga sehingga Muktuasi har- 


dari persoalan lahan dan infra 
tur, Pemerintah belum me 
miliki prior n untuk 


aj 
sutan struktur perd 
rus dibenahi," ujar Bust 


Subsidi bahan bal » 
mengemukakan, dominasi pem 
pemain besar dalam distribusi 
a harya dan 
enimbulkan kesenjangan harga 
diantisipasi dengan memperba- 
yak pasar induk di luar Jawa, 
uut ini, Pasar Induk 
akarta mei 


inggaran nega 
di depan mat 
ketergantungan konsumsi beras 
sangat tinggi. Konsumsi beras 
9115 kilogram per ka- 

s di 

ton per tahun, 
an stok beras 
sung dan memici 
Impor beras 


beras yang tidak 
berimbang kerap memicu ke- 


distribusi 
lakukan di Makassar, K 
hadirann 
lebih» pergerakan 
arga beras secara riil, termasuk 
distribusi 
produksi ber 
lawesi Selatan ke wilayah lu 
khususnya Indonesia timur, 
a fisik bangunan sudah 
Tinggal dibutuhkan 


pasokan 


Kelapa Gading 
46.2524.97 | 98 
4586.0063 / 64 


terutama di Pu 
ngggalkan pertanian pangan. 


petan 


mei dibangun 


PENGUMUMAN ROAMATAN 

(PT TRANS PACIFIC PETROCKEMICAL INDOTAMA (DALAM PKPU) 
Peocramicsi mantan 
tama Ta PPU telan 
kena Kond PT ana: 


AN roenatui pertama (dar PU 
Propenat Kentunaan rta latah Gta man Pergadtan nga para 
Pungadkan Noya sakura Pun dan 3 kaner PengkZUI UR Gaga dara Maca 
Demian urMA Wenakkum termakan 
P1 Nara Pace Pewvaparmca Inotna (dlam PPU) 


pang 


UNSW 


NE URMERSIY Of MW SOUIN WALES 


RA 
Information Day 


Ono 13 
Teo 
keal a Te 

Pend, 
ea area 

Kpplication Fee Waived! 

memambar to Bring 2 

pe aa aa Marah Dea Out On 


Motorimase 
. — 


021 - 522 0562 


Es jakarta@augstudycom 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BUMN seharusny 


ngan hasil sampingan beras mau- 

industri 
n padi modem y 
dapat bersinergi dengan peng- 


Pameran Pendidikan 


Studi-luar-negeri 


& Pameran disertai Presentasi 


sta tidak boleh me- — korporat tidak boleh masuk ter- 


lalu jauh mengokupansi Jal 


dalam hal permodalan, pend 
pingan, pengolahan, dan pem 
saran hasil,” ujar Suswono, 
Polemik investasi budidaya t 
naman padi harus disikapi bijak 
agar tidak menjadi bumerang 
yang memukul nasib pet 
baliknya, keberpihakan pa 


mar yang telah me 
diversifi 
menghasilka 
sumpingan 


mbangkan 
$ untuk 
m produk 


di 
am in- 
des 


mentara pe 
tidak boleh me 


skala mor 
dalam budid: 
rengarah pada ke 


nggah dan besa 
pangan harus 


ng, 


akibat masuk- 


gai kekhawatir @NYDOK) 


Untuk : 5D SMP SMA Diploma 5-1 


Lebih dari 

aa 
"Ketuara Stones 21, 
Aotmatan Inginoering 


owner 


"Food Sdenee 
1 vena 


Surabaya 15634800 (9 pwdenal js 


noruna 
Pur Indah 

0888-162-9595 "4 brand 

Lag 22803 eter) 


7100.8130 pat 
3628.6398 — p4rog19A 


universal 
most helpful «Y 


IRU remains the only car manufacturer for the 3Ird conseculive year with 
America's IIHS Top Safety Award for all models 


'SUBARUBOXER Engine and At. Wheel Drive are eowipedinatSubarucarator more MN AMA 
@rntng oisasur, and Kie he only Car menutecaure In ihe Wari Io be #warded .... 
America IS safety awards Iyaara na row. Come experlencr the top-o-the-range 
shnyechasionyatcurshowroema Bpoolu promotiornareavetaie ra mode. 


GE suBARU 


Confidence in Motion 


WAN SI: 1 yaa or 28 c000n mamanty | Forste 3 par ar S0O006m wawan 
Tarra and Ubioon pg / Spesitatlomi meet change 


P1 Mar moga nduran: Pundk Ida TO 773 WIDI" ilaa Dang TE PN 6? S6 Ma TC 061125 
 Merbaya TG 3172. 228 « Bak Tp DB! 400102 « Madan Pp OS El 1457- Peka Tp G7O) #SACK! « Pudag To 7D BT) GAB» Bel Te 
7 - Mahgayan Po CA UPI Ye Bemrng CIA SSK S8 » Bankng Tp SID KI A80 » Mamat Tp OEIN UT BEN 


www.matarimaga.nat 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 FOKUS - KETAHANAN P. 


NGAN 35 


Jangan Sekadar Menjadi Monumen AN aa 


'Saya punya pesan kepada pihak kaum buruh pun, pua-Maluku dengan Merauke In- 


bakar» PSA aa tograted Food and Energy Estate PR 
supaya kaum buruh memberikan sumbangan GMFER), Dalokesikan Dhan 12 


tenaganya sepenuh-penuhnya kepada pelaksanaan juta hektar untuk MIFEE, meski 
ta Ye Ta tidaklah monopoli padi, te 

proyek ini. Ingat, proyek ini bukanlah proyek mi Perry pung ala 
satu orang kapitalis, tetapi ini adalah proyek negara, 
proyek rakyat, proyek kita semua," kata Ir Soekarno —“Tetajt konversi tahan perta- 
saat mengunjungi Proyek Bendungan Jatiluhur, 19 Hasan memilih bicara masa 
5 depan, "Panglimanya harus ren- 
September 1965. kerah (RTRW), 
takkan lagi me 
bangun infrastruktur air," ujar- 
nya, 

Pada 7 November 


ri satu abad silam, te 
pada tahun 1856, Pe- 
merintah Hindia Belanda 
membangun Daerah Irigasi Pekalen 
an di Situbondo, Jawa Timur, 


Tata ruang 


kebutuhan air perkebunan tebu, ko- 
moditas tanam paksa. 

Seiring waktu, te 
haman” antara Per 
Belanda d 


Oleh HARYO DAMARDONO 


ari pidatonya, pendapatan hingga kuartal dalam perjalanannya, pe- 
11I-20n. li memprotes keras perke- 
Sem PT Lippo Cikarang, soal kotidak- 


Tok, juga mempersenjatai diri 

proklamator- dengan gerbang tol baru di KM 

supaya Bendungan Jatiluhur ce- 34700 di Jalan Tol Jakarta-Ci- 

kampek. Lippo segera meng ndatangani per 

8000 ha lahan menjadi kawasan ngembangan lahan pertanian 
adustri dan perumaha berkelanjutan. 


adilan pembagian jatah air. Protes 
keras di antaranya, dilontarkan oleh 
Perkumpulan Scdyo Mulyo (914) 
yang dimotori para bupati di 

residenan Pekalongan terhadup De 
partemen Pekerjaan Umum Kolo: 


rakat setempat 


Ket aring Sumber Daya — “Harus dibuat nota kesep er 

Air (SDA) Indonesia, Sudar D hi POMPA MUMUNAH KURNIAWAN Tain dulu, lain sekarang, Di era 
Atmanto, mengingatkan penting- paten belum puny Tinggi muka air CTMA) Waduk Tr IT Dj tanam paksa, perkebu 

nya niat kuat untuk memben- — Hasan. Hinygs terlihat di daerah bendungan di Jatiluhur, n komoditas tertentu mendapat panggung. 


y dung konversi 
g mengairi lahan seluas — pertumbuhan p 
:240 hektar (hu), Namun, saat layah Sung: 
diresmikan Presiden Soe 


han. "Faktanya, baru 205 kabupaten/kota Barat, Kamis (6/9). TMA waduk pada Kamis pagi tere 
nduduk di Wi- dari 498 kabupaten/kota yang meter, Total debit air masuk 6693 meter kubik per detik dan 
tarum 17 persen, sudah menuntaskan RTRW, Dari debit keluar 151 meter kubik per detik, 


seluruhan Jawa Ba- 39 provinsi, juga baru 14 provinsi 


na stabilitas politik dan mengit: 
n (padi) menjadi sorotan u 
dang: U'ndang Nomor 41 Tahun 
Pertanian Pangan Berkeh 


i krisis pangan, justru 


009 tentang 
n memang 


pada 26 Agustus 1967 1 contoh betapa yang telah menuntaskan RTRW, kewenangan pemda dengan dau ci sedia n karena mampu "mengunci" 
linggal 240000 ha. Berku untuk Mova Al 'Afghi khusus (DAK) "hanya” Rp ketersediaan lahan saw: 


ditempati sehingga makin ter- kandidat doktor di The Unesco turterus dibangun. Dari 728juta IA triliun, Yang di bawah ke 
Center for Wuter Law Poli ha sawah beririgasi di Indonesia, — wenangan pusat 24 juta ha lah 

lagi, tiap tahun ada — Universitas Dundee, Skotl baru Il persen yang ketersediaan — dengan dana Rp 2 triliun. 
Hasan, Direktur Jenderal Sum- — konversi 10000 ha lahan per- — berpendapat lebih tepat lagi bila mungkin habis 
a Air Kementeri RTRW mengikuti "water plan 


banyak, tetapi tetap terbil: 
as dan kondisinya tot 


Diisi lain, Ketua Jejaring! 
Atmanto pun mempert 
petani-pemilik la 


uber Daya Air Indonesia Sudar D 


ning”. bawa orang, ba- 
wa pet Sudar berp regulasi, 
orang” unit potensi be Bila dihitung dari APBN senilai a ada kompensasi dari pemerintah. Kompensasiny 
awa, sungguhkah pertani Di teng: nya perso- Perlu secepa Rp 1300-Rp 1400 triliun per us sepadan, bahkan jauh lebih besar,” ujar Sudar, Dia berl 


igan masih menjadi fokus?” 


tungguhkah 


ihun, kebutul 
nkat daerah h 


alan terhadap keberlanjutan la 
Dirjen Pras 


in dana irigasi di pemerintah ti 
1 18 perse 
ja pem- 


"tanggung jaw: 


justru kepada 


ana Pertanian Kementerian Per- 
tot Trianto pun bersikukuh pemerint: 
n nasib petani, Kompensasi itu ditu 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tent 
ngompe Perlind n Pangan Berkelanji 
(gwai. Itu harus, Bila tidak, DAK if yang dijanjikan, di ses terhadap in- 
sebesar apa pun takkan pernah formasi (Pasal MD), penyediaan penggilingan padi (Pasal 12). serta 
keringan (Pasal 19), Petani ber- 
ki piagam (Ps 
nsentif dan tat 


bangunan daerah, 
"Itu peanuts (keci 


berkelanjutan, 
bendung d 
menjadi 


koridor Bekasi-Cik: Angka utama 
met pemban moral 
dustri dan perumahan, Peng dan produktivitas rat lindunga 
usaha telah lama meneropong ton pcr h ngan Berkelanjutan. 
Dalam buku Manajemen In ugi sedang menga 
Jrastraktur dan sawah dengan tidak kalah pen- 
Wilayah (2012 Desember 2012,” tingudalah merehabilitasi jaring- 
n mendesak pemda an irigasi, Terutama berdasarkan 
ak mengalokasikan la- audit teknis (rapid'ssesmenl) sis- 
ekadar untuk me- tem irigasi tahun 2010, terny 
56 persen dari kondisi irigasi ru- 
an besar dalam ke- 


Pemda justru harus m 


akan, koridor. eko- 
lebih difokuskan pada 
makanan-mi 
n, dan suku 


cara pember 
n Namun Meski demiki 
ya konversi implementasi h 

olah-olah p 


Kilap emas di Cikarang di- 
tunjukkan oleh emiten kawasan 
kdustri PT Bekasi Fajar Indus- 


si dan koreksi terhadap 
pi. “Jangan samj 
aki masa 


colonial dulu, ujarn 
merasa terkekang dan n 
justru regulasi Perlindungan Lahan Perta 
kelanjutan sekadar 


Rehabilitasi 


di koridor Kementerian Perta 
in uasan lahan, se- juta h 


mencetak p 
miliar hingga kua , 
naik 8850 persen dibandingkan Sulawesi dan di koridor Pa- main deng 


pemerintah teri ber- Permasalahannya, sekitar 48 


han persawahan dalam 


BEST DENKI 
Gara 


pe 


PE l 


Aan GA 


Pe 


3.788.400 " 
631.400x6 


Pa 
Eksklusif untuk Kartu Kredit Cilbank 
Die Up TP EKTMA Up TO 


Berlaku di seluruh Outlet BEST DENKI. ——-ex TIDAK 
Periode, 23: 28 November 2012 TA lesi 


ES Windows 8 


Microsoft 


ea Aga 


iaisperkoran @ Saraperona & Kaskus 


36 


Carrefour “W TEA 


Untuk Or - 
NGONESI) 
hidup yang lebih baik. 


promo halaman ini 
hanya3 hari 


— 23-25 Nov 2012 
- diskon: 
Khusus | Sarefour "( »&| 


pengguna aan 
Goreng Sawit 


“Mie Instan 
e Saus 


T 


INDOMILK 
Han (1) 
“ O 


MEKIAA (D cerretowr Indonesia ('jO carretowr 30 


mrloperkoran @ 


37 


| Pat TOSHIBA 
Carrefour » CN 22-25 Nov ES Windows 8 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


... Microsoft 


promo ZEPRO TOBA CBOO berlaku, 


23Nov-14Des2012 


ikan Windows h . F 
Waktunya Ag Terbaru Te re . 
93 RP 3.788.400 
RP 631.400x6 


RP 
Nee) 


Fabrio Celana Panjang Formal Pria 


diskon 15x TN Hn diskon 25x diskon 25x 


T INDOwe: € WNOMILK 


GE 


Semua fotunsows h 
Produk TUAAN 


nomyf ed Sandal & g : 
Sepatu g (Om) Aneka Karpet 
Botol Susu Celana Dalam Pria 
Kemasan "Box Alat Kebersihan 


HUKIE —&oot 
- Produk tertentu 


Produk tertentu 


1.899-000 


mrloperkoran @ & 


38 FOKUS - KETAHANAN PANGAN KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


SENTRA BERAS PERTANIAN 


Dihambat Alih Fungsi 'Menjaga Predikat Lumbung Beras 


dan Infrastruktur 


Kota Metro, wilay 

lumbung padi di Pulau Sumate: 

ah ini, hamparan 

na. Sawah-sawah berganti rumah, 

agunan untuk sarang walet. 
rap di Ke 


Indonesia pernah dikenal sebagai negara yang 
mampu merawat rakyatnya dengan baik lewat 
swasembada pangan. Bahan pangan pokok, beras 
berlimpah dan oleh karena itu negara ini mendapat 
berbagai penghargaan. Masa itu belumlah lama, 

Aa Peran AK Gi. sekitar dua dekade lalu ketika sektor pertanian 

lah “diimpit” berbagai bangunan. mendapatkan posisi yang begitu penting dalam 
tahun, kami hanya bisa tanam pa pembangunan, 


lagi jadi pemandangan ut 
pertokoan, dan bangunan-b 


I karena pasokan air dari irigasi 
luran irigasi yang dibuat Be 
urjo, Lampung Tengah, sej ini, kondisinya bupaten Madiun menca 
mulai rusak, Perbaikannya berbeda. Indo- — duksi gaba 
merintah daerah setemp: nesia kini lebih — capai 4986 
rendeng di persawahan yang dikelola dikenal sebugai produksi tahun la 
Di Kota Metro, hampir 100 persen di negara pengim- 
sawah (2011) menggunakan irigasi t termasuk beras. Si 


nya. produktivitas 
Dampak kenaikan produksi 
itu, surplus p: 
Madiun meningkat. Pada tahun 
di tengah ini surplus tercatat 211000 « 
atang silih setara beras, naik 5 persen d 
entra peng- ngkan denga 
il beras tetap berupaya men- 
jai lum 


ta Badan Pusat 
(BPS) Kota Metro, produksi beras pada 2010 lalu meros 
menjadi 10628 ton produksi beras 
sempat mencapai 3LN pun ketika itu 

arun dari 4.574 ha menjadi 4.504 ha. 
8) disebabl 


Kabupaten Madi 
atakan, hasil ps 
ni memang naik. Sawi 


per hektar set 

n perontok, bahkan 
un gudang 
impanan beras guna me 


Madiun adalah riil pet 

ing gigih mem- produktif, » 

pertahankan reputasinya sebagai — Madiun, Balerejo, dan Wonoasri, 

lumbung pangan. Ini terjadi ka- — mampu menghasilkan 8 ton ga- 

rena komitmen ku bah per hektar dari sebelumnya 6 
dan dukungan p ngga 7 ton. 

pemerintah daerah. 


menyusul perbaikan irigasi 

nbali meningkat, menjadi 4.734 hektar (per 201), 
, produktivitas padi justru berku 

tar, Tahun-tahun sebelumnya, produktivita 
5-7 ton per hektar, 


ja ku rakat Bu 
ungkap Ibrahim, 
Menurut Kepala Dinas Per- 


is-Makassar yang d 
tokoh masyarakat 

pedoman me- 
ni 
idrap pun me 
jadi sentra penghasil boru 
besar di Sulsel. Dengan | 
nam mencapai 200000 hektar, Sukabumi dapat terserap d 
produktivitas kedua daerah itu berkontribusi cepat, Bulog membangun di 
hut dari pasokan 30 persen dari produksi padi — Sukabumi karena produksi beras 

511704 to lalu di sini melimpah sa 
dairah di Sulsel tidak lepas bihi target produksi, 
dari anugerah hujan sepanjang ten Daerah II Kabuj 
tahun. Kepala Dinas Pertanian, bumi Dana Budiman, 
Tanaman Pangan, dan Hortikul-  O3/D, 
Dina 

ga 
mematok target produksi padi 
927026 ton pada 2012, Reali- 
lam tu sasinya, hingga Oktober, panen 


udang didiri 
rude sehingga hasil 


Hama tikus 


Di Karawang Jaw yang merupakan salah sat 
padi nasional, gangguan hama padi terutama tikus m 4 ton gabah ki 
ng utama peningkatan produksi, dari sawa 
nen Juli lalu, selain tikus juga wereng coklat dan hama tak lebih di 
sundep menyerang sawah kami," ujar Jae panen ini tak bis 
di Desa Muara, Beruntung, pada pi meh untuk 4 
na hama kupu-kupu putih menyer murau (MK) IL 
nting. Apalagi ser Sumarno merupakan repre-  bupate 
sentasi sebagian petani di Kubu-  mencapa musim panen kali 
paten Mud saluran itu meningkat 60 ton per hari. Ka 
kelompok 70 persen dibanding t pasitas produksi usahanya pun 
10-20 orang, ang hanya 22470 meter, ingkatd 
OO per ke. Ini masih lebih reka berhasil mx ton per. 
Rp 5300 per kg. da MK II. Dari 30000 hektar Kearifan lokal Menurut Ketua 
lahan baku sawah, pada musim Sentra beras lainnya yang suk- dan Nelayan Andalan Kecamatan program surplus 2 jut mencapai 900000 ton. Diperki- 
i 000 hektar yang bisa ses mempertahankan predikat- Cempa, Anas Tika, pemerintah — tahun lalu. Berdasarkan data di- akan, hingga akhir 2012, surplus 
il padi. Sisanya palawija.” nya adalah Kabupaten P denga nus pertanian, produksi padi Sul- produksi mencapai 175000 ton. 
Dibanding MK ( Jalu dan Kabupaten Sidenreng lingan padi sel tahun 2011 men (NIK/RI4/MEIAON) 
pang (Sidrap), Sulawesi Sela p optimal, ton gabuh ke 
Petani berhasil meningkatkan teknologi, pe- setara dengan 29 


1 panen (GKP) 
ang berukuran 


umpingan dari peng 
Faktor lain adalah dukungan 
produksi pert 


ai mele- 


Cemp 


us, menga 
| Tuta-rata pasokan gal 


keluarga Tosin (81), pct 
harga padi di sawah a Rp4. 
tinggi dari patokan pembelian pemerint: 
ida panen Maret lalu harga gabah kering panen h 
8000 per ke "Sebetulnya bertani tiduk pernah untun 
hidup karena tiduk 
(28), petani di Desa Muara, Di luar musim 
, Iwan dan tetangganya menjadi buruh ne 
un Himpunan Kerukunan Tani Indor 


terakhir sangat minim. 


straatmadja, menyimp ta produktivitas lahan berkat peng- tani di Sulsel umun masih ras Setelah dikurangi kebutuhan Lihat Video Terkait 
us produksi padi di berbagai sentra prod IT jauh berkurang, gunaan mesin perontok abah, memegang teguh kea 82 juta penduduk Sulsel sebesar "Lumbung Beras dari 
uhi banyak faktor. Mulai dari alih fungsi lah: uh di Kabupaten Ibrahim (49), petani di Pin Di Kabupaten Sidrap, misa 805074 tahun, surplusnya Sulawesi Selatan" di 
pa wan pupuk kimia berlebih dan gangguan hama” Madian tahun Ini ting Dina" bercerita, produktivitis 's ani “tetap mengadepani i 2062537 ton vedilompascom 
bertubitubi, ION/DMU) Pertanian Tanaman Pangan Ka" nya naik 500 hg menj muayawarah tuang sipukang so: us boras juga disurabang- lumbungberasutsei 


ESA 0 


Launching Peringatan IVC 2012 oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sekaligus menandatangani 
Sampul Perangko Koperasi Indonesia (23/05/12) Lombok -NTB 


Koperasi mendorong 
tumbuhnya dunia usaha 


untuk kesejahteraan 
KOPERASI 2 


MEMBANGUN 


INDONESIA 


YANG 
LEBIH 


BAIK 


BlackBerry" smartphone 
9300 / 9810/9860 dan MENANGKAN paket jalan - jalan ke luar negori 
GRATISSS!!! Koperasi dibangun atas dasar nilai kebersamaan untuk mewujudkan 
Tersedia hadiah. kesejahteraan anggota Koperasi dan masyarakat, Kontribusi 
# Puluhan pakat jalan - Jalan untuk orang ke PARIS, HONGKONG, SINGAPURA. Koperasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi 
' Ratusan vouchor belanja senilai jutaan Rupiah kunci perwujudan sistem perekonomian bangsa yang demokratis dan 
Puriodls 23 November s/d 31 Docombor 2012: berkeadilan 


OM men nan ber, Like Fan Page & Follow tndetar Mari dukung Koperasi Indonesia. 
"187 | Comtech Celhstar sekarang! Untuk kesejahteraan kita, untuk kemajuan Indonesia. 
2012 
AA Aap aer e meal Panen antam pgn 
Mom Merana zs sndaeae pama international 
Patin Nas aa mam 


nam mentmtm Segera hadir di. 


Ea “F BlackBerry. 


2 Sa ag na permang Gs Ga € Cooperatives 
Militan BENAINAN Ayo, kunjungi sekarang buat checkup gratis! 8 1 Into lengkap: wwmdopkop.go.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


hyperma rt - 


Low prices and more ... 


serang 


- Periode Promosi 23 - 25 November-2012 | Berlaku di Jabodetabek, Cilegon'& | 
diskon UNTUK PEMBELIAN Sie ej | UNTUK PEMBELIAN 


Dengan Menggunakan Dengan Menggunakan 


Bl Kartu Hypermart jl | Mandiri Kartu Kredit 


PIAMAKA ANY LAPTOP » HANDPHONE Dengan Menggunakan Kartu Hypermart & Mandiri Kartu Kredit 


LACKBERRY aa son 


nh din MAKE MA / 


OMeNOnes,2 
AC 1/2 PK SOSLPBX-R/R2 


"4209000173 189. 


BEBELACNYN 
3 4 8009 Tin NEW 
Beli KET MulSI/Rp 87.175 


LARUTAN CAP, KAKI TIGA 


320ml All Variant) 


FILMA 
Minyak Goreng Refill/2 Lt 


Beli ke 11Rp'25:900 
Beli ke 21Rp)1170 Role TO 


"18,800, MM22"2”21.230 Mr: "4,500 1 sen 


D Ia, 5 
, | 
217 (Le 


SAN : : COCA COLA, FANTAG SPRITE SOKLIN 
GREENFIELOS mp. 2 5 lean Pa Deterjen Higinis ta 


820rnl Al Var, 
"1:700 


KO 
A46, L40, XL3A, XKL28 NBS2 


PINA 
Ice Cream 700xnl AN Vanants 


214-000 17 4 


« Hypermart berhak met idak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar. untuk keterangan lebih lanjut hubungi customer kami 


mrioperkoran craper ne & Kaskus 


sorotan « NUSANTARA 


K0) 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


| —— 


Pada 2050, diperkirakan 
penduduk bumi mencapai 
sembilan miliar jiwa. Pada 
tahun tersebut, dunia 
dibayangi ancaman kri 
dir, berkurangnya lahan 
pertanian, dan tingginya 
kebutuhan akan pangan. 
Pertanyaannya, bagaimana 
memberi makan sembilan 


miliar manusia itu nanti? 


In tersebut menge- 
nsebuah workshop 


12 di Ho Chi 
ang diseleng- 
sebuah perusa- 


Peserta "workshop" ks 
komoditas jagung untuk mem 


in pangan di Vietnam 
uhi kebutuhan di dalam 


di tengah krisis 
h 


provinsi ya 
kilom 


Hadirilah PAMERAN terbesar Industri 


InterFOOD' ALLPacK' 


INDONESIA INDONESIA 


ex. #narmaceuticai Lupa 
Ma apa ena Pera Ga arsa Penyet 


THE GROUNDBREAKING OF 


THE FIRST GREEN CONCEPT 
MIXED-USE DEVELOPMENT IN YOGYAKARTA 


SAHIDYOGYA 


SAHIDYOGYA 


HADIRI PAMERAN KAMI 


# SENAYAN CITY MALL 


Jl. Asia Afrika No. 19 
JAKARTA 


19 Nov - 25 Nov 2012 
10.00 - 22.00 WIB 


(PIM 1, Lantai 1) 

Jl. Sultan Iskandar Muda 
JAKARTA 

26 Nov - 2 Des 2012 
10.00 - 22.00 WIB 


GET Ng 
FREE imo: 


# BANDARA ADISUTJIPTO 


Jl. Solo Km 9 
YOGYAKARTA 


26 Nov -7 Des 2012 
10.00 - 22.00 WIB 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


F&B, Horeca, Bakery, 
Agriculture, Pengemasan, Farmasi, Plastik & Industrial 


# PONDOK INDAH MALL 1 


aa 


Rabu (31/10). Pe 
am didatangkan 


am sedang fokus mengembangkan 


(21-24 November: 


msl Pameran tinggal HARI INI & BESOK | 


Jam Buka 10.00 - 19.00 wib 


Irri:ke) 


0274 7151 888 
021 255 39 333| 0274 7152 999 


Boom CJ seting 


wwwaahidyogyalitestyle.com 


- 
BE OPEN soon 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 H 


COSMOS 
MANDARIN SHANTANG | FEE Mie,G: Rice jar 
7, 


239.990 


8 £ SS 
, 1 
| Rn S7 

IMATAHERO CARD Maks 4 kart Jt — 9 9 UI) 
tanpa PERMATAHERO CARD Rp 48.490/karton Ll 


#onga Dengan PENATAMINO CARD LIDANG JERBUNG 
Ak 60-7 3 


FRISIAN FLAG BELFOODS 
123/ 456 Royal Chicken Nugget S/ 


Nueset karage 500.8 


PERMATAMERO CARD Maks 4 pcv/kartu 
a PERMATAHERO CARD Rp 11.790/0c5 


DIAMOND 
Ice Cream 1 Lt 
(Semua Rasa) 


TEA TEGAR rotec 
Se 


45x65cm Polos 


4001-9900 


STINVAPRODUK 
AA ELEKTRONIK 


| : 
| BULAN | adan one 22 bulan dengan minimal Rp 3.000.00)-(Pombelian dapat digabung, hanya untuk produk elektronik) 


Be sa PermataBaniN/ 
mrloperkoran @ & 


Fred 


0 


Dengan 


(42) sorotan e NUSANTARA KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


KOPERASI 


Upaya selaiterakan Gunung Kidul 


Berawal dari Rp 10.000, 
omzet Koperasi Simpan 
Pinjam Kopdit Marsudi 
Mulyo meningkat menjadi 
Rp 13,7 miliar sekitar 30 
tahun kemudian, 


200000-Rp 300.000 per bulan, cu 
mbah modal untuk usah: 
ani dan warung kelontong milik- 


silitasi KSP Kopdit Marsudi Mulyo 
belajar membuat sungkur burung 
Pengjarnya perajin sarang burung 
berpengalaman di Wonosari. Kini 


Kehadirannya menjadi Petugas total penghasilan saya sebulan men- 
5 4 operasi capai Rp LS juta per bulan," kata 

harapan sejahtera bagi Semyan Pinjam Sakipenoyang malah menjulang 

masyarakat Kabupaten Kopdit Marudi gta KSP Kopit Marsudi Mulyo 

5 s va Mulyo sejak enam tahun lalu. 

Gunung Kidul, Daerah memeriksa Ketua KSP Kopdit Marsudi Mul 

Istimewa Yogyakarta. pembukuan yo Agus Juclani mengatakan, pe- 


keuangan latihan sangkar burung adat 
angggotany u kepedulian tidak meninggalkan 
Koperasi i anggota setelah mendapatkan dani 
menjadi tumpuan pinjaman. Tujuannya agar anggot 


ing tahun 200: 
JH $Ssansonan ptt 
Desa Put, Kecamatan 


banyak mampu sejahtera dan tidak kesu: 
tuk, Gunung Kidul, masih harus masyarakat dan Iitan mengembalikan pinjaman, 
menempuh jarak sekitar 50 kilo- pelaku usahadi —— KSP melakukan pendampingan 


meter untuk membuka kios g6 Kabupaten ekonomi bugi anggotanya, 

bahnya di Pasar Sentul, Kota Yos ng Kidul. Menurut Agus, program itu di- 
yakarta, Setiap hari, ia" harus. m namakan Pelatihan Usaha Ekonomi 
ngeluarkan Rp 15000 untuk bi Produktif. Pelatihan yang sudah di: 


unakan angkut- 


lakukan antara lain ternak kelinci 
sapi, lele, ayam buras dan kampung 
Pembimbing beberapa 
perguru: 

sitas Gadjah Mada dan Universitas 


ng met 


pergi pu 

Perjuangan itu tidak sebanding 
lurus dengan keuntungan per hari 
Dua t: buka kios 


Rp 80000 per bulan, "Saya terpa ANTAR MELUYMERS.NARA i anggota 
buka di Pasar Sentul karena kecil rang mampu juga dibiaya 


di kam 


sonel KSP Marsudi Mulyo, $: 
satunya menyelenggarakan pin: 
khusus pupuk. Mayoritas 


aginan untuk sejahtera ber- 
4 mendorong mereka untuk 
nbuat sema nbaga pem- Setelah 30 tahun berdiri 
in mandiri tahun 1982. Das Kopdit Marsudi Mulyo kini me- yota bekerja sebagai peta 
r Sebanyak 54 jaman ini maksimal bisa dian Rp 120000 per tahun, Ba 
pelayanan berdiri di 26 desa di hingga Rp 2 juta dengan bunga 2 bersih juga diberikan pada daerah 

janya persen efektif. Kebiasaan masya- yang rawan kekeringan, Di anta 


susnya melanjutkan sekolah. Me 
nurut Agus, banyak anak nasubah 
tidak mampu justru berprestasi, Se- 
banyak 30 anak mendapatkan bi: 


pung belur 

Hingga akhirnya, 
keberadi 
dam (KSP) 


, Dusun Krakal, Desu 
1 Patuk, Kc 
mung Kidul, juga melon 
setelah mampu menyewa kios di 
2 Prambanan, delapan bu 

berikan pinjaman asalkan masuk lalu, Sebelumnya, ia lebih ba 


opdit Marsudi Mulyo, 


koperasi itu bisa memu- — Pa 


Mer 


sebagai anggotanya. menjual pakaian berkeliling desa.” Mulya Harapannya, Ma melayani ota yang mu-  rakat menggadaikan barang juga di- — ranya sudah dilakukan setiap tahun 
Kubar itu, ternyata benar, Setelah” Kini, omezetny dari Rp solusi kese yoritas petani, Hinggi Oktober beri tempat dengan menyediakan untuk kepedulian sosial Kecamatan 


membayar Rp 14000 untuk masuk 300000 per bulan menjadi Rp 1 12, total omzetnya mencapai Rp simpanan titipan, Bunganya antara — Tepus, Rongkop, dan Patuk, 
sebagai anggota, pinjaman Rp juta 600000 per bulan, Modalnya Rp 25 ki 187 miliar, terbesar di 1 9-10 persen per tahun tergantung Akan tetapi, lebih 

pun disetujui, Dengan uang “itu, juta dipinjam dari KSP Kopdit M tota mengum- — koperasi simpan pinjam di Yog- dari jangka waktu 6-12 bulan, program, kunci utan 

mimpinya mendirikan kios di kam- sudi Mulyo, pulkan Rp 10000 sebagi modal yukarta, “Omzet simpan: kedisiplinan, Baik pengurus atau 


Dananya du 
anggota de 


pungnya terwujud, Barang 
diubah dari gerabah jadi kelontong- 


“Memang adu 
n pengembalian se- tidak signifikan, Untuk m 


l, tapi tinggi, Rp 8 mili 
nyak: 


nota memiliki hak dan kewa 


Merambat raksasa a dalam peminjaman 


tnya, jiban yang 


an dan sayuran, Embrio utama KSP Kopdit Mar- — dikit bunga," katany pembayaran, pimpinan hingga pe- " atau pengembalian, Tidak ada ke- 
Omuetnya meningkat drastis, sudi Mulyo berawaldari24sinoman — Perlahan kemudahan meminjam tugas lapangan biasanya datang Pendampingan istimewaan, 
Per 1 warung bisa dapat dampesertapengajian Dusun PutatI uang di Marsudi Mulyo dikenal, langsung ke rumah anyggota, Pen- Sebulan sudah, Waldiyono G9, pernah mei 


300000 per bulan, Enam tahun dan Put 
kemudian meningkat menjadi Rp 1 karelawa 
juta pee bulan, Setelah lunas pin- Gap 
jaman pertama, saya bera 


Bang 
ha 
idak adu standar upah untuk 
khusus bagi sinoman. singemasing. Bunganya sekitar satu P Marsudi Mulyo Sesi barunya sebagai pet 
minjam Rp 25juta untuk bia Sinomun bukan pekerjaan utama, persen atau setengah dari bunga Sugiman mengatakan, kunci uta- burung di 
masuk ke perguruan tinggi, merekaada yangjadi pegawai negeri — bank konvensional Tahun 1994,sta- — manya adalah memahami kel baru itu sukses m 
tanya, sipil hingga petani, tusnya berbadan hukum dan an anggota dan disiplin semu an tambahar 


Ik penduduk tertarik dengan tan kekeluar 
modal 


mpuh men- 
ar kewajiban 


nga Dusun Wonosari, Desa Se- tara anggota atau pengurus, Semu 

uk, Kabupa- — harus mengikuti aturan yang 

jtani pro- — Mulai kewajiban iuran tetap, jatah 

in sangkar pinjaman, hingga ketepatan mem: 

g Kidul, Profesi — bayar. Itu yang membuat 

nberikan peng- berdiri h 
sekitar Rp 


hanya on 
JUN 9 ASN UN 


Meja Komputer ha jane Be ag 
| Walt CO 11 mi : » ac 00 RN sai 
ORA RAN un —x 
NG MAKS ARA NIS Op 


LP ed on 
IA te ton 


A 


Tea 


Rak Bk Chery Gedenya jo 
1 "HA 
rowo. 49.000 turi Setara Witen (NO OMA Arema 1.000, 


Aa Ra Cosmos Pasal FORTUNA 


an PENAK SN 


Rak Serbaguna 
(vas 


werwenan 


Parasonte itCOMTM 


"s1. 229.000 


She € Sgoe 


(ni 


Andemati "vw Ny 
I MUI Speed | Seweda Lpat 20” Widitspeed LAMPU HEMAT ENERGI SEMUA FORTUNA TANGGA | 


1) Tenor 3 & 6 bulan Belanja minimal Rp.750000.-/item | Tenor 12 bulan Belanja minimal Rp:5:000.000.-/item ih BCA xg BN I 


Syarat dan ketentuan berlaku 
Belum punya 


Kartu Usaha (KTP) LOTTE Mart 
SEGERA DAPATKAN 
KARTU USAHA GRATIS!!! 


di LOTTE Mart Wholesale terdekat 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 43 


Tan Berlaku: 23 Nop - 2 Des 2012 


Mia 


Aart Pan 5- 10” Naa 


Bagi pengguna Kartu Kredit BNI & BCA 
Semua Produk Elektronik 


Tenor 3 & 6 bulan Belanja minimal Rp.750.000,-/Item 
Tenor 12 bulan Belanja minimal Rp.5.000.000,-/Item 
Syarat dan ketentuan berlaku 


CD 4" ILRUSG 


@uc 


K0 30 aLMta1O 


24 - 
20 2 BM 
4 :5.699.000 - 2.699.000 : 
Pa »SNOON | MIE 200000 sense MEMATIKAN |. MENAMPS ..o.es 


» 4.989. ma 23) 049. 3 "2.999. 
Menu pa 
tata 0 otong M4 6: 


 1799.000 


SANKEN 
MESIN CUC 


Top Load 


Osansin 
OMEST PREETER 
Sang 


Belum punya 


- Kartu Usaha (KTP) LOTTE Mart? 
| SEGERA DAPATKAN 
KARTU USAHA GRATIS!!! 


ae di LOTTE Mart Wholesale terdekat 


SARI " KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


@ sorotan « NUSANTARA 


| 


TRADISI "SEUMEU 


Menabal Raja, Menabal Ingatan Sejarah 


Sejarah itu sangat penting. Tak heran, nenek moyang 
'Aceh pun mewariskan peribahasa "Mate ancuk meupat 
jeurat, gadeh seujarah binasa bangsa”, anak mati bisa 
dicari kuburnya, sejarah musnah binasalah bangsa. Di 
tengah kelupaan penguasa akan sejarah, warga Daya 
Lamno, Aceh Jaya, tetap setia mempertahankan ritual 
bersejarah peninggalan leluhur mereka, "seumeuleung' 


UNG" 


dalam ritual seumeuleung. Se 
itu bukan siapa-siapa," tutur dia. 

Berbeda dengan para keturunan 
dan punggawa kerajaan di Keraton 
Solo dun Yogyakarta yang hingg: 
saat ini diberi wewenang pemangku 
adat oleh pemerintah daerah se 
tempat, turunan raja dan punggaw: 


kerabat kera 
dan mera 
geri Daya. Makam tersebut terle 
uncak bukit Gunung Gle. Di kaki 
p ke Pantai 


endung hitam bergulung kehendak Sang Rz 
JM siang anto Cam“ Sejurus kemudian salah seorang 
Da Noah dapa Dien! diray maguaat 


tai yang ter- 


(28/10) 
membas 


Minim apresiasi 
penghargaan dari pengu 

rutkan warga sekitar 
Daya Lamno, khususnya para ke 
Daya 


Raja menerima suapan set 
makannya. Hadirin pun terse 
ng bersahabat itu tak lega. 

ribuan warga beringsut Malah adegan pun 
Astaku meuleung atau pen: 


k ritual sewu 


untuk terus mempci 
disi rit 


yul pantai, Satu 


ing mereka tung- 


1 seumeuleung. 


gg, ritu: penabalan beratus tahun, ritual ini tetap di- 
1g setiap tahun, 
ah berup simbolis penerimaan rakyat masa kondlik, d 
atau keraton megah. 1 Negeri Daya terhadap sang raja se- il 


ngka bangunan semen dua laku p 
lantai setengah jadi berukure 


yatu Negeri Day 


Mengenang raja Pelayan istana (dayang) menyuapkan nasi ke Raja Ke 

Siang itu, rangka bangunan seder- — Tujuan ritual ini sesungguhnya Aceh Jaya, Minggu (28/10). Ritual seumeuleung merup: 
itu disulap buk istana mungil. untuk mengen. yang sudah berlangsung selama ratusan tahu 

Tenda berhias berbagai ornamen merehom (sebutan untuk pendiri 

khas tradisional Aceh ditambahkan, Negeri Daya), Sulthan Alaiddin 69 Dua ab 


a ritual seumeulueng di Lamno, 


1 digelar setia 


terhenti setahun, Pasalnya 
Ihsyat itu meluluhi 


kemudian, datanglah — yang masih tersisa saat ini. Diduga, 
nalul Alam Badrul Munir istana itu dihancurkan Beland meninggal diterjang tsunami, 

in Aceh Da- Sesekali warga menemukan batu meuleung satu-satunya ritual 

bekas fondasi di salah satu sudut sejarah n ceh tempo 

. Ritual 


09 orang. Hampir sebagian besar 


Di ujung tenda, singgasana raja yang Sulthan J 
didominasi warna kuning ditem- 
Ya, di tempat itulah ritual 


russalam, 


Kami hanya ingin adat 
dan sejarah kami lestari. 
Jika itu semua hilang, kumpulkan. Hakim 
ke mana lagi kami Hakim Setialil: 


akan mencari. tunjuk sebagai koordinator pe 
rintahan di Negeri Daya untuk mei 


at di 


pedulian pemerintah menetapkan seperti 
puing-puing istana — tempat 
sebagai cagar budaya. 


enjelang sore hari, Sang Raja (berpusat di sekitar Banda Aceh) 
Daya Teuku Saifullah pun itu, Nogeri Daya terbagi dalam cm- 
pati posisi di depan sing 

Di hadapannya para ta 
undangan, termasuk raja-raja ke- 


pemimpin 
elite di Day: 


dan unsurunsur 


keturunan 


bagai Bukan per dinas ter- 


rajaan sahabat, duduk bersil Alaiddin Ri Teku Zain! damaikan s6 ritual kait yang rutin menggelarnya, 
Dua pria bersorbun denga menyatu xan-keraj Ih turunan ke-13. mun, warga dan pemud 
kepala duduk di hadapan Raja 1 itu da n solidaritas leung setiap Leba putlah yang penuh sub 


dan aneka lauk: 
h berhias tudung kuning ter 
hidang, D bersorba 
disebut 


untuk mengenang jasa raja, menye 


hun 1508, Dia lalu dig put- 
ya, Raja Uzir, Tiga tahun ke: 
mudian, Portugis dat 


(46), panglimu 
yang juga turunan ke-11 Panglima 
Negeri Daya zaman Setialil ng, ke lagi kami akan 
hari-hari bokerja sebagai nelayan. cari," ucap Teuku Zaini, adik 
Warga hanya tahu saya panglima Sang Raja, (M BURMANUDIN) 


akhirnya me- 
peninggal 
meng-  raton kerajuan-kerajaan Aceh lain, 
tak adu lagi bekas istana keraju 


28 tahun sebe 
ninggal tahun 1594 
Nurul Huda, Kc 
Portugis di Selat alami kemundurai 


a Daya, Aceh 


Darussalam mem 
perang melar 


Istimewa 


Khusus Pemegang Kartu Kredit BNI 


Penawaran Ae, Kana, EAT HINGGA bad 
6-0 


Aa - anta 
jt Pes pi 


Dengan BNI 
Reward Polnts | - 2290000 


199.000 2.699.000 
SONY CANON 
Samsung Samsung Samsung LED S7 KEK IIA (DKUCAM Power Shot Shvet / Black 


GALAXY NOTE II GALAXY N@XUS 19250 GALAXY Y iso9 


875.000 
Isa (OM Payar HOMATD:N00 
cara Mn 
@smarttcen Kab 
299000 


1 299000 899.000 “ 


Teori Landing EW 45761 mes! 
(Opa Merasa 


| Rara Tama — 
| 
an MN ca || 


4 Ka, 
eka KiesiBsrox 3 
Wetan ota 2 - 75000 ' 
BLACKBERRY 9220 BLACKBERRY 9320 m »219000 
2.099.000 2599000 99 2 5 2.000 


Internasional: 
) Semua Berpulang 
pada Iktikad Politik 


HAL SI 


KOMPAS | JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


TEROPONG o 


Asmat Sejati, Kayu Ukiran, dan ”Dormom” 


Orang Asmat secara 
harfiah bisa diartikan 
"asmat-ow” atau manusia 
sejati. Bisa pula disamakan 


Nusantara: 
Indiana Jones dari 


Rimba Pesisir Selatan 
HAL 47 


Jika tak diperlukan masyarakatnya. 

Saat para wowsipits ini menum- 

pahkan indera seninya, mereka di- 

beri oleh keluanga yang mem- 
$ seni itu, Dal 


dengan "as-asmat” atau hadiran sang senim: 

manusia pohon. br 

Pandangan luhur Asmat Tera 

ng dipahat dan 

terhadap kayu Itu diukir terbalik, patung bis, menu 

beralasan karena mereka turkan sendiri bayangan masyara 
Asmat terhadap arwah seseorang, 

bermitologi pohon sagu Pesta pembuatan bis inilah yang 

sebagai wanita. Kehidupan mag at mama Asmat ke pang 
gung ketenaran yang mengigumkan 

keluar dari pohon sagu, pihak pengamat luar. 

seperti kehidupan jabang Kebiasaan menga 

bayi yang keluar dari rahim jar Hani papa! mei naa 

ibunya. biadab. Orang Asmat pun terken: 
lansiran prasangka sebagai manusi 
liar, pengayau, dan pemaki 

OLEH RUDY BADIL usia, Sungguh seram 


kutka 


tetapi prasangka ini mungkin 

membabi buta atau kelewat keras 
Na terus, 

orang Asmat pun dikenalkan pa- 

tokan berbudaya dengan m 

kan paka 


ayu juga dianggap 


buah pohon 


sedangkan .. bagi As 
gan dan akar ka "ONPAAGIAYMANTO perbuatan torcel 
pun tahu ukuran malu paling utama 


gggap sebagai kaki Aneka ukiran karya seniman dari suku Kamoro, Sempan, dan Asm: 
Mitos Asmat pun ber « Jumat (1/2. Galeri tersebut kerap menjadi tujuan wis 
ngan kayu, Hingga hewan pen 
buah diibaratkan sebagai ma 
pengayau kepala orang. Tak aneh 


harus dihilangkan de 
penutup 


orak. 
abut terdekat dihargai 


di kan sampai sejenis serangga me- 
balik laut seberang, mencapai titik letakkan telurnya di rongga kayu 


apabila — burung sedangkan tengkorak — arah mataha npat di mati itu, Telur serangga kemudian 
taonstuon, kuskus, kaki sebaga mana tep hujung menetas dan membentuk renik yang 
war dianggap penga , atau sebagai benda pen air, menjadi ulat sagu. Tunpa ulat sagu, yu wonw-ipits 


berapa serangga, misalnya belalang juk kebesaran dan keperkasau orang pesta Asmat bukan pesta sejati, Sc- 
sembah, pun dianggap sakti ng ja $ Asmat mampu 

Lambang | binatang tersebut Arti kehidupan dalam tubuh ber- melangsungkan hidup tanpa 
umumnya ditatah di kayu, selain semangat hangat dan hidung meng- tuan para roh. Mereka tetap me 
bentuk manusia pada pahatan pokok wapas, berkait at bentuk ro 
kayu. Kuskus cukup ditatah lengkung ngan pengandaian roh jasad it mun, roh arwah 
ekornya dengan bentuk mirip huruf 
5, taon-taon pun diukir ekornya saja keluar atau 4 
kakatua hitam digoreskan — dalam badan, Saat manusia tertidu 


bis se- jan 
dikejar gera diberi namu dan ditegakkan di topeng, pesta atau pesert 
suatu tempat khusus dalam pembuatan patung bis yang besar, 
Perisai berhias pun d tetap kolosal dan sangat digemari 
kemudian disimpan dan orang tua-muda Asmat. Orang luar 
persiapan pesta — siap digunakan pemilik barangnya. pun dalam soal pesta ini, han 
ini begitu saja, tanpa gembar-gem- Selama pesta besar berlangsung, — decak kagum dan geleng kep 
serpih bor, Namun, di saat tepat, pertanda di sinilah kekayaan kisah ataupun tanya seni rupa Asmat itu pri- 
wowivir  pestasegera terdenyar dan diketahui a lisan diturun-  mitif bila di 


dengan 
Berlangsungny 


bentuk paroh bengkoknya, babi hu abergentayangan ke mencoba menyatukan jasud Beberapa pera ang di- Biasanya selama pesta peme tahan, kepgj 
tan cukup berupa guratan berup peristiwa dalam hidup dalam dunia nyata. menyatu — butuhkan untuk puncak acara harus rumah bujang berlangsung, 


huruf W, begitu pun bangau mirip mimpi. Waktu roh orang keluar dari dengan koku 
huruf V, dan kelelawar hanya garis sosok badan, musuh mereka bisa para roh arwah, dal 
'ambar cakar, Se- menghalangi roh orang itu masuk ke seni rupanya. Pengay 


ri diadakan dan dibuat. Semua warga 
Asmat bersangkutan terlibat, pes 


ah Pumeripits dituturkan ber- tilah seni primitif itu dihapus lagi 
ulangculang tanpa kebosanan bagi dengan berbagai ulasan antropologi. 
Asmat menjadi pesta komunal, Upa- sang penutur ataupun pendengar- La 
dalam bi lagi, Hal ini berarti  percayaan, upacara pesta ritu i menjadi gelanggang umum nya. Fumeripits da jangan ha- merpati sebagai lambang perd 
ke menjadi yang harus ditopang semua orang dir dalam kerumunan orang Asmat lambang 
kehidupan Asmat sampai kini. sekampung, di rumah bujang. Sementara tifa 
Pesta merupakan mata rantai tak” Di sela ingar-bingar persi: terus berdentang-dentang, mulut pe- 


ala pernah d 


gap seba u tindakan "k: putus dalam daur hidup Asmat. Upa- pesta, dalam ruangan tertentu yang yi menggumamkan syair petu- 
me antarmanusia zaman batu”, — bertautan dengan akibat suatu magi cara ini serempak diikuti semua war- tertutup, pria Asmat mengerj alungan dan keperkasaan Asmat, lan- 
hitam yang sengaja dibuat seorang ga, bertujuan memperingati suatu patung bis, perisai, topeng dan ba- tai gagar nibung pi titas mereka yang polos", 
seteru, kejadian penting yang su terjejak ka satu kilah seorang Dormom, 


n singkat khas Asmat, meru- 
Seni ukir bunyi paling me- 
inggung soal seni ukir dan  ngesankan dengan seratusan kan- 
wowshwir menci pahat Asmat, hasil bentukan seni-  dungan arti, Dormom hanya suatu 
ataupun iman rawa Asmat ini berbeda jauh ucapan, tetapi dengan kedalaman 
menghasilkan karya ukir yang ber- — dengan bentukan seniman modern, ang ketulusan orang Asmat me- 
lambang ma Bebera Wal 
calon wowipits atau wowfwir muda Asmat 
disertakan, Mereka melih perasaan 
niru serta mene budayaannya mel 
seniman tua, 

Cara m rupakan suatu hasil pandangan 
v 4 pesta perisai menjamin jumlah worwsipits “atau — lektif masyai annya dengan gembira, seperti bu 
k. Biwiripits terpaksa memengsail Ke Semua ini berlangsung ses wowswir tak berkurang hingga berbentuk lambang hiasan merupa-  rung taon-t lu terbang 
Namun, ajaib ke- 4 paling ditonjolkan —ris ketentu kat-bakat alam pemu atterus kan wakil kesepakatan kelompok 
putus Desoipits berbicara mem- da uung arwah tak berkisar dari peringat disalurkan d ni ke- — bersangku ipits atau 
berikan petunjuk kepada Biwiripits — lah bekas tokoh terken: ng terus harus diulang Persiapan” banggaan Asmat. Beberapa benda wow-ivir patut dibilang sebagai pc 
supaya memisahkan bagian tubuh- lam upacara pembuatan berlangsungnya pesta adat bu- — tertentu diberikan zat pewarna me- — wujud pandangan masyarakatnya. 
ya lalu memberikan sebagai ma- itu, kerabat Asm sehari, melainkan bisa rah,hitam,dan putih Arang menjadi” Seniman kayu Asmat dalam ke- 
kanan kepada para pahlawan yang juga berkeinginan agar roh arwah mencapai hitungan bulanan. Ratusan — bahan penghitam, tanah liat m a ak jauh berbeda nbang ke 
kembali perang. leluhurnya, paling tidak, bisa diantar atau puluhan pohon sagu harus di- untuk pemoles warna merah, se- dengan rekan dan kerabat sekam- hidup manusia alam, 

Sejak itu timbul ket tenteram menuju dunia safan, suatu n, ditinggalkan, dan dibiar-  dungkan warna putih dipakai bubuk  pungnya. Mereka takakan mengukir RUDY BADIL, Wartawan Senior 


Perwalian keluarga 
pembuatan sebuah patung 
merupakan perwalian arny- 
gtota keluarga yang mati 
Mereka mc ng arwah un- 
mpersatukan roh yang be 
di apungan alam tak kekal, 
usap berasal da 


seorang kak: 
yang bertubuh & 
bernama. Biwiripits yang perkasa 
Suatu hari Biwiripits kembali dari 
perburuan dan membawa kepa 


Desoipits mengeluh, "Huh, 
apa membawa kepala babi hu 
Mengapa tak me 
manusia?” 


ataupun tegur sapa bagi orang yang 
dianggap baik. 

Di bentangan ko ah As- 
mat yang jauh dari kehidupan kot 
orang di suna menerima keberadu 


soipits memaksa agar kep 


bersemangat bagai kakatua hitam 
yang keras bunyinya. Pria Asmat 


: Cerdas, Tangguh & Cantik 


San Pan Ma Teknologi mencuci Super Bersih, 
Super Kering & Anti Kusut 


) 


Perpaduan Ickmogi XTOR dengan Teknslagi Trbo Orum memung: 


Doko unta t Bag “ag Ht Don venu 
Marah nba Jaa Bra pong 
au Dada Mantri aa mg 
Ta aa Ka Sega pasa 

4g 
PA J-cdean 
bea 
Gan Ba Na DR 
Ta ae Na Pa 

Pa en 2 MJ pr Wa dh 
Mag Su sm Ma Ha Kap eni sa 
ana Kn da 


DU CAN TR 


SANKEN 
(2) TN Email: help@sankencorp.com & (1 8 (e SNI 


www.sanken.co.id 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


@ teropong « NUSANTARA 


KONFLIK KOMUNAL 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Gara-gara Sapi dan Ayam, 
Amuk Massa Itu Terjadi... 


Label tenteram dan damai 
yang melekat pada 
Kampung Kesumadadi, 
Bekri, Kabupaten 
Lampung Tengah, seolah 
sirna akhir-akhir ini. 
Sebagian rumah kosong 
ditinggal pemilik. 
Puing-puing kaca dan 
genteng berserakan. 
Sejumlah rumah luluh 
lantak tersisa abu, kayu 
gosong, dan reruntuhan 
tembok. 


rabat, Namun, mayorita 
bali ke rumah, mengha 
dan mencoba melanjutkan kehidup- 
an kembali, 

Meskipun rumahnya rusak berat, 
nya melompong akibat dibakar 
massa, Sukimin (GI), warga Kesu- 
'madadi, tidak berharap muluk-mu- 
luk terkait bantuan, "Tenda tidak 
lalu penting: Kami masih 
menumpang tinggal dan makan 
di rumah tetanggi. Yang penting 

rang situasi bisa segera aman 
ujarnya, 

Kampung Kesumadadi yang ber- 
penduduk sekitar 3:50 jiwa s 
ng dikenal sebagai des: 


teram walaupun tidak se- 


pung 
transmigran 3 
nyaris tidak pernah 
tikaian, apalagi umuk massa, se: 


pir setiap hari ada sapi atau ayam 
yang dicuri, apalagi kalau ma 
| Sudah dilaporkan ke polisi 
ora ono sing hecekel (tidak 
pernah ada yang tertangkap)," ujar 
Yati (42), warga Kesumadadi. 
|, han 


mah biak ini, bagi me 
kanlah sekadar ternak, Bagi warga di 
sini yang 

gurem, sapi adalah surana untuk 
memperbaiki status ekonomi atau- 
pun sosial, 


masih terhitung 
dusun minus. Orang bertani hanya 
setengah-setengah karena lahannya 
tidak ada. Kebanyakan laha 


sapi adi 

ekonomi 
“Misalnya, 
lunak pas mau 
dijual untuk 
Mengharapkan hasil tani 


dan kondisi 
ami la 


Kap Ui 
bali Rp 5 juta-Rp O juta, "Muka dari 
itu, bisa dibayangkan perasaan 
imi, sapi-sapi yang telah kami pe- 
mali menceritakan 
kekecewaannya dan warga Bekri 
yang menumpuk terkait tidak kun- 


Perusahaan 
List 
Negara, 
Sabtu (0/1, 
memperbaiki 
jaringan 
listrik rumah 
warga yang 
dibakar 
dalam 
kerusuhan di 
Kampung 
Kesumadadi, 
Bekri, 

Kabuj 
Lampung 
Tengah, 
Pro 
Lampung, 


curi sapi, Contoh terakhir, Khairil 
Anwar (29), warga Kampung Bu 
Gunung Sugih, yang dituduh maling 
sapi tewas dikeroyok dan dihakimi 
massa, 18 Oktober 2012 lalu 
Celakanya, Khairil Anwar belum 
terbukti sebagai pencuri sapi 
yang memicu kemarahar 
warga Kampung Buyut. Mereka me- 
y rumah 
warga di Kesu men- 
jelang Flari Pahlawan. Sedikitnya 12 
h hangus terbakar dan puluhan 
Iain rusuk akibat amuk massa itu, 


Main hakim sendiri 
Kasus kerusuhan di Bekri has 
nyalah satu dari sekian banyak ben- 


wosari rusak diamuk wanga Desa 
Banyumas. Pemicunya, seorang 
warga Desa Banyumas dihakimi 
massa akibat dituduh maling mo- 
tor, 


Jabung, Kabupat 
mur, 28 Oktober 2012 silam. De- 
mpung Pematang 
Tuhalo, Jabung, dibakar warya Desa 
Umbul Tebing yang tidak terima 
itu, 

ng lebih tragis 
terjadi pada November 2010 silam 
di Simpang Pematang, Kabupaten 
Tiga warga Desa Wira B5 


rena warganya tewas diha 
ga Wira Bangun semata-mata: 
rena kasus pencurian dan sabung 
ayam, 

Di lokasi yang sama, tahun 2003 

warga Wira 
matang Panggang jus 
gara-gara pencu 
nurut Asep (30), warga Wira Ba- 
"gun, warga frustrasi dan kesal ka 
rena kasus-kasus kecil pencurian 
tidak pernah bisa 


Pelaku masih berkel 
im sendiri adalah pi- 
lihan akhir warga yang putus as 
terhadap penegakan hukum di 
rakat akar ru 


put, pran 
berfungsi 
a (pel 
terus dan makin banyak yang ber- 
tutur Asep kepada Kompas 


Masyarakat frustrasi 


Melihat persoalan ini, Hartoyo, 
sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Lampung, 
menilai, amuk massa dan tindakan 
main hakim warga merupakan ma: 
nlfestasi dari rasa frustrasi dan ke 
tidakpercayaan masyarakat terha- 
institusi penegakan hukum. 

Di masyarakat akar bawah kini 
telah terjadi distrust (ketidakper- 
1 terhadap institusi-institusi 
penegak hukum dan pemerintahan 
di level elite, Mereka jadi mudah 
murah dan main hakim sendiri 
mencij 

m 
bagai daerah, bu 
pung” ujar Hartoyo, 

Hukum adalah sejatinya adalah 
sebuah pranata yang 
mengatur kehidupan bermas 
kat. Jika pranata itu tak lagi ber- 
fungsi maksimal, masyurakat akan 


belumny: dimiliki PTPN @T Perkebunan Nu- jung teratasinya kasus pencurian trokan berdarah antarkampung di ngun, Simpang Pematang, mere- membuat “hukumnya” sendiri, ya- 
Satussatunya hal klise yang antara VID, y sapi, Lampung yang dipicu aksi “koboi”, gang nyawa akibat diserang ratusan itu hukum rimba. 
mengusik ketente warga di Wanto (5), Terkait hal itu, warga Bekri main hakim sendiri.” warga Pematang Panggang, Kabi 


mumnya di Bek- 
pencurian sapi 
Jain milik warga, "Ham- 


kerap emosi dan memilih im 
kim sendiri terhadap orang 
diduga angkap basah men- 


us serupa tejadi di paten Ogan Komering lis Pr 


Selat 


OFFICE : Karawaci Office Park H-69, Karawaci Tangerang 15811, Indone: 


Phone 46221 5533802 Fax #6221 5533803 


Website : www.fosta-indonesia.com 
E-mali : fosta@cbn.netid 
WORKSHOP 2 JlRa ar Kemis Km. 0,7 Keroncong, 


Tangorang 15134, Indonesia 


PAINTSHOP SPECIALIST Phone #6221 5900079 Fax 46221 5900073 


- UM 


un 


Congratulation to : 


PT. FOSTA UNGGUL PERDANA 


MM2500 menata on, wan VP KKP 


- West Curug. Duta 17620 
Kena 
nga 
ni 
P.T, PARKER ENGINEERING INDONESIA OM ME meowervrrrirom 


PERKANTORAN MUJAU ARKADIA. TOWER F 8 Fioor-Sulle 801 
4. TB. Simatupang Kav 88, Jakarta 12520, INDONESIA 
(Phone : 021 « 784 8033, Fax: O21 - TABA 000 


Inn eta Fa Be CP 
Ma Chang Ba RO 
Ai POLA 

ra Ud Dg 


gan npeta 


PT SURYA MANDIRI KHARISMA 


Merana Meta bogewng Cm ever 


MS Hamatek 
IMM Engineering 


Specialist With Responsibility 


(Pangan Jeykana Kanak YP Bh Mo 4 bkan Pot 

Ta NIA GANTI BASA GIANT KAA 
eta 

(ae MEP ATAMMNSPNLN La 


ii Mung Sunter 


|| 
P- 
| SysuTWDg RAY RAYA MULIA 


PT. SINAR BUANA 


Tun ester, tahun 8 vena bepane Special Alumunium & Glass 
| —uri & SUTNDO Jakarta 
PT. HARY SEKAWAN ABADI PT MALA MITRA MANDIRI 


SIITCIH BOARO MANUFKETURING | 
IMKE CONTRACTORANO TECHNICAL SUPPLY | 
| 


VM "ukuran 


KA (PHONE (a21 Kadotot, c2n0898 FAX : (021) G2M0601 


A 


TELECTRICAL CONSLLTANT AND TROUBLESHOOTNG 
Ta: 001) brt Fa: 21) 5648075 


PT. PRATIwI PRIMA BAJA 
Stainless Stosi. Sisei, Copper, Brass, And Akmmintum 
Angan maa SN Kara de ea 


“au Taninaraapuara com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Indiana Jones dari Rimba Pesisir Selatan 


Wanda (12) mengintai arus 
Batang (Sungai) Surantih 
dengan cermat, Senin 
(12/1W. Pelajar sekolah 
dasar di Nagari Kayu 
Gadang, Kabupaten Pesisir 
Selatan, Sumatera Barat, 
itu mesti menyeberangi 
sungai berarus relatif 
deras tersebut dengan 
berjalan kaki karena 
ketiadaan jembatan. 


anda merupakan bocah la 
W kislaki yang duduk di 
VI sekolah dasar, Pagi itu 


h seorang wanga Nagari 


bolak-balik ke J 
rong Lambung Bukik. Selain puny: 
banyak kerabat, ia juga tengah 
menggarap pembangunan Pos Kc 

sehatan Nagari Poskesri) yang di- 
danai Program Nasional Pember- 
dayaan Masy Mandiri Pedk 


Selain pembangunan Poskosri 
dan mushala, tidak ada bangunan 
selain rumah-rumah penduduk, 
katanya. 

Salah seorang penduduk di 
Kayu Gadang, Kamsari (60), meng: 
takan, masyarakat yang m 
Jorong Lambung Bukik terdiri dari 
satu rumpun suku yang sama, yakni 
suku Chaniago, 

Di Nagari Kayu Gudang terdiri 
atas suku Chaniago dan Kampai, 


kata Kamsari 
bersama Wanda ikut pula dua bocah Sejak zaman Belanda 
lain yang ukuran tubuhnya jauh Namun, relatif belum ada pen: 


lebih kecil dibandingkan Wanda, 
Pada pinggiran sungai yang masih 
termasuk wilayah Jorong Lambu 
Bukik, Nagari Koto Nan Tigo Ui: 
Surantih, Kecamatan Sute 
bupaten Pesisir Selatan, itu mereka 
kemudian membuka ce 
merah masing-masing. Dalam wuk- 
tu sege nya mesti melintasi Sejumlah murid sekolah dasar dari Jorong Lambung Bukik, Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecan 
sungai berarus deras dengan lebar Sumatera Barat, Senin (2/1), menyeberangi Batang (Sungai) Surantih yang berarus 


duduk yang ditemui bisa menje- 
laskan sejarah keberadaan Jorong 
Lambung Bukik. Kebanyak 
menyebut bahwa Jorong L 
Bukik sudah ada sebagai seb 
perkampungan sejak masa pendu- 
dukan Belanda, 

Mardialis mengatakan, Jorong 
Lambung Bukik sebelumnya ter- 
pelajar lain masuk dal 


tan Sutera, Kabupaten Pesisir Selat 
latif deras, Hal itu juga harus dilakoni pulul 


sekitar 20 meter tersebut sebelum di sekolah masing-masing, Sebagian lokasi sekolah berada di wilayah Nagari Kayu Gadung, Kecamatan Sutera, yang terletak di Gudang N: 
menuju Nagari Kayu Gadang di se tersebut. 
berangny 

Wanda berjalan perlahan kearah  Tigo Utara Surantih, 
selatan, Pagi itu sekitar pukul 0630  lana seragam merah, Sempat tertahan mengguyur. Bahkan, kerap kali bo- terpaksa menempuh perjalanan Lambung Bukik juga 
dan suhu air dalam sungai itu se- "Saya menyeberang sungai ini se- Rombongan kecil itu sempat ter-  cah-bocah itu harus menunda ke- — yang relatif sulit itu tidak terdapat aliran listrik. Jorong 
dingin air es yang disajikan dari jak duduk di kelas 1 SD” han di bagan akhir penyeberang- inginun mereka ke sekolah karena — Pada saatssant tertentu, sungai itu berada di antara Bukit € 


dalam kulkas, Wanda, yang demikian deras sungai yang m in deras dan ked yang menjulang, Lokasinya di 
Wanda berjalan dengan arah me Tuk lama setelah rombonga bocah ya lalui, h membuat seluruh — barat Batang Surantih, Sementara di 
nyerong, Ini perlu dilakukan untuk” Wanda, Rika 02) membawa rom- ing kecil terta Ya, memang dulu relatif sering warga Jorong Lambung Bukik ter- sisi timur Batang Surantih terdapat 


menghindari dumpak langsung arus bongan bocah pelajar perempuan, — Ia 


nurid tidak sekolah karena ti- tahan di permuki 


n mereka, "Ka- perbukitan Batu Putih serta Bukit 


sungai yang deras, Riku yang duduk di kelas VI SD "Saya sih bisa berenang, tapi ba Namun, be- lau hujan deras, kami tidak bisa ke — Langgsi di sisi utara, 

Sampai di pertengahan sungai, Negeri 10 Kayu Gadung membim- nyak jugu temun yang tidak bisu lakangan uda sebagian yang sudah” mana-mana," kata Misril Hariyanto Karena lokasi yang relatif ter- 
badannya terbenam hingga mele- bing empat bocah lain yang ukuran — berenang” kata Rika setelah selesai tinggal di rumah kerabat mereka di (39), salah seorang warga Jorong pencil itu, dalam sejumlah hajatan 
wati batas perut Tus sekolahnya dan — badannya relatif lebih kecil. menyeberang Nagari Kayu Gadang,” kuta Sasma- — Lambung Bukik, warga, arus deras Batang Surantih 
tas sekolah dua bocah yang mc Sama seperti Wanda beserta dua Rika yang bercita-cita jadi wanita Negeri 20 Padahal urid-murid se- yang sewaktu-waktu ber 


iringinya diangkat Wanda ting- — bocah lain yang 
i-tinggi termasuk sepatu yangakan — menyeberangi 


udah lebih dahulu polisi itu meng 
ingai, Rika dan em- — memang sudah ada tiga rekannya dari Jorong Lambung 


sitas dan kedak 


akan, sejuuh ini Kayu Gadung Sedikitnya dua murid kolah, warga setempat ji 
ikik me- memasarkan hasil b 


1 perlu 1 
yang di- menjadi tantan 


nya 


dipakainya kemudian. pat bocah perempuan itu juga $ hanyut terbawa aliran deras nuntut ilmu di sekolah tersebut tanam, Gambir, palawija, dan hasil ja peristiwa pernikahan dengan ca 

Mereka berjalan terus dengan tengah bergegas menuju sekolah. sungai itu saat menyeberang Nas Setiap pagi, mulai sekitar pukul — tanam padi adalah beberapa di an- — lon mempelai yang berusal dari luar 
menyerong sebelum menepi di Dengan segera, mereka lalu meng- masih bisa dise- 0630, para pelajar dari tingkat se- tara komoditas yang perlu diuang- jorong tersebut. "Ya, marapulai 
gan yang dangkal. Ses: angkat rok seragam merah dan me- kolah dasar, SM un segera setelah panen, (mempelai) terpaksa harus mem: 
tepian, mereka memeras celan nyeberangi sungai dengan cel Risiko yang semakin tinggi itu intasi sungai itu dengan berj Jika mau memutar, harus lewat buka pakaian dulu sebelum. mc 
lam yang basuh, menukarnya de- pendek yang sudah lebih dulu di- terutama terjadi bila arus sungai itu — kaki. Selain para pelajar, sejun Ihutan rimba dengan waktu tempuh — nyeberangi sungai," ujar Mardialis 
ngan yang kering, dan memakai ce- pakai, menjadi semakin deras bila hujan warga yang hendak beraktivitas jugi selama satu hari,” kuta Mardialis ONGKI RINALDD 


www.indonesia.travol 


Sport, Tourism and Challanges ba 
MUSI TRIBOATTO 
KRAFTING BCANOEING KaTRADITIONALNBOATIRACEP 


Sumatera Selatan, 26 November - 1 Desember 2012 MI indonesia.travel — () @indtravel 


| “Ia 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 


3 NOVEMBER 2012 


Energi Potensial Ramah 
Lingkungan yang Terbuang 


Pihak Direktorat Jenderal 
Kelistrikan dan 
Pemanfaatan Energi 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
mengklaim, potensi 
biomassa di Indonesia 
mencapai 50.000 MW dan 
sudah termanfaatkan 302 
MW. Salah satu biomassa 
yang sangat besar adalah 
limbah kelapa sawit. 
Jumlah limbah ini 
mencapai ribuan ton per 
tahun, tetapi dibuang 
begitu saja. 


eta pengolahan tandan 
Rs sawit 30 ton per Jam 
atap pabrik, dengan otal 


delapan juta hektar. Po: 
tensi limbah kelapa sawit cair yang 


mencapai 32000 meter kubik pcr 
perhitungan setiap PKS Dua buah kolam untuk 


meter kubik limbah kel 


Pengusaha Ke- — mengatakan, ene 


Buana di se 


sela studi tur energi 


biogas dari limbah cair kelapa sawit — hang 
di Provinsi Krabi, Thail 
Oktober 2012, menga 
usaha 


M3 dari kotoran ternak, seda 
kan, pei 

vit yang tergibung dal 
japki 600 lebih pe 

9 total tah: 

tiga juta hektar, dari 
n suwit nasional, de 


aja, 


sawit 


Setiap pc 
pabrik kelapa 


perusah: 
ih beroper 


perkebunan sawit m 
Jika tidak demiki: 


tandan John Berkhmans men 
shaan ini dapat mengha 


itu hanya 1 
jam, perusah 
kolaps,” kata 1 


listrik mendk 


lalui proyek Indor 
Development (IC 


ini set 
elpiji 


kebuna 

PLN, perbankan, pengusaha sawit 
da ati Kampar (Riau). 

Produksi minyak kelapa. sawit 

pada ta 010 sebanyak — Pemba 

juta ton, Dari jumlah 

donesia menyumbang 476 persen 


aran biogas (n 


djuta ton, Thi 

1atajulaton, cnc 

negara lain dengan total M5 elpiji 
Pengggu 


Staf Direktorat Je 
trikan Kementerian Fi 
Sumber neral, Tri Hu 


Ir, yang kemudian menghasilka 


g dihasilkan 
ia(Gapki Lalang dari biogas diprediksi mencapai 


Sekitar 287 juta ton limbah ke- 


tingkat kerusa 
Ii lebih dahsyat dibandingkan 
n karbon dioksida (C0. 

L buah sawit Spesialis Kontraktor Manajemen 
p pubrik peng- Proyek USAID Indonesia 


kan sekitar 
mproses 15 ton per 90 juta meter kubik biogas yang 
diproses untuk menghasilkan 

6 40000 MW 
Studi tur disponsori USAID me- per tahun secara kontinu, Jumlah 
2 miliar ton 


nergi bahan 
er dari fosil 


In- hasilkan karbon dioksida (CO) dan 
air (00). Satu meter kubik metana 
juta ton, Malaysia 98 dapat diubah menjadi energi se 

besar 4.700-6000 kkal atau setara 
ang dihasilkan oleh 048 kg 


metana tidak hanya 
menghasilkan energi listrik, tetapi 


limbah untuk sesuatu yang ber- 
manfaat, mengidentifikasi sumber 


n pengusaha, dul 
truktur, dan lainnya 
ing 

Ta menyebutkan, terdapat 2.000 
perusaha: Namun, yang 
mempunyai 1000-1.200 
perusahaan, Sekitar 800-1000 p 
usahaan tidak memiliki PKS, mc: 
reka mengirim TBS ke PKS dalam 
atau mengekspor TBS ke luar 
Potensi limbah cair dan pa- 
tinggi dan terbuang be- 


rintah, perb 
mengelola 
tainable. Aturan mengenai peng- 
olahan limbah kelapa sawit sudah 
mendukung, tinggal komitmen se- 
ja pihak untuk berger 
Bupati Kampar, Riau, Jetty Noer 
menggitakan, Kampar memiliki 35 
PKS, di nya 12 PKS milik 
ini bisa meng: 
APBD untuk 


1 Palm Oil Limited di provinsi 


28 MW listrik 


, Thailand, Dua kolam ini menampung sekitar 10000 


Jika tidak dikelola untuk energi lis- an, hasil optimal, dan pc 
trik bagi perusahaan serta masyarakat. bangan enengi terbarukan mohon 
. Retno $ ih dari USAID Pengelolaan limbah kelapa sawit ca- direvisi, kemudian pihak perb: 
Metana dihasilkan dari perom- Indonesia mengatakan, pemben- ir mengurangi risiko efek rumah — pun tidak boleh menghamb 


robik senyawa-senyawa — tukan metana melibatkan aktivitas 
cair kelupa sawit. mikrobu yang kompleks. Beberapa 
an pada kolam peng- kelompok mikroba sec 

olahan limbah cair PKS yang dis merombak bahan or 
tutupi karpet. Jika tidak dikelola, limbah cair (padat) gu 

h cair tadi aki 

na (CH) dan k 
p). Keduanya seb 
penyebab efek rumah 
sangat berbahaya ba 


ung cenderung merusak ling- — Noer, 
dan kehidupan pada umum- Ta me 
nya," kata Sety Kampar, jika masing-masing PKS 
Dudi menghasilkan listrik 57 MW saja, 
0 MW dihasilkan 
hasil limbah cair sawit. Jika bukan 
35 PKS, 12 PKS milik PTPN harus 
lisis palm oil, diberdayakan untuk memproduksi 
ditetapkan, energi bioga 
harus mengelola (KORNELIS KEWA AMA) 


pengelolaan energi bio: 
ditekankan antara ta 
tem organisasi pengelolaan yang 
berkesinambungan,aspek kebersih- ya 


aca, Tni tentu 
lingkungan 


Wujudkan harapan ribuan anak 
untuk melihat dengan jernih. essilor 


Dengan membeli lensa Crizal", Anda bisa melakukannya 


SALE 


STARTS TODAY 
Additional 5 0 


Exclusively for BCA Credit Cardholders 


23 Nov - 15 Dec 2012 


Plaza Indonesia « Pacific Place 


.— 


tiap lensa kacamata Crizal yang Anda beli, kami sisihkan satu 
kacamata baru untuk dibagikan kepada anak-anak 
yang membutuhkan. Ini bagian dari rangkaian kegiatan Criza/ 
See The World Clearly Now yang bekerjasama dengan 
Yayasan Rumah Peradaban. Dengan kepedulian Anda ribuan 
anak akan melihat dunia dengan lebih jelas. 


aearp Worid & Crizal 


Now 2012 Live life in the 


mrloperkoran @ 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Semangat "Kalong” dari 


Perkebunan Karet Malaysia Ya n g Ka n d as, 


ola mnta Zakirman (5) tampak beraca-kaea, Sukacita 
JP Siar apiaya mem bea kita dinaatian 


Pe yang Nyaris Terempas 


isuk Aula Felda Residence, Trolak, Pera Pemerintah Malaysia 
h menyusup matanya, seakan menyembunyikan suasana 


sah Tsanawiyah Nahdlatul Wathan, Desi) menetapkan upah 
lum bahasa Sasak, Lombok. "Sila" bae side minimum bagi pekerja 
ketuan tiang (ayo saja tanya saya), k: 

Federal Land Development Authority (Felda) menyatakan,” Perkebunan sebesar 
Zakirman meraih penghasilan tertinggi RM 5400 (Rp 1G juta) 900 ringgit Malaysia per 
sebulan sebagai u p getah karet. Penghasilan itu 
biasanya diraih pada puncakepuncak musim menyadap yetah Orang Sebulan (RM 4,33 
yang berlangsung beberapa bulan. Di luar musim puncak perjam) yang berlaku 
Zakirman bisa mengantongi RM 3000-RM 3500 ata di atas 
Upah Tata-rata sekitar 28000 pekerja Pelda dari sejumlah UMtuk wilayah 
Tega, Semenanjung Malaysia. 

Dubes RI di Malaysia Herman Prayitno d: tatap 
muka dengan ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI saat itu Sementara untuk 
memberikan spressi kepada para TKI yang berjuang demi” wilayah Sarawak, Sabah, 
keluarga dan daerah, Prestasi Zakirman dan sejumlah 
mendapat penghayaan saat itu memiliki ar penting menja Gan Persekutuan 

bangia Tndonewia di her negeri di tengih burbugui per Labuan, upahnya RM 
soalan yang menimpa para TKI di Malaysia. 

Pengbangan tu Kian menguatkan kesan bahwa para TKI 800 sebulan (RM 3,8 per 
punya etos kerja tinggi, Seperti dikatakan Agus Triyanto, Atase jam). Kenaikan upah itu 
aan due aras. meningkat dai RM 800 

lebih dari 2 juta "TKI di Malaysia se Idan pada tahun 2008 
PD yng ld G0 gan #HAh KI gampal awal tahun 2012, 
kelapa sawit: Felda Plantation dan Sime Darby Plantation setelah tahun 2000 dan 
berpusat di Carey Island, Negeri Sembilan 2006 sebesar RM 450 

sabu dan RM 600. Aturan itu — di Wi 


Sebelum 
bekerja, para 
TKI ini 
berdiskusi 
bersan 
koordinatornya 
ntuk 
laksanakan 
tugas 

Hanafi, TKI 
asal Lombo 
Tengah, N 
(paling kanan 
arah jarum 
jam), salah satu 
yang berhasil 
merajut hidup 
demi 


« Wanabaa 


2 


$ 


Es 


Plantation, 
Malaysia, 


aysia, yang jumlah nuknya mulai terkuak harapan: darah (lbs Ag). Dari 4000-5000 hargai Rp 400000, 


Kerja keras diikuti motivasi yang kuat untuk mengubah Juta, LA juta' tenaga kerja membeli tanah, bangun rumah, yang diberangkatkan se- Dengan biaya perja 
kehidupan gasial ekonom itu ditunjukkan Zaklrman, yang lokasi berkuat kuasa (berlaku) Yonesia (PKI) di ant dunmembelicidomo (kereta khas — bulan dari NTB, 150 orang-200 150000, Murguki beran 
kerjanya di Tawai TI, Gerik, Perak, perbatasan Malaysia dan 1 Januari 2013. tang secara legal, setengahnya dengan kuda sebagai mesin pe- orang di antaranya dipulangkan — gal dari Pe 
Thailand. Larimnya, rekannya yang lain memilih jam kerja TKI ilegal Duri total TKI itu narik di Lombok) dari upah se- karena Hbs Agenya tidak me- — Sumbawa, menumpang 
pagi-sore, Zakirman justru sebaliknya. Bagaikan seekor kulong,ia persen TKlasul Lombok, mengisi — bagai buruh migran. menuhi standar maksimal yu bersama 89 orang lainnya 
mengisi waktu kerja sore hari (0700) hingga pagi hari 000), ilau merujuk komentar segmen kerjasektor perkebunan: — Untuk itu, atas permintaan Mereka berlayar selama 22 ha- 
aya ta sk mmm Ja bin gl kan bayak.) JG tukar Kodueshdi Fida MnttondanSine ary petyasbpangn G1 INTKLi ... #epembunyasingpah berlindung 
" Plantation, uhkan Rp 28 juta untuk Buntungnya nasib Abdul Rah- di pul menghindari cuaca 
Kalau hujan saja suya is diredja, boleh jadi dihajatkan du- —— Memperbaiki kehidupan eko- biaya tes kesehatan, membuat man, tidak seberu Hanafi buruk. Pikirannya, "bukan kapan 
tirahat, berteduh. Hujan reda ya tarik bagi pekerja asing, tere nomi keluarga menjadi dorongan — paspor, dan ongkos transportasi. (39). Warga Desa Tanak Awu, sampai Malaysi, tetapi di mana 


saya korja lag,” begitu langgam masuk Indonesia. Ini mengingat dan motivasi penduduk NTB me- Uang itu dipinjam dari tetang- — Lombok Tengah, ini lima tahun kuburan kami, Katanya 
staminanya, Zakirman memba-  ekonomian Indonesia, membuka pitnya pemilikan lahan dan sum- — beberapa bulan di sana berbagai perkebunan kelapa sa- ah di Batam, Di Pahang Mar 
Wu bekul makanan, seperti roti, ber dayu alam yang melimpah di” Seminggu bekerja merambah wit: Kini sebugal pekerju Sime puki pindah korja dari satu per 
Saudara-saudara biskuit, dan air um, ja dalam negeri b 1 mampu me serta meracuni rumput d Darby Plantation di bilangan kebunan ke perkebunan lainnya. 
kita dari Lombok rang makan nasi meski me nation, badan nyerapangkatan kerjayangterus mak belukar, Rahman diambil rey Island, Klang, Hanafi Iidupnya nyaris teremp 


1 beli ransum itu, Ia merogoh ra itu, mendapat konsesi lahan bertambah saban tahun, Semen- darahnya untuk cek ulang ke- dapat upah RM L100-RM 1200 tidak  pandai-pandai menghin- 
yang bekarjaci kocek lebih besar RM 15600 perkebunan kelapa sawit di Su- — tara Negeri Semenanjung Malaya — sehatan dan seminggu kemudian — sebulan dari kejaran polisi, Beruntung 

perkebunan dikenal — sebulan dibanding rekan seker- —— materadan Kalimantan, yang ba- yang karakter sumber daya ma- — keluar hasil cek kesehatan yang Sebagian upah untuk biaya hi- — Marguki punya karib seorang pe. 
tahan banting. ja lainnya. nyak menyedot pekerja dari se-  nusianya tidak cukup rajin me-  mengandaskan cita-citanya, Sc-  dup di Malaysia, sisanya dikirim tugas intelijen yang membantu 

Dengan upah RM 1 per ki jumlah daerah merlukan pekerja asing belum dipulangkan, Rahmun untuk istri dan seorang anaknya nyajika mengalami personlan ke 


logram, ia bisa mengumpulkan Misalnya, dua-tiga tahun ter sempat bekerja dengn upah RM yang berusia lin Dari imigrasian 

500 kilogram getah karet (500 akhir lewat program Antarkerja bak 900 di bulan 1, RM 800 bulan II, ringgit kiriman itu, Hanafi bisu Awal bekerja, upahnya seka: 

pohon) per hari dari 1.500 po Antardaerah (AKAD), NTB me Memburu ringgit, dengan pro- — dan RM 500 bulan III membangun rumah dan memi- dar untuk bertahan hidup, tetapi 
hon yang ditanganinya. Felda memberi tugus menurut ke ngirim 2.000 pekerja bidang per-  sedur legalataupun ilegal ke Ma- —— Upahnya ludes untuk biaya — liki sebuah trukuntuk menopang setahun bekerja, Marguki bisu 
mampuan setiap pekerja, Zakirman ditargetkan berhasil mc kebunan ke Sumatera dan Ka-  laysia, bagi TKI, memberi sum- — hidup, Beruntung perusahaan di — hidup keluarganya di kampung. melunasi utangnya, Tahun 1994, 
nyadap sekitar 1 ton sebulani meski rata-rata melampaui sasaran limantan, dari 6000 total per- bangsih bagi keluarganya lewat — Malaysia menye tiket pu- — “Terpulang pada diri sendiri, dia menikahi Halimatussadiah 
sehingga ia mendapat insentif ta RM 300, mintaan, "Mereka digaji sesuai — remittance yan hnya se- Mestinya, biaya Rp 28 juta mau dapat upah banyak, mesti — binti Yusuf, perempuan Malaysia 


Lewat kerju ker 


empo empat bulan, Zakirman upah minimum provinsi setem- — kitar Rp 17 triliun pcr tahun ke dikembalikan semua, tetapi PL rajin bekerja. Kt 
mampu melunasi £ Rp 36 juta yang antara |: pat: Rp 45 juta per bulan—tidak NTB Celakanya, banyak yang ke- PJTKI di Mataram hanya me- ingat keluarga, anak-istri di kam- lokal). November 2012, setelah 
untuk biaya menikah tahun 2006 dan ongkos perjalanan ke beda jauh dengan upah buruh cewa akibat kelici n per-  ngembalikan Rp | juta, Uang pe- pung, Ingat pula bagaimana su- 25 tahun di Malaysia,ayah empat 
Malaysia tahun 2010, Setiap tiga bulan Zakirman mengirinmi perkebunan kelapa sawit di Ma- — mainan oknum tertentu di tem- — ngembalian itulah yang dip suhnya kita sampai di sini,” ujar anak dan kakek dua cucu itu 
anakcistrinya Rp 15 juta, bahkan kini memiliki 25 are sawah di laysia," kata IT Zaenal, Kepala pat asal. Sebutlah Abdul Rahman — untuk membayar utang ke Hanafi membuka kunci strategi — menjadi pemastautin (penduduk 


uu dap 


at upah, — keluarga peneroka (transmigran 


ynya se 


kampungnya, Tahun 2000-2005, is bekerja di perkebunan buah Bidang Penempatan dan Perlu- (20), warga Dusun Ombudesa, — tetangganya, Kini, Rahman tetap hidup di rantau, tetap), menggarap 4 hektar lahan 

dan sayuran di Johor dengan upah RM 200-RM 300, asun Tenaga Kerja Dinas Tenaga De Baru, Lombok Barat, menumpang di rumah orangtua- —— Untuk sampai di Malaysia se- — yang ditanami 500 pohon kelap: 
Walhasil, ringgit yang dikuntongi sangat bergantung padu era NTB Jumlah itu diduga NT hanya 85 bulan (lu- nya, kembali jadi kusir cidomo karang ini, fasilitas transportasi — sawit 

motivasi dan etos kerja. Banyak TKI yang bekerja seadanya, lebih banyak karena warga NTB  li-Oktober 2012) memburuh di — berpenghasilan Rp 15000 sehari lebih baik, upah pekerja pun lc Tahun lalu saya pulang ka 

seperti mendapat hasil RM 200 dari pagi hinga sore, datang dengan biaya sendiri ke- perusahaan perkebunan kelapa — dari total Rp 25000. bih jelas Namun, coba simak pung untuk puasa dan Lebaran, 


hasilnya dipakai belanja-belanja dan berhura-hura di te timbang melalui AKAD yang rea- sawit di Pahang Kasus seperti Rahman luma- cerita Marzuki, Berangkat ke Ma- — bawa anakcistri, tutur Marzuki, 
lisasi pengi ralebih lama. Padahal, karena dianggap sa- yan banyak," kata Fotea Ezimon  laysia tahun 1087, warga Dusun — yang tidak tamat sckolih dasar 
Namun, terbukanya kesem- kit, Rahman juga gagal diber- dari PT Kijung Lombok Raya, Sisikboak, DesaSintung.Lombok lebih lancar berkomunikasi de- 
Ketika rekan-rekannya pulas di malam hari, patan kerja di dalam negeri be- angkatkan dua tahun silam 4 calon TKI men- h, ini menjual seekor sapi ngan bahasa Melayu, dan bisa 
Irman dengan semangat ngalongsnya menyelinap dari satu lum mampu membendung ke- — tetapi kali kedua ini dia lolos cek Rp260000. Ternak 'pin- — baca-tulis setelah di Malaysia, 


pokok karet ke pokok karet lainnya, (HUL) i Indonesia bekerja kesehatan di Mataram, Di be- meriksaan kencing, rontgen, dan — jaman" dari tetangganya itu di: (KMAERUI ANWAR) 


alah satu dari ratusan ribu peket 


besok dibuka! 


untuk kebutuhan furniture & 
interior anda 


2 Des. 2012 
Hall A & B, JCC 


PRODUK YANG DITAMPILKAN 

CLASSIC | MODERN | AMERICAN STYLE | LEATHER SOFA | PAROUET | LIGHTING 
OFFICE FURNITURE | BABY KID FURNITURE | ANTIOUE CLOCK | KITCHEN SET 
LATEX BED | SPRING BED | INTERIOR DECOAANON | ETC 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


@ teropong « INTERNASIONAL 
| : 


BYEE 2 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Ketika Anak-anak Muda Resah 
dengan Kerusakan Lingkungan 


Fr 


Negara-negara 
berkembang memiliki 
masalah serupa, 
pembangunan ekonomi 
berjalan simultan dengan 
kondisi lingkungan yang 
terdegradasi karena 
pencemaran dan 
kerusakan. Anak-anak 
muda pun resah. Mereka 
pun bergerak dan 
melakukan sesuatu meski 
dalam lingkup paling kecil. 


Vincentius Dito Krista Holanda, perwakilan Bu 
Indonesia, mengikuti sesi penj 
Leverkusen, Jerman, Rabu G1) 


for Housewivs 
iku panduan untuk ibu 
rumah tangga Dalam bukupanduan Dia sudah membuat 4,000 sa- Baju kain perca 
mencantumkan cara-cara linan buku panduan yang di: Dari Indonesia, Vincentius Dito 
menyelamatkan lingkungan dari gratis kepada ibu rumah 4 Krista Molanda 
lingkup yang paling kecil keluargi. — Vietnam dan 600 buku untuk dijual. Teknik 
Anh bekerja Yi 
Generation Network untuk 
1 kini dia tengah menunggu si 


bagaimana mencu an Green Handbook for House n pe- 
pur dengan memini 1 pengs — whes untuk Ipad, at baju dan produk 
Pn memanfaatkan bi ari kain perca sisa industri, Awal- 


hingga mengolah. ker Dito mendapat dana bantu 
perusahaan konsultan int 
I Aceentur, Proyek yang 
Mei 201 
atih keterampilan me 
jahit 20 ibu rumah tangga yang a 
Bayer Young di desa itu, 

(BYEE) di Leverkuse tara itu, Imam Hidayat 


Jero s 2 $ (22) dari Universitas Hasa 


buku 
membawa konsep me- 

h dekat 
n kehidupan sehari-hari. Wi 
laupun kelihat kecil, “lang 


ber- 
an Ame-  nyelamatkan lingkunggan el 


proyek lingkungan 
miliki nilai sosial dan ekonomi, 
Dalam green handbook berisi 12 
yang dibuatnya, Anh men- 


purung ke- 

ng dinilai — lapu, kulit duriw kulit kakuo 
ng dibuat arang dan kei 

asap cair, Asap 

untuk bert 


n Anh, mereka 
emiliki proyek terba 
yuma Hope Mugambi da 
daria Vill: 
a Rika, Hop 
ang dapat dihemat.” manfaatkan sampah du 

nykah dilakukan, plastik bekas u 
enghitung, seorang ibu jadi aneka kerajini 


tp “untuk 
wet ikan 


uatkan limbah an Wonomulyo, 
hingga 641.390 dong ngandung ki- — lewali 
300000 per bulan dari tagihan lis- gi peng- "Awalnya, saya m 
trik limbah pertani 


FORDINARGVISTON 


Available in Crizal TransitiGns 


Stand a Chance toWIN 
a HONGKONG HoLDAY EXPERIENCE 


With every purchase of one pairof Crizal TransitiGns 
October - December 2012 


“Terms and Conditions apply. 


BN nd 


Transitions” lenses continuosly ar 


Experience life well lit at Transitions.com 


ptto changing light, bringing out the best in everything you see 


Phone romi pertormancaalnfvenees by empernka UV Bpom ADAPTIVE LENSES 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Young Environmental Envoy (BYI 
n mempresentasikan proyek lingkungan di had 


TransitiGns: 


| “Jika tumpukan balok ini runtuh, hadapi tantangan perubahan iklim," 
berarti beruang kutub al ujar Patrick Thomas, Chairman of 

f Pesan-pesan lingkungan seperti ini the Board of Management of Bayer 
h mudah disampaikan ke- — Material Science 


Gerakan ekonomi hijau 
para duta muda Director of Communicationsand 
lingkungan saling bertemu. Mereka Spokesperson of UNEP Nick Nuttal 
memamerkan proyek mereka, dan m menyebutkan, anak-anak 
19 orang di antaranya mempresen- itu dape motor bagi 
tasika di hadapan ekonomi hijau. "Anak mud 
juri memilih tiga jadi is da- 
proyuk terbaik. Tiga yang terbaik itu mperkuat transisi ke abad 
mendapat dukungan “dana m yang rendah karbon dan cfi 
singmasing 1000 curo untuk me-  siensi sumber daya. Ini 


ngembangkan proyek mereka di ne- b gene 
gara asal, o bisnis saat ini untuk 
BYEE muda pendi- 


kerja sama: 
United Nati 
ramme (UNEP) yang mulai dise- 
lenggarakan sejak 1998. Sebany 

48 duta mudu yang beruntung 
di Lever- meskipun BY! 


dai, keterampilan, 


k akan berhenti 
berbuat sesuatu 
012 berakhir, Me 
mengembangkan 
lebih luas lagi, bah- 
sama dengan 
ipada dibuang — kembang, muda lingkungan dari 
begitu saja tidak mes Kegiatan itu disc 
miliki nilai ekonomis, lebih baik tuk n 


2012 terbaik dari 
lapan para juri di 


berbuat sesuatu untuk 


i pun bisa mudi Imam, misa 
1 untuk ra dunia ket mer 
sektisida, da menda iliki persoal silka 


pengh: 
hasiswa 


kunga nak muda 
dapat kes kn 
an lebih luas lagi mengen 
an lingkun 


aktif itu, kata dia, dupat 
di air, "Akan 
m penelitian, 


tani 
nelihat 


tu 


atasi 
nun ke 
kitar me yer Indonesia 
Duta muda lingkungan da 143 mahasiswa yang mengikuti pro: 


2012. 
jadi 30 terbai 
hirnya dua te 
putan untuk pengi ke 


Haesung Chung dan Jong 
ih mem 
kanak 


jung ke lokasi ses seleksi BY 
limbah industri Cur- menyusut m 
ga melihat ba- terbaik, 


pesan-pes 
lingkungan. Per 


ide, kr 
tinggi. Maka, yang dibutuhi 

jaringan internasional mudian adalah membekali merek: 
nak muda di mana mereka keterampil 
dapat berbag 
i bawah ke bagian — mengenai lingku Nick Nuttal 
atas, tetapi harus berhati-hati agar dar nak muda dapat me Indonesia menjadi lebih baik. 
tumpukan balok tak runtuh, spirasi bagi yangl: menj org 


THE MANSION 


At Dukuh Golf Kemayoran 
APARTEMEN MEWAH DI TENGAH 


LAPANGAN GOLF 


ELAH BERGABUNG 


Gi 2028:5000 


) AGUNG SEDAYU GROUP 


a new development by & 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


teropong 


INTERNASIONAL 


LINGKUNGAN 


Semua Berpulang pada Iktikad Politik 


Empat puluh tahun yang 
lalu, Jerman, negara 
adidaya, negara industri 
besar dunia, mengalami 
permasalahan lingkungan 
yang serius. Polusi tak 
terkendali. Kawasan 
perkotaan dan industri 
menjadi lokasi yang 
sangat tidak sehat karena 
dipenuhi polutan. Kini, 
kondisi berubah 180 
derajat. 


tinggi dan mengeh 


ngepul sejak pagi hingga malam, 


NRW merupakan 
wasan indu 

Ada 4.200 perusahaan 
120000 karyawan di negara bi 
tersebut. NEW juga merupaka 
sat penambangan batuba 


seperti baja, enengi, dan kimia. 
Eberhard Jacob dari NRW Si 
y for Nature, Environme 
nd Customer Protection mc 
n, kondisi yang sekarang 
adalah hasil dari perwujudan 
imitmen peme 
silam. Pa 
Jerman Willy Bea 
kan program 


A 


negara itu. 
Sejak saat itu, secara bert 
dengan indikator 
tapk: 
Pemerintah 
menerapkannya dengi 
Pengukur polutan uda 
suara dipasang di 


disiplin, 


karena data itu langsung terkoneksi 


kan asap me- 


ri terbesar di Eropa, 
dengan 


di Jer- 
man serta terdapat industri berat, 


ate 


ntah puluhan tahun 
tahun 1961, Kanselir 
Jt mencanang- 
ngit biru untuk 
mengatasi polusi besar-besaran di 


mbuat aturan dan 


air, dan 


mproduksi solar carport atau tempat 
Ir carport, baterai mobil listrik atau hibri diisi dengan tenaga 
ergiebau merupakan salah satu rangkaian dalam kegjatan Bayer Young 


parkir mobil bertenaga su 
surya selama diparkir. 


Tiada bau menyengat 

Beberapa jurnalis beserta px 
peserta Bayur Young Environmental 
Envoy 2012 mendapat kesempatan 
untuk naik kapal Max Pruss pada 


anak, Dia berkeliling dengan bus 
1g diberi nama Lumbi 
cacing tanah, me 
dan siapa 

melindu 


ang dulu ju 
Hi masalah besar, kini, teratasi 
dengan sistem drainase perkotaan 
yang mengolah limbah me 


bersih. Semua industri dan 85 pet unggi $ praktik-praktik dan percobaan-per- 
sen rumah pendu ubung de- menyengat cobaan sederhar 
ngan pipa-pipa sepanjang total suma sekali sekalipun kami melalui dewasa dengan mudah 


85000 kilometer. 

Tidak cukup de 
infrastruktur, pengawasan terus di- 
lakukan. Pemerintah dengan kapal 
patrolinya, Max Pruss, memeriks 


kawasan industri yang tepat be memahami 
di tepi sungai 

Kondisi itu sangat berbeda de- 
ngan 40 tahun lalu, Ottman Hart- 
wig, seorang pengajar Biologi dari 
Natur 
demic/N! 
tection of Nature and Es 


a itu polusi, bagai- 


a membangun 


hadir untuk mengajari mereka pe- 
uman sede  ling- 
kungan, Dengan begitu, kesadaran 
untuk menjaga lingkungan dimulai 
sejuk dini,” tuturnya, 
Jacob mengakui, masih ada ma 
salah dan harus diselesaikan, P 
naran tanah, misalnya, terdeteksi 


i sepanjang 1228 kilometer 
alir dari Pegunungan Al- 
pen di Swiss hingggi Belanda, 
“Kami bertanggung jawab untuk 
a kebersih: 


ingin pengi ke tepi Sun 
Sebab, Sungai Rhei 


nat dan itu 


ri, kami bisa ditegur" ujar J menyengat itu su- 
dah tidak ada. Kami dapat bebas 
bernapas. Airnya juga kini jernih, 
ikan hidup di dalamnya. Di musim 
at hinggi ke- 


cob, 

Jika ditemul 
tu, pemerintah 
laboratorium di 
kin 
kemudian memul 
lam website resmi pemerintah, 


in cemaran te 


nbermotor, 
Intuk itu, 


Hartwig kini fokus p 
didikan lingkunyan untuk an: 


dengan teknologi ramah lingkungan 
yang dapat ber ren- 
'dah emisi (low emission zone/LEZ). 


Mobil listrik 

Mobil-mobil diberi stiker berwar- 
1 dan 
mobil dengan stiker hijau yang di- 
di zona rendah 
bagian besar 
di NRW. Semua itu untuk me- 
ngurangi kadar nit 
dan partikel debu di udara. Mo- 
bil-mobil tua tidak lagi bebas me- 
lintas di jalan 


ah perusahaan 
Energiebuu, 
memproduksi solar carport at 
tempat parkir khusus mobil hibrida 
dan mobil listrik untuk turut men- 
dorong penggunaan mobil ra 
lingkungan, Tempat parkir yang d- 
pat memuat dua mobil itu diberi 
1 surya di bagian atapnya dan 
stasiun pengisian baterai 
a tujuh jam un- 
kon- 
disi nol hingga penuh 100 persen di 
parkir yang harganya men- 
20 juta 


tempat parkir tersebut me- 
miliki sistem terintegrasi de 
sumber eneryi listrik lain sehi 
mobil tetap dapat terisi 
mobil lis- 
ih Jerman 
juta mobil listrik 
pada tahun 2020, dan kini, hinyssi 


10000 mobil listrik da 
401000 mobil hibrida, 
Pemerintah juga 
wati aku 
tika menerapkan re 
untuk menjaga lingkungan, Di 
NRW, investasi dalam bentuk Ii 
but saja sebuah industri 
pengolahan limbah padat. Currenta 
kusen, 


sekitar 


ng ke 


dibakar dengan suhu tinggi dalam 
dua insinerator beri 


Di lahan selua 
tar dibangun gud 


megudang pc 


nyimpanan limbah padat, yang ter- 
koneksi dengan sistem yang akan 
mengangkat limbah ke insinerator 
dan membakarnya dengan suhu 
1000-1100 derajat celsius. 

Tidak hanya perusihaan di 
Chempark (pusat industri kimia) di 
Leverkusen yang memanfaatkan ji 


muan 
kimia berbahaya lagi 
Eberhard Jacob mengatakan, 
luruh sinergi yang ada, mulai 
tah, perusi 

masyarakat uas, untuk menjaga 
lingkungan dari komitmen yang ku- 
at sejak awal. 

Semua clemen, mulai dari ek- 


celah bagi praktik kolu 
i juga menerapkan 


paransi. M: at meman- 
tau setiap Jika 
ada perusal ar, mi- 


, kami segera memublikasi- 
sehingga hal itu akan ber- 
dampak pa 
turnya. Jacob mx 


Hal itu diakui oleh Chairn 
The Board of Management 
MaterialScience Patrick Thot 
mencontohkan, pemerintah 


i andil besar dalam men- 
menggunakan 


ang 
gi terbarukan, 
memberi subsidi untuk mereka 
yang mau memasang panel surya, 
Di Jerman, dibutuhkan 8000 
uro atau sekitar Rp 96 juta untuk 
invest ngin panel 


ank pemerintah 
lunak, 


kemauan untuk mewujudkan hal 
itu," kata Thomas. UTD 


PAMERAN KOLEKSI MUSEUM 


TALKSHOW BUDAYA & SEJARAH 


GAMES 
PENCARIAN BENDA PURBAKALA 
MELALUI facebook 


LOMBA MIRIP TOKOH 


Bj @museummart2012 


“Gelar Museum Nusantara" 


SEMINAR NASIONAL | MENAMPILKAN 
WORKSHOP | MULTIMEDIA 
INTERAKTIF 


STORY TELLING 


ZN 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


As0nasi Muntun moomEnA 


KEMENTERIAN 


PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 


"museum 
di hatiku 


gelar 


USEUM 


WI GAME 


komunitas 


Sana tocua maca 


@ OMOR 38 TAHUN KELIMA IA Pen Gw oo pemuda KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 
: | Un, 


"4 


Dapatkan tiket "Konser Integritas Once & 
Glenn Fredly: Suatu Kolaborasi, uni FH- UT” 


Ikuti kuisnya. Caranya gampang: follow akun 
Twitter @kompasmud campus. Ikutin 


Manado, Bukan Sekadar Sekolah Mode, Bukan Hanya kuisnya di lini m 6 
Hura-hura Merancang Busana November 2 jang tiket konser diumumkan 
AAL 53 HAL 56 November 


MuDAers pasti tahu Wil- 
liam Shakespeare kan, 
penulis kisah percintaan 
”Romeo and Juliet”. Kali 
ini bukan kisah cinta dua 
manusia itu yang dipen- 
taskan, tetapi karya Sha- 
kespeare lainnya, yang 
berjudul "A Midsummer 
Night's Dream”. Drama 
ini dimainkan siswa Bi- 
nus Internasional School 


Simprug, Jakarta. debina wi Tim Inti Literature dan Performance 
Giri-kanan: AryaRinakdo,T 
Nastuseja Isabele, Gupita P 
Kami latihan se Oberon dan Titania : Kimiko Widjaja, au 
up h (diperankan Nastasnja Isobell - " : Jefiey Koby) 
dan Jeftey Koby) : 


ementasan diada- 
kan tiga kali, p: 
22 Oktobe 


koreografer 


aligus pemeran Hermia. 


Selama tujuh bulan tim produksi 


INUS INTERNATIONAL £ 
SCMOOL SIMPRUG: 
ARYA RINALDO, TATYANA ALMIRA, 
NASTASSIN ISABELLE, GUPITA 
PRAMESWARI, KIMIKO WIDJAJA, 
CLAUDIA TAMARA, JEFFREY KOBY # 


Produksi dr 
tujuh siswa Bir 
las Literature and Perfor 


uance, Pe- 


Aksi para 


SMA,” kata Nastaseja Isabele 
perancang kostum pemain. 


(021) 660 5571 MEREKA 


Dokumen Ext: 482 
EUROPE WINTER 
WONDERLA 


Kami Widjaja, 
Arya Santoso, 
dan Adhika 
Ardhana) 


A Midsummer Nights Dream adalah 


h Thescus dan Hippolyta 
n menikah, Ada Hermia dan 
Lysander yang cintanya tak direstui 

Telena yang 


aa YEAR AT es 
HONGKONG 7HTMAF |yeju NBLAND, 1H 
Manghong, Shentban, Macas Sorak, Nami Intan, 
ag Ea MREST P pa 
Sana 


MEMORABLE NON 
h tu dibumbui adegan royek drama yang direncanakan dan — - Ditonton ratusan orang membuat kami JAPAN HARBIN 12H 
Ivcu yang membrisuaaana sega. Ba | SendiA olah lawan makin bangga - Ba Meta eka nanang, 
dutebadut misalnya, be galkan banyak kenangan, Kami ingin Daan Bahan Jin Han 
giri pera berbagi pengalaman ini dengan MuDAerx Pengalaman tak mengenakkan: ta L2-200|eenutan 


ikahan Thescus dan Hippolyta. 
Selain menunjukkan kebolehan ak- N pengalaman menyenangkan: « Sulit mengatur waktu 


ra berlatih dra: 


ting pemain, karya kami jug rjakan tugas sekolah, 
nampan kebolehan siswa Binus me-  f - Mendapat teman baru dari ang Kurang waktu istirahat karena setiap hari 
nari dan menyanyi. Ini membuat pcr- | - Berpelukan, saling menangis dun makan berlatih 
tunjukan drama itu tak membosan- bersama, menjadi acara paling seru se- Sering bertengkar karena berbeda pen La ha Cempontady 
kan, kaligus mengharukan dapat 
Lewat dram o- | «Bisa menyaturkan ide ita dan kreatif Harus mengatur keuangan pertunjukan 
nampilkan untuk pertunjukan, sendiri th 
wa sekaligus menghibur. penonton. $ - Belajar belanja kuin untuk membuat Adanya kesalahan teknis dalam pertun 4 
Buat apa kami punya talenta katwu ff kostum yang menarik, dukan membuat kami jengkel 
enggak ditunjukkan? YUI U 


SPESIAL Get LAZBOY A5 FREE 
' & NEW 

PROMO " 5.950.000 " Volaher " IPAD-3 

Darren (17), Monush College Jakarta Kanya Saraswati (23) 

aa bagan ebay aa Ya ra me an Pake eg ve ea Stan se Pora 2 

Kostum sama setting-nya keren terhibur, bahkan bu daan bera » 

Tt Bk bung LL basi Tone Ka srdan eren 

ayang bikin ini? 


keren, dekorasi panggungnya simpel tetapi 
bisa bikin penonton m 
yang berbeda. Totalitas set 
Mo kin mereka menghayati peran dan tampak pro- 


Ta seat waratonin rectng ma row 


p pemainnya bi- 
Dila (17), Labschool Kebayoran 
arta "fesional” 


Premi kostumnya, sem 
ba 0 Apalg akting ba Joshua Suherman (19), Penyanyi 
dutnya itu, bagus bange “A Midsummer Nights Dream enggik kayak 


dibuat anak SMA. Dari pintu masuk sampai 
ke luar, terasa nonton teater profesional, 
nyaris enggak ada kekurany 
harusny 

buat pem 


00), Sekolah Lentera In- 
ational Jakarta 
“Pemer menakjubkan! maju terus 


Campuran ide kre - SOIS THE COMFORT 


koreografi yang clogan ini. mo Victor Hadinata. Direktur Lgra Furviture : 
nyAhir mata penonton. Pra pe- ya bangga dengan mereka. Meski masih si: 
| SIK SMA bisa mengisikan peniantai Visit our exhibition at 
ana : ama yang spektakuler, MENPAN | 220 1 22y Mali Af LA2 24 Nov - 2 O6e 2012) 
sin da sudah Kerja Se Ba Pe pan mak elandas | Bae ANA AE 
ki J 


nentasan yang suk- 


a dijadikan show reguler. Pesan 
1gan cepat puas, biar bisa 


THE CHOICES 
ARE ENDLESS AND 


Lifestyle Furniture JAKARTA SKOWROONS: 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Yuk Nulis di Kompas MuDA! 


|Kamu masih duduk di bangku SMA, SMK, atau MA dan 
senang dengan dunia enalstk yuk rilis di Kompas 


Caranya gampang banget. 

1 Bentuk tim dari sekolah kamu. Anggotanya minimal 4 
rang, maksimal 10 orang. Usahakan tim terdiri dari 
reporter, fotografer, dan ilustrator (kalau ada). 

2. Ajukan tema liputan tim Kalian sebanyak 5 buah 
melaui "e-mail" ke kompasmuda'@gmai.com. Tema bis 
sa apa saja, Misalnya mengenai kegiatan di sekolah 
kamu, ekskul unik yang hanya dimiliki sekolah kamu, 
atau tema yang lebih umum seperti pemanasan global 
ngga poltik di mata remaja pun tidak dilarang, 

3. Setelah tema disetujui, tim kalian akan mendapat 
"toaching” dari tim Kompas MUDA. Jadi, siapkan waktu 
untuk berkunjung ke dapur Kompas MuDA yaa.. 

4, Selama peliputan dan penulisan artikel, tim kalian akan 
mendapat supervisi dari tim Kompas MuDA. 

5 Terakhir, Jangan lupa mejeng yang keren di depan 
kamera karena foto tim kalian akan dipasang di ha- 
laman Kompas MUDA dan dilihat pembaca Kompas 
se-Indonesia. 


Manado, Bukan 
Sekadar Hura-hura 


Pertanyaan tentang menulis di Kompas MuDA bisa kamu 
alamatkan ke kompasmudagmail.com. Follow juga Twit- 
ter Kompas MuDA : @Kompasmuda atau Facebook 
“Kompas MuDA dan bergabunglah dengan komunitas anak 
muda terbesar di Indonesia. 

Go MuDAess!! 


Kegiatan 
Workshop 
Jurnalistik Kompas 
Muda di Manado, 
Sulawesi L 


ADVERTORIAI 


Kaskus Jelajah TKP: Ajang “Kopdar” 
an jd Akbar Pertamax) 


etapi saat diadakan kom- 
petisi membuat tulisan 
dalam waktu sekitar 30 
menit, dia melakukannya 
rius teman-tema 


ses n pe- 
serta pelatihan lainnya. Bahkan Sat- ernah mendengar | istilah banyak diminati berbagai komunitas Fredly, The Changcuters, Gugun Blues 
risna tetap bertahan dan tak beranjak — #efut menjadi sulit untak meroka hilangkan “pertamax”, “sundul", atau untuk berbagi informasi, cerita, atau Shelter, Saykoji, dun Soulvibe. Banyak 
dari ruang pelatihan, meski guru dan da kehidupan sel apaan “Agan-agan”? pengalaman, tempat berbisnis dan acara menarik seputar Kaskus yang bisa 
teman-temannya memilih pulang, Dia sean mana sebutan yang awalnya tercetus di Forum memulai karier, tempat berwirausaha, dijelajahi di sini. Di Bazar Forum Jual Beli 

Na an an bas Peacakiani aa Komunitas dan Jual Beli Kaskus itu kini — bahkan wadah curhat. Kaskus, akan ada diskon besar-besaran 
dan p n peserta lain tetap be memang menjadi populer di berbagai Yah, bagaimana jika berbagai dan penjualan langsung COD (cash on 


tahan menunggu hasil kompet 


kalangan. Kaskus yang memiliki slogan 
“The Largest Indonesian Community” 
dan memiliki sekitar 22 juta pengguna per 
bulan memang menjadi salah satu tempat 
Pa jual beli online pilihan. 

"Enaknya belanja di Kaskus itu 
karena mereka punya basis komunitas 
yang kuat. Jadi kita bisa tahu penjual 
mana yang recommended dan yang nggak 


forum itu berkumpul dan berkopi darat 
bersama? Tidak perlu repot-repot 
membayangkannya. Pada 24 dan 25 
November 2012, dalam rangka ulang 
tahunnya yang ke-13, Kaskus menggelar 
Jelajah TKP di Plaza Barat dan Tennis 
Indoor Senayan Jakarta. “Jelajah TKP 
merupakan ajang kopi darat terbesar 
pertama yang diadakan Kaskus, Acara ini 


delivery). Beragam komunitas akan unjuk 
gigi dan berbagi pengalaman mercka. 
Anda yang penikmat musik pun bisa 
memanjakan telinga dengan kehadiran 
berbagai musisi. Beraneka makanan 
dari pedagang kecil sampai yang sudah 
terkenal di Jakarta akan hadir pula di 
bazar makanan. Jangan lewatkan juga 
talkshow bareng Momod, sebutan untuk 


Ups tak siassia. Low 


Sehat Namanya Tinutuan”, 


judul "Unik & 
pelajar 


Puda pelat 
atas kerja sama koran Kompas dan IT C 
Manado itu, terkumpul 24 tulisan pesert 
sehari ini berlangsung di G 

nter, Jalan Piece 1 Boule 


Tende: 


ma Kaka, TN recommended “War. Bayu 7). Yang adalah event berjama antara komunits- moderator Kaskus, dan “Mimin” Andrew 
AN Mg , Her erat na beberapa kali membeli barang via Forum komunitas Kaskus, baik yang aktif secara Darwis, pendiri Kaskus. 


Jual Beli (FJB) Kaskus. Ya, calon pembeli 
memang dimudahkan mengetahui tingkat 
keterpercayaan penjual dari testimoni: 
testimoni yang diberikan Kaskuser, 
sebutan untuk anggota Kaskus. Selain 
tempat melakukan jual beli online, 
Kaskus juga menjadi forum diskusi yang 


online maupun offline, dan Forum Jual 
Beli Kaskus," jelas Marketing Public 
Relation Manager Kaskus Lani Rahayu. 
Pesta ini akan dimeriahkan puluhan 
komunitas, recommended seller dari FJB, 
dan 20 band/musisi dari berbagai genre, 
antara lain JKT48, Project Pop, Glenn 


Tidak harus menjadi Kaskuser, jika 
ingin terlibat dalam keceriaan dalam 
Kaskus Jelajah TKP, Anda dapat membeli 
tiket masuk seharga Rp 25000, sudah 
termasuk kartu perdana AXIS dan isi 
ulang Rp 10000. Jadilah yang pertama() 
datang ke Kaskus Jelajah TKP! (NOVJ 


secarik kertas, 
uggal di Ambon itu 


Lewat tulisan tangan pad 
'sebelumny: 


seorang wartawi 


ah me- 


akan reportase nu 
ensiti” 
tara Kyrie Tarore (0, siswa SMAN 8 
Manado, mengi berit 
u kecelakaan lalu lintas 
mempe 
at itu tak 


lo, yang dip 
Kota Jimm 


ning, si 
ngkung, daun gedi, jagung, ng di 
“bola muntah", 


pharidi 


teri 
lis, 


li peserta dengan m 
menemukan ide dan teknik me 
da juga mendapatkan pengetahuan 
1 fotogr: beri materi fotografi adalah 
pewarta foto Kompas, Wawan H Prabowo. 
Wawan memulai sesi pelatihan dengan 1 
ing di 


“Ini disebut Midal, Akhiran 'dat b 
pedaal' yang merupakan ri 

tinutuan di wi 

subetn 

Adapun tulisan 

ne AN Puspi 


asal dari 
lain untuk 
n Gwilayah 


u dirangk: 
mimik dan antusiasme 


pat pel en 
judi € 
peserta, 

Dia meminta pesert 


nangkap Ikan 
tradisi masyarakat p 
ra 


bercerita tentang salah satu 
isir pantai Sulawesi Uta- 


emotret rekan-rekan 


"Mene'e melibatkan nelayan dan para tetu 
desa, Upacara ini dilaksan: 1g hari. Se- 
telah para nelayan dan tetua berkumpul, me- 
reka masuk ke da 
bud 
lalu dipanjatkan dan mantra-n 


sudut pengambilan gambar. Hasil 
jepretan mereka lalu dibahas bersama, di man: 
« kelebihan dan kekurangan masing-masing fo- 
pun di- to 


IJANG KOPI DARAT PERTAMAX TERBESAR 
24-25 NOVEMBER 2012 


TEMPAT 
KOPDAR 


berkumpul di antara bambubambu yang di: SMAN 2 Manado beranya tenun bapimara | PLAZA BARAT & TENNIS INDOOR SENAYAN PERTAMAX 
Pre aren enfom nemu pa MENAMPILKAN: 
senjata cemenjadi | JKTAg - PROJECT POP - 020 PnEOL - THE CHAWOOUTERS 
oke otong GUGUN 8 - SAYKOJI - SOULVIBE 


ng tulisannya menjadi ter- Pada sesi terakhir pelatihan, Annisa dari situs 


KOK - PURE SATURDAY - EFEK RUMAH KACA « BOTTLESNOKER - SOULIAH & MASIH BANYAK LAGI 


pilih ketiga, mengajak pembaca meli 
biasaan orang Manado berpesta dalam dun 
lang yang berber 


pasti menjam 
seperti perni 
tahun, Jamua 
dengan variasi menu dan jumlah luar binsa..” 

Mungkin pa n melihat orang 


kompas.com, mengajak peserta untuk berani 
pikirannya lewat berbagai 


dari blog sampai juga men- 
jelaskan tentang etika mengungkapkan sesuatu 
m media sosial 

i senang ada pelatihan jurn: Ini 
positif bagi anak muda di Manado. 


BAZAAR FORUM JUAL BELI KASKUS 


TALKSHOW SANTAI KOMUNITAS » KETEMU MIMIN ANDREW DARWIS DAN MOMOU 


BURSA GADGET HEMAT AXIS BI6 SALE 


DAPKIKAN KARTU PERDAMA EDRSI SPESIAL KASKUSER Dl JELAJANTYP KASKU 


M terlalu ramah dan boros, Masyarakat P 
Manado terkesan suka hura-hura. Tetapi ba- menulis dan terbiasa menuliskan buah pi 

gaimana kalau hal itu memang sudah menjadi — kirannya," kata Jim Seimahuira dari IT Center Kaspay” B | anamer| “BCA 
Kk Ikat Manado? Manado, 


In itu menimbulkan kesan masya- 


(CHRIS PUDJIASTUTI/JEAN RIZAL LAYUCK) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Man Demon Api ra DK 


BB ON See mer KI Move UI 0 mana 


KOMPAS, JUMAT, 


3 NOVEMBER 2012 


- 


Lainnya 


Refreshing Bermain/ 


berkumpul saja 


Diskusi 
Ke 
to) 
Bercerita, bertukar 
pengalaman « s eh dan 
dan pengetahuan N | , 


| 


Kompetisi Energize 
Trade Center, Jak: 


Indonesia Robotic Master Cup 2012 di Hall Basket, Senayan 
ta, 10-11 November 2012. 


nd ta, robot bisu 
unt mbantu orang usia Ia 
sukit. Singkatnya, robot bukan 
ciptakan untuk menari-nari," kat 
mad Imanuddin, Marketing Mi 
Enengizer Indone akarta. 

| 1u sebabnya PT Energiver Indonesia 
untuk ketiga kalinya menggelar Enen 
Indonesia Robotic Master Cup Tahun 20 
kompetisi tersebut ber mpat 
kota, Bandung Oktober), Semarang 
(7 Oktober), Surabaya (34 November), 

Jakarta (0-11 November), 

ida kompetisi di Hall Basket Sen 


Berkumpul bagi siswa SMA dapat menyiratkan ba- | Tue center 
nyak hal. Mulai dari sekadar berkumpul, menger- 
jakan tugas sekolah, hingga menggoda gadis lewat. 

Demikian hasil survei Litbang Kompas dengan | 
responden siswa SMA di lima kota besar, yaitu aan Kas Se Selena 
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Ta yang Lepai semburan meryebatian DN Pelmar Yolas KT fosusan Mulirasi Pr DEPO OA Ikopa bahar seharuaa 
warna, Dalam buhusa Sunda, ieuk berarti ” Cahaya Sakti, Kampung Me , uhnya menciptakan robot bukan 
dan Surabaya | tongkat Timur, itu baru pertama kali juara, Semula in merakit bahan yang sudah jadi, kita 


"Membuatnya tidak terlalu sulit, bahan- ia tak ikut lom nya kita bisa 
lenya tidak uda," kata 


MP, Namun ka 
harus 


pat menuruni tangga denga ah menang, 


nya pun mudah didapat, tetupi 
|. murah. Tongkat itu untuk n 

reka yang kebingungs 
n tertentu, Jika lantai, p 
dinding ruangan yang dituju berwa 
menyebutkan war 
yentuhkan ujung 
Bayudin, siswa kelas 


membuatnya duri bahan 
pun tertarik. "Ekskul robot itu wajib di Muhammad Imanudd 
jurusan Multimed Nah, mereka yang berminat menekuni 

Peserta lain, Y robot seharusnya lebih kreatif. Selain itu 
SMA Kristen 1 Ta sebaiknya juga menguasai bahasa Inggris 
karena saat tasikan robot karya 
kita dalam kompetisi, harus dalam buhasa 
Inggris, TU 


2 | ensa Crizal 


Mengatasi 5 Musuh Utama Penglihatan 
4 Backside UV Protector 


berkumpul dengan teman-te 


& Namun, karena nongkrong | 
nongkrong. udalah keinginan masing-masing, 
al itu terjadi ki : aka tidak ada kebiasaan trak: 
lepas dari kehendak untuk — tir-mentraktir saat nongkrong, Ji 
ka pun ada persentasenya san 


h nongkrong? 
ya hampir ti 


£ ap hari kecil hanya berkisar 10 persen | 

nongkrong,"... ujar seorang maja untuk nongkrong adalah su- saja | 
a tentang ket a kebersamaan itu mampu Jika dilihat tren per kota, ke- 
bawa kebahagiaan dan ke-  biasaan main kumpul bersama 


mpul dengan te an bagi mereka, Mereka atau nongkrong tidak banyak be 
pulang sekolah. Siss an saling bertukar cerita dan beda tiap kota. Namun, kecen- 
SMA tentu saja paham pengalaman masin Da-  derungan untuk berkumpul ber- 
dengan kebiasaan itu. ri sinilah remaja kemudian men. di kebiasaan umum 


MuDAers sekali waktu dapat umpan balik akan prestasi bagai kot, dan tidak | 
kam bara ataupun pencapalan meroka da- berbeda antara lakilaki dan pe 
lam kehidupan sehari-hari rempuan, Perempuan biasanya 
tuk berb: alah se- | 
gembir kesedihan MK teman, tempat Indekos, | 
tentulah sangat penting Berbagi keceriaan bersama dan mil, | 
1 adalah hal utama bagi mereka apun nongkrong atau | 
tempat bukan sesuatu yang pen: — berkumpulbersamaakan me 


ebiasuan nongkrong ting lagi. Maka dari itu ke kegiatan yang positif jika 
dilakukan oleh sebagian besar — nongkrong terjadi lintas latar be- — siswa memiliki pe 
responden survei lakang kemampuan ekonomi, Ji- budi pekerti yang baik dari rumah | 


hem patarspa Mba menja napa ba bel gang pia ai baron: | LENSA STANDAR 


yang mengisi kuesioner ada 436 — nongkrong menjadi em 
persen yang mengaku sering: yaitu sekolah, warung makan se- pul adalah hal-hal positif. Lagi 
selalu nongkrong dengan tem- — derhana, rumah teman, dan mal. pula waktu berkumpul hanya se 
an:teman, Adapun 463 persen yang memiliki vangjajan pulang sekolah, hari libur atau 
mengaku hanya kadang-kadang cukup besar mereka mampu se- akhir pekan, jadi tidak me 
saja mereka nongkro kali waktu nongkrong di mal. Na- gu waktu belajar mereka, 


Alex, siswa sebuah SMA di mun, selain menghabisk Selain bersenang-senang tan- 
Bandung, ik uang jajan, mal tidak pa harus me «banyak 
energi dan biaya, kegiatan positif CRIZAL. SO SAFE SO CLEAR. 


dapat terbangun dari kebiasaan CRIZAL melindungi penglihatan And 
CRIZAL adalah memaksimalkan 


terhadap pantulan UV dari depan 


Oleh kare 
justru berkumpul di ruang ter- 
buka seperti di sekitar sekolah sebut, y 
Namun demikian, atau warungawarung murah ti- untuk selalu ber 
santai yang lebih ban k jauh dari sekolah mereka. kembang bersama, Oleh karci 
lakukan sekadar main dan ber- Selain menghemat biaya, sekitar itu, dibutuhkan perhatian para 
gosip. Banyak hal tidak penting sekolah adalah tempat transitse- pendidik untuk selalu mewarnai | 
tetapi menarik untuk dicerita- belum mereka pulang ke rumah gagasan para siswa sehingga ke- 
kan. Nongkrong menjadi penting mu tika mereka berkumpul bersart 
karena menjadi salah satu cat Maka jajan menjadi tidak pen- — maka 
bagi MuDAers mendapat peng- ting lagi, meskipun makanan emosi mere 
diri, Jadi eng- hampir selalu mereka cari, tetapi — yang kondusif bagi perkemban 
tujuan mereka adalah berkumpul an mental remaja itu sendiri, 
ah se- — bersama teman. Jadi nongkrong MI KULSUM/ | 
lepas jam belajar. Mereka justru tidak membutuhkan banyak LITBANG KOMPAS) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


repot ngerjain sendiri, 


clvar dari benak dar | MO Pata YAN PEN Ta Te SmAs abi: Live life in the 


adalah sesuatu 


KOMPAS, JUMAT, 


UBER 2012 


Mari Bercakap 
dengan Bahasa 
Indonesia, 


”Ciyus”? 


Sudah pernah mencoba 
TOEFL atau Test of English as 
a Foreign Language? Ujian 
kompetensi berbahasa Ing- 
gris ini, antara lain, lazim di- 
jalani sebagai persyaratan 
untuk mendaftar beasiswa ke 
luar negeri. Isinya terdiri dari 
berbagai bagian, yakni mem- 
baca, kosakata, hingga struk- 
tur kalimat. 


Abnaman 
duri SMA Negeri 1 Gi 
mengikuti UKBI di Bal 


pilih, 
Hal serupa diutar utri Talitha yang juga 
siswi SMA Negeri 1 Garut, "Ujian bahasa In- 
donesia pun bisa menyulitk " 
UKBI adalah sistem penguji 
donesia yang sudah di 
menjadi 


1 bah 
tenkan dan saat 


pendidika 
sastra Indonesia,” "Kecakapan 
tung pada logika dan ker 


yakni 
unggul, 
tingkat 


2x 


Sebanyak 170 pelajar setingkat sekolah mx 
hiran Berbahasa Indonesia di 


terbatas, kemampuan berbahasa Indonesia ha- 
pu digunakan untuk bertahun hidup. 
Sant ini UKBI belum diterapkan untuk 

ng 


tas ber- 
lu diperiksa ber- 
ujian nasional 


un 20 
menjadi sa 


2, Pelajaran 
h satu biang ke 
cbaliknya justru diperlih: 
usu Inggris yang nilainya bisa di a 


justr 


tera 
ut sejarah 
menjadi salah satu butir 
s Pemuda IT tahun 1928, Di san 
njunjung b 
persatuan. Se 
un pemuda 
memperjuangkan kemerde 
bu 


Kong 


Itulah 


ing mendorong kan 
menjadi 


#losarium berisi padan kc 
istilah internet bahasa asing menjadi Indo: 

Wakil Ketua Komuni 
Annatasya Mary 
tidak dididik untuk men 
reka lebih bangsa berbahasa asing, Dia p: 
mencontoh pabrik (f 
HL Djuanda 


Afridiani, bahasa Indonesia itu unik meski tidak 
berarti lebih rendah atau lebih tinggi d: 
buhusa asing lainnya, Alumnus Sastra Per: 
Universitas Padj ini mengaku mene- 
muki nikan bahasa Indones 

sa asing "Pola pikir yang me 
asing lebih hebat daripa 
donesia harus dibuang jauh, Di san 
bagaimana kita menghargai kebut 
diri," ujar Visarah, 


“Ciyus? Miapah? 
satu kekhaw 
donesia saat ini ju 


h bel 


1 sele 


ciyus ber 
annya dib 
berbie 

Penggunaan 


atirka 
ing Twitter, mi 

untuk meng- 
40 karakter 
akhirnya men 
a Indonesia 


buat kata 
ka 


ng 


si yang lebih 
asalkan 


Be 


ng penting kita bisa memilah ka 
kapan harus berbicara for- 


mrloperkoran @ SeraperOne & Kaskus 


hasa Inggris, Jerman, Pi 
maupun 


di kota-kota besi 


Sayangnya fenomena ini kian me: 


nggirkan peran bahas 
penelitian 


ncis, Arab, B3 
nyak ditemui 


ini menjadi g 
daerah kian terges 
da su ini dipakal untuk ko- 
munikasi yang intim maupun akrab 

uu kawa 


Abdul Khak, 
h satu contoh y 
Janutan adalah 1 Gde Agung Khrisn 
Slokantara, siswa SMA Santa Maria 3, 
Cimahi. Dari namanya, sudah terlihat 
keluarga Bai 


Lee Kuan Yew 
Sehotar Publis Polley. 


3 


Joy 
then leti " 
first aim 


For 15 yeans Dr Ta Lai Yong led among poor 
vilsgenta rai Yunsan, pving meislcar othore 
Ata by epro Hi asia to make dierene 
Ie him to be Lee Kuan Yew Sehoolof Public Policy 
en pure» Manerin Pobtk Adninsradon dee, 
me that would bone his mastey of complex global 
potoyiaen. 

"he LKY Seal fr unlgue Cuka by 
being the ap beoeoen prvaling there in the 
Wtst and bet prcices In the Bas, Locatd ta 
Singppor, the School belaga together alot 400 
eeudeats wan ore 50 count neran displnes of 


government, civil society, media, law and medicine 


& 


'Mhe LKY Sehool at the National University of 
Singapore ofees postgtaduate progeummes for 
.wotkingpenfonional at varian stagesofeheir careers 

“The Master in Public Policy programme is catered 
10 young prfesionals with up to 5 years of work 
perinee, or those consideringa carer switeh. 

“The Master in Public Administration programme 
in designed fr midale-Jevel management with $ 8 
yeamof work ceperience, 

For those with more than 8 years of work 
experience, and going 10 oter senior management, 
the Master in Publie Management progrimee is 
"pedal designed for yo. 


agikuti pepatah, di 
li situ langit di- 


pi 
Khrisi 
Diu mengaku penasaran 
hasa Sunda selama tinggal di 
mutu 
ya. Tidak p 
im, dia hang 
stasiun televisi lol 
lam bahasa Sun 


ngan ba: 

lung 
un untuk mengu: 
lu kursus ma 


yang disajikan da 
a untuk dip 


Apply now fr esoimentin July 2013, 
Application desdlinei 15 Feb 2013. 
“Generouseholahiprarexvalable. 


or more information visit 
wwwappinuaduag/programme.apx 
joeo) 


fo 


125) 


LEAD THE CHANGE 
to improve lives 


mrloperkoran @ 


KOMPAS, JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 


Kreasi unik siswa sekolah mode Esmod, 


olah mendapat p 
m1 Yashion desain plus 
kan produkn 


elain se 
mode ma 
Akademi Seni 
Rupa dan De- 
sain ISWI (Ikat- 
a a Indo- 


» mengenai 


yang diberikan 
mbuat sketsa 


"| mendapat peti 

satomi, per 
tekstil, sejarah Jshion, 
Esmod Jal 
lum hampir 
alnya, | mod puny 


han prog- 
Ada program Jishion 
desain dan kreasi se 
tahun, Dua 


upa wa 
Lassale College Int 
dan Esmod J 
ng mengambil waralaba 
lain itu rta fashion bisnis ritel dipek 


tata busana di | s6! 
1 Academic 
Coordir 


Sebelum mendirikan LPTBSB, 
tokoh /iashion Indonesi 


jenis 

Sek 

t pelajaran marketing d 
Ikasi yang kelak ber 
a lulusan sekolah itu 
mosiasi dengan pembeli 
uu perusahaan tempat dia be- 


le di 
in ISWT 


ngan 


Ditahun ketiga, mahasiswa ha- 
milih spesialisasi Yushion. 


aa Si 
Ba. | 


Bila Lasalle College dan ju- 
| rusan fashion desain d 
Universitas Ciputra menjadikan 
an Budiharjo me- | menggambar sebagai salah satu 
miliki program pendidikan non- | tes untuk masuk jurusan ter 

susan Budihardjo dan Fc 


Meski ta 


November: Kalpu. saya 


Desember: Natal 


Cukup sudah 
generasi muda 
seat ini 
dijajah oleh 
bahasa-bahasa 
yang enggak. 


STI BILANG 
Maukah WOW, EITu23 


we LAJENG, KULO KEDAH NGENDIKAN WOW, NGOTEN?" 


Karya Yahya Abdul Aziz 


Sekolah Mode, Bukan Hanya 
Merancang Busana 


Dunia "fashion” makin menarik minat MuDAers untuk 
mempelajarinya. Tak jarang kemudian mereka me- 
nekuninya untuk bekerja tak hanya sebagai perancang 
busana, tetapi juga pembuat tas dan Ik lainnya. 


pendidikan di 
kuliah di tem: 
ngsi di tempat 
" katanya 


hasiswa Fashion Desain Lassalle 
College Intern di Jakarta. 
Maksud Dea, belajar mode 
perlu kerja keras untuk menger- 
tugas. "Di tahun 
aku musti begadang 

ami punya tugas 
i satu mata kuliah 


per 
sampai pagi 


1 harus punya 
kemauan ke ju 
ga harus berdisiplin tingasi agar 
bisu mengatur waktu dengan b 
ik 

Separuh dari masa belaja 
kolah mode pe 
tikum dari teori 


Biaya belaj 
lebih muhal daripada kuliah di 
jurusan ekonomi, teknik sipil, 
ilmu murni seperti fisika 


tentu 
buat sketsa, namun 
dak bisa menggambar al 


sebesar 
ngsur), belum 


ang harus di- 
Besar bii 
juta per 
1 pendidikan, | sasi dan karya 
ng harus dike- | buat 


uesiswa n 
pai Rp 400 j 


Jadi guru se 
hun, 


mpu 
Maju-tidaknya siswa t 
dari konsistensi dan ki 


keras men- Garuda Indon 
bagi MuDAcrs 
r fashion Baik 


TPA dan 


Banjarmasin » 


423 


Ag AASITA Travel Fair 


Ma Gandaria CNy. 


& 


KLASIKA 
HARI INI 


Ram Manga Sa (ON Organ 


PERNIK ELEKTRONIK 
Ponsel untuk Berbagai Kalangan 


hal 66 


W FITUR KLASIKA | Otomotif 


KLASIKA | Jumat, 23 November 2012 | JABODETABEK 


57 


a 
5 KLASIKA 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


Mengirit Jerit Klakson 


KAMIS, 14 Januari 2010. Dini hari yang tenang 
di Corso Buenos Aires, salah satu jalan utama di 
timur laut Milan, Italia, terusik oleh suara klakson 
yang pecah tiba:tiba. Para penduduk yang 
lelap berang karena ketenangannya terganggu. 
Salah satunya memanggil polisi, Hari itu Mario 
Balotelli, striker Manchester City yang kala itu 
masih bermain untuk Inter Milan, didenda 38 
euro atau setara sekitar 540 ribu rupiah karena 
membunyikan klakson di waktu dan tempat yang 
tidak tepat 

Kondisi di Tanah Air amat berbeda. Tangok 
saja jalan-jalan di Jabodetabek, tak pernah lagi 
mengenal pagi yang tenang. Sinar merah dari 
lampu lalu lintas belum berubah menjadi hijau, 
deretan mobil yang berhenti sudah menjerit tak 
sabar dengan klaksonnya. 

Di banyak kota besar di Indonesia, jalanan 
yang bising karena suara klakson ' menjadi 
konsumsi Indra pendengaran penduduknya 
setiap hari. Dalam pasal 287 Undang-Undang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22/2010, 


suara. Kualitas hidup pun akan menurun 
karena polusi suara dapat berdampak buruk 
bagi kesehatan mental dan tisik. Hasil studi 
epidemiologis di Amerika Serikat menyebutkan 
ketidakstabilan emosi akibat terpapar suara 
bising akan mengakibatkan stres. Dalam jangka 
panjang juga dapat menyebabkan meningkatnya 
tekanan darah sehingga risiko hipertensi lebih 
besar, 

Untuk membuat jalanan lebih nyaman, kita 
harus bijak memilah situasi untuk memencet 
klakson. Kita boleh mengklakson antara lain 
untuk memberi kode kepada pengemudi di depan 
kita ketika hendak menyalip, mengingatkan 
pengendara yang menyetir sambil ber-HP ria, 
memastikan pengendara lain tidak melintas di 
persimpangan jalan atau kelokan tajam, dan 
mengingatkan pengendara lain ketika caranya 
menyetir berpotensi membahayakan orang lain. 

Jangan pernah menggunakan klakson untuk 
mengungkapkan kekesalan. Anda juga tidak 
perlu membunyikannya ketika terjadi kemacetan 


Indonesia sebenarnya punya — larangan atau antrean panjang karena lampu lalu lintas. 
GALERI RUMAH membunyikan klakson pada tempattempat Toh kita semua tahu klakson tidak cukup sakti 
tertentu yang dinyatakan dengan rambu, untuk mengurai rentetan kendaraan di depan. 


Masak Lebih Praktis dan Tanpa 
Repot 


Ganjaran pelanggarannya maksimal kurungan 
satu bulan atau denda 250 ribu rupiah. Namun, 
seperti banyak aturan yang lain, yang ini pun 
kerap dilanggar tanpa sanksi. 

Jika perilaku membunyikan klakson kita tidak 
diubah, jalanan akan kian rawan pencemaran 


Hasilnya hanya membuat situasi semakin kacau. 

Persoalan membunyikan klaksontidak pernah 
sesepele memencet tombolnya. Pengaruhnya 
bagi kenyamanan dan kesehatan amat besar. 
Rasanya ini salah satu perilaku berkendara yang 
urgen untuk dibenahi. (NOV) 


O smart 


open your mind. 


Surprisingly 
strong. Pa 


anu tanovatlon trom Mercedoa' Won 


» The strength of tridion cell. 


£ with a technical sophia 
absolute mia 


mart fortwo coupd passion Hmited offari Only 209 million IR“ 


Ba EN emg 1g 
BN Na ata Han 
KN Ema Esa) :l 
Dae Na ara Snp bagalka yng 
| He OERLA  Oplomapk 
| an I 
, sahitol @yamaa Ng perda 


ANDEN 
SIDE By SIDE 
REFRI 


NOW." 


AED SMART TU AG” ee 


Ke 
301en1vs5" 


casio. 


TT 
SONY 


Pi bapaikan Yoothrer DUA ” y 
Ina ANA " 
ae: LN ls not) PALSMA SMART TUSO” DNOITAL CAMLaA 1 MP Dra caeKna 10 Mp 
A KOOrOOOr |: C 5 TTL TANAM TTL 
2-3 case tamagyaraa mini ya .g9g. 833 3 Pe ag001 H2 toso0e 73 998) 2 
Panasore HAR du 
: Tu te eciotan | 
5 - . & 4 - | 
— . 
Baris RN — 
ketat Pebesntg Wear batam Hoa 
F r I T D TS0, 
399i 98 16e Krangano0. | IG2 MU NM Gomara | DATA N “2ox0000 10:54, “sca9000 10 
ER sena tibank IN mera BNI) @ Jusnceo face bii von p 252118 Pane Dani) Powasai P| Bowo 
- ot Lin Feanon g 
ah 5x) | , IG Eeebooe CI &” 
La ttecironic Solution Bolect solution merana 
Bbm 0-2 Vit Our Webat and See Our Store Location  wxclectericsokton cad & www emenokton.co1d Emma :s01wongecroriceohon cod 
@: 2g 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


58 KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 23 November 2012 


INTERMESO 


MAKSA CITIZEN. WATCHES OTOMOTIF 


EKSPLORASI ALAM KILAU YANG 
DENGAN TEKNOLOGI MEMUKAU pa: 


INTERMESO 


INDONESIA terkenal dengan 


keindahan alam bawah: TIDAK semua produk aksesori! Pangan td New Picanto #rpperiai " 
lautnya yang menjadi magnet fesyen mampu memberikan utomatic, tetap nyaman di tengai 
wisatawan dunia, Salah satunya kilau yang memukau, tetapi Elle kemacetan jalan 

adalah Bunaken, di Manado, EL20147B06N menjadi sebuah 


Mengeksplorasi dunia bawah laut 
menuntut perlengkapan yang: 
memadai, termasuk penunjuk 


pengecualian. 
Hal ini tentu bukan tanpa 


waktu sebagai teman perjalanan. sebab. Selain mengusung merek. 1 am 
Menandai waktu saat F Large 
menyelam sangatlah penting kenamaan dunia, Elex prod Jl Rp1 Jutaan er bian" 


bagi keamanan dan keselamatan memang mampu mencuri hati 


penyelam. Sebuah arloji yang sajak pandang TIA ' 
didesain khusus bagi para JVOO55-51E kak pancang Dan 


penyelam pun hadir dengan fitur Menggunakan none ana 
mumpuni, yaitu Citizen Promaster cahaya sebagai pergerakan untuk bagian bodi dan strap, 
Eco.Drive JVOO55-51E. Dilengkapi — pada penunjuk waktu. Citizen serta rose gold pada bagian di 
kemampuan tahan air hingga Promaster Eco-Drive JVOO55-51E begitu 

dalaman 200 meter, arloji hadir untuk memenuhi kebutuhan 18 EL20147BOGN tanihat begitu elok 
ini juga memiliki kemampuan jiwa para petualang yang kerap: dan classy, cocok digunakan oleh mereka 
water sensor, digital depth display, berhadapan dengan berbagai yang mengedepankan kesan anggun dan 
maximum depth memory, dan tantangan dan kegiatan ekstrem. mewah saat berbusana, Ditambah FIM 
pengukuran suhu air saat berada Selain fitur yang lengkap, ar metan Na SATA 
di kedalaman. digunakannya bahan titanium Wotar resistant Tiruan HOT apnaa 

AktoliniJuga menggunakan. pada case dan step semakin yang satu ini tentu amat layak untuk, 
i Eco-Drive yang mendukung kebutuhan tersebut. dipertimbangkan, IASP) 
Td pn Iki atas (02) 2206412 tar (02 245054-3: ntr (2045111 aras (312220740. 


Tepet (021) 8301800103, Pasar Minggu (231 7902858, Cinere (021) 19227060, Cr (DI) B2MP9OOBIO9. 
kejang OTO SERANG (05 22755 


EcoxDrive Diver's 200M Pur Hati (02) 26700000. KA Guard 2 Jum (27 5102010 Wosrean var Becsarmo 


« EcoDrwe, never change a battery « Dighl Depth Display « Marimum Dapth Memory 


IE Eco-Drive 


Tanggal Lelang : 29 NOVEMBER 2012 
kt 13.00 WIB 


2 ovemoen 2 


———-— — 


SMARMEROSSOVER 5 EM AK AA 
agan IN THENCITYAS matan your excitement 


Miomksuzuki www.mk.oo.d 

CMANGGIS 2214708918. KEBON JERUK 021433 2120 
TANGERANG 021.352 540 ROXY 0219939 
CLEGON O28AMAISO0 CLEDUG O2I-TNO TAK 
MELMEITUMAMMOTAKARYA KARAWANG O267-403482. PURWAKARTA 6264322 6166 


OYocungaHatsa 
Obunga fiat sampai 2 tahun 
atau angsuran ET tarvbutan" 


#BCAtmanca 


INTARO (021) 745 8901 mus 


DAAI 320 "0 Black Kond Istimewa | Subrban 83. VB. J20MP | Bio Angsm 2, Jaz Bng 0 C7 Mp tnOy/10ANtam, Km 25 
Promo Ini berlaku bulan November 2012 N MOGOT (021) 860 7660.63 MEahogog eren sian Ba Ad D peang 2 | MDERRUNDAT aa Onani 
385 in Btw Stnk Pati CRV Ra Stok, Ya Eng Pram 6016.19.629 tangung com 
KONYOI BERSAMA ERTIGA SAS Ci 05 Set Pistmy 15 | Hondatakrahangukit 39055701 | AN New Santa Fe GA H1 Tucgon 3 
Untuk pemilik ERTIGA, ayo Ikuti 730 Li "10 Black,Stnk Pjg,Istmw dFirst Auti 9 R Stock Bs TT Promo Akhi Tah | Gx 92010 Htmtgn LKM 15eb, 
Kanyl Bersama ERTIOA untu memecahkan Bostodo pi. 1040009 kn HOSENAuTOcaR | Ant 1325016510712 | og Gn Tea Ta 
or MURI, tgl. 24 November 2012. MC Matbadk UK 2N/15 ip Cin 462619355 
Pee anna Mangan aa | Peti 
eh recamsat twttan Ldr | Ga | Nai) Keyean Ful Ootn cpu | stw $$ Tn, bik : 
BULU PLT A00 200 yu TPI AGAN endnusdrmealadistisanoo' | CH8MeaNB2 Long Haopibr | GAYA 0S0332/ Siahaan" | ZA/is Ki cading 15267533 |. DC Maie2l0 tam, kam Lb 
DANAN Bi » Hub: 0811 9005 173 - Istiw. Abba Car ot 6543 
SUZUKI BSD 837 9138 Avanza 11,9 jtan 520 m2003 Cokdat Susu Met, | Hb :1081119005 173 - 65D Chae 2008 20x AT Hitam 2216 | ML GLS AT 200 serat 3 Abdi 7001686 
SUZUKI DEPOK 778 Ba28 Xenia 1 6jtan Menhan ena masoetbdorn | Date Mo Jep AMD V6 27 | sn sg ata et | erni kedotdaeb «| RI GT Hitam 20, Koh 
SUZUKI KALIMALANG Beo 3020 Grand Livina :2 jtan ) Heb01810528 | og AT tamtama | 0582220216, Mp Pte BOR ha 
SUzUK DEW SARTIKA Boa BO01 eta dah sesar Mavsiesstn | 2005 KI Kn P1 12101 | Ga 200 re At, very oo | 20100 Tuan otg | 0011155 
1) xi Ad 521 Blck/SIvr,LowKm.Istw. "222228 1 condt , keather, call Automar 1 Trajet 90 Got 05-094 
Sur POnOoK MDA rat 3 Da menes aan Bah Beta ANA | Tak Hap! | Yo Bot, 12 
SUZUKI CEMPAKA PUTIH 421 3220 keong enepanbeneenaren 5200711 Blak Kmbrbistimewa | Wrangler JK Unimies 2009, 4 | S5 29561 san Autosafe Pok Indah | H6 4 ri 
SUZUKI MT, HARYONO BB6 4021 1012 Whole | Bot ls KD Lang | Gg 0 App ratan ar | 72712200787 70271 d kt 
'SUZUNI PULOGADUNG 460 9308 BAB Bai, Sen kain | nakal OB1932867679 Jaksel | Aibady mi.serw. ec. anstik | Trjet "04, GL Hitam, Terawat, 
SuZuNa PANTAI INDAH KAPUK sa 1398 S3 Gi Bd Kmer.Lodim | Wrangler Rubikon 20R09ade | pia dita Mu 526150 Serice Dos Res, Manual | X8 Tn 2011 Putih, Km-22Rb 


'SUZUKI TANGERANG 883 2010: 1, Foot Stop MP0052 19190990 Tngan Pertama, Mulus, Terawat 


Sesi “ND Black kmb,stnkPig | Km6000, Lo 


SUZUKI KAPAN IndAn Baga 7012 Aan et jang | Geo Pt na) | cew 20 At 2001 Siventae Ta aa 
SD ten Aa Aan oto | Tae Th 2200 we Manny 
BURUK KUTABUMI TANGERANG Be Ta00 (MRI AUTO ELISA | MA Ko wa an md | PN LO SORE | Wage Sham 20 than, | Ala, tni | pa TI. 2001 Ama sam 
4 kang IRR Bagan Re. On tedima- | 251 CTII Htm, Lovekn sink | Sem at ..# Glamour Sita Denyut | MT MERCEDES, 
SEL secafmance “1 ti Brand Nom 21: Agatbn 08787235 7783/ 021-7218750 | crv 20 AT 2011 Atu" Met, 
NN 5231 sivr 06 gn L a/n pembeli » | dam I-0001pakai dar baru. Hub: 300 GE 96 Matic, hijau » 300 CE 
: feat 1 sammy Auro Gatra | P1 AM bana at neo | Wina ser z0R2000 put | Abi df Psuz antam da lubeng 
Oa Sat Gitaran Pena era katoAatua fenter: mimi” | anton | cavaapt onar | Mg Oa saga | OP 
HD Ah ta so | Sersan BE gn mengnenmapa. | Meh Set In 20an, | Bevagam dna Ada Sue Ai Bb | MUUOMAUSE PORT, 
Kkno an AI Ik tone | “any Auocatrny | SEAL Ewbedbpa Le an Il Ieabapnsssaa EL2/I6 SeatEL? 6 Ban | Ge Pa ina Deni 
KAA | ay gain | 17 Gertak on | nmr 0) De tam IV | og GA ala av 2A A1 2007 Se Wo ok | Be SL Berasa GL hadiah Sok aan 
mmer H2 62 dooble al aa D9 AO Or th km GIrb Dk svcemnlskunci | s9 Blueray.PS,8B Armstrong, | pivitse602313/Snter 29150027 
Da Kn ta |“ MO to | Ian atm | Stand ii am camamumap ta | MADA AB | Mt Ii ga 
PP ae Oa 021 -0523595 atik Oen2so90ni” | Vip-veawenosate | SA dan aan gaeag” | Ati New Sifon: Tetos- Xl, | Cv242T201smuKreo201n | MEotetonn/asosass00 ' |... (AKEL.MOTORS, 
ni kabin lama.087782668737 aye , 30 wal Hrg MirinaiBng | Black, KM 16.000, Istimewa 20 Cup Band BN 
donut) | yo ,,AMELMOTORS ,, ., | HumneKoonase 4 ang: | LA Et Wa eBay | OR ia No | Bl MIA ae ay Ga pnerneyymag, | F RR528/ Pa 
OetanNea/ Sanga” | andan #5012 oolistBra DOT | Gi & 1 21085 Diapum Door Meless Ready hut an | EN2 Pune, BATAM 6x2 R9 | geng c200y250,E250/300 Brand 
BENGKEL - SERVICE Pa ee 0 Dean eesatsess8,09 | At Nov en Angt.dtn | Gw 24200 0 ya Da anne 1 
Banip Tirta 1 97 Ikang km | jaunyer #1002 Sameer Granmax MB Angs Mulai 2itan" | mis, sgt trwt, Jual cpt BU Z1) ah mebil Karabha | New ATPAM.Seri ain Iko bng 0 
AC mb bermain Sokanya | S6) Grm ot taru kiktar | Hummer Kant puthSunrae Tamu 2005 Tp asah, Ang | ti Ao. Mu 23an. | Data Star on pi007 | Reastieog8/ ob | 9 dsn: 81019 Adi 
Satrta Mtr Ac MbI service bpsg | Wengi Dar ak Pangan an 147 Asuransi Al Ris 2918303-790065) 
Sena Beta agak cra | 000813 919 AIA massas2/ 7236200” Du ANT Pe ig 12002225 | crv 200,24 A1, Siver,3arong | oump Tae tv2 oyrum 6x, | Benz 200-701:one "0, Htm, 
Jaa aan sda uno Pe aa Me Pos | Pane Aban | PK Na bat | Bi Nat Bai 
wi 1 PmemenbahaKari hagorng 1MStong skver Grey/2003 Tan 4 | Botasi..... BEI 88345225 | Ni no.7, Hub: 08161146755” | EI16/8 ban.Microbus 10/12 soat | Hub. 0810927585 
#gesnst Istt poet Bae T Wi Ca 1 Pa an Ml a 250 tut Optnvatum.IV/DVO Cooi | Radio alam Ton | mn Rao yet Jaa | OA ld cb Di si 
Tt " AS ND So Pen ane | Gm Ae ny Me ag | Deo dc 1 
1 1 BUNGA Os Inguar XF Black 2008 KM Low bisa La Ad R stodkikrat IVCIngit “Vkool | Ekalancar 6266370-56911568 “| #1, 290 4 Msi 
8 R R/IDR, Ro un Roof isck On Be AurowAuse mmponrs | Foo Fep 2 Wo mt, Hara | Honda htincsranzi-ss1ne1e sa Hino Mon Madi 
SG JP Bg Pa Bana | pu perasan Ol | cepu Wawa mt | Na Mts Na bunga 
Cofilac encaladeptatinum 62 V8 | Jaguar XUL 5.011/12.htmSuper 'PIvit66601313/Snter 29150877 | 5232 2548 (Alto Lelang) Mot 17Seat Vi 
Soe Tanam Mate we | KOS Penata Gs ag Bs Sa | STA 
Koedieerealuped ID etik aneka" || spider Guan os Tetes De matot | SA Ke “OA (03) sa 
je edar An 158” 3052027 -30 |" , Ka kta Gd Kn Gebang 
Isurukia1070t2207777782165 | Cayanng 5 Trbo'09 Black Mon LAKESIDE AUTO CURO MO: 1 02190559090. 02170319202 | Eiiyson 2005 Gole Tgn Pertama 1 
yee 5 San tt « o Pen anna mnstata | sihmncan #mepaa21 
Geng Oma gen | ban 20 lc Ag Kao | Hap pakong Fa Sd Ao . 
MOBIL DICARI 08505102 1900/0z1- 7205750 | rt 60690378/98006868 | Op Merahs98EP- merah al, Mat | SIA Netene | pepanhen Ci yi kita bag & ato "9 ANG, Siventone 
615182048810615970007” 1000,01722: un |. igastr190nsttn2) 231p | abu" Tuay, KM 39 Rb.- A24) 
LO Apapanjes mount, | tosewAunocas. | M-Ceper$ Tune nanti | “Osisasawesosiay Tem Moto, aa De ada Aa KAN | 7 
ena arang | Gesang | on Cm 190120 | ERA PRE da ag | ena ab | Jan MO OA | dag | ca tg 6 Ti 7 
K.Gading 2938 5555 / 20078198 at tradale .— 4 » 081281255551/ 081298820168/ 532126097339277 | ktm Spt Baru 100KOrs Ban Srp 
AL O1 Apapun Jns mBL anda 9 : Me Senapan Ma Sain 828E1210565/ 085617256714 | #reed AT LL MpePSD Aston” Ba ak 42337 


ti Siding Doorass 3tNliisk), 


bi dag ngan warn | CHOSEN CARS- NOV SALE ! | GakMsasaSaoBi2g7o) Istmw | Ranger 29 10 mu00emtarga | ptivtebet Timur Raya No. 


ara 71682674208129009011 Ok 2300 


MAA Exe12 S.Brone 


Naa - aa MAAN Bag Score, Lt | Pangan 2 La ana at Te (CIMO AT OB ELG 8 Silet KM 
ARLO.0apun Is Mana Kami | AN krertrpnyanega ne be KEL: Blue” Kondleimowa | Pak Psian" Hub: 021.15065328 MO SR MASUK Pas 
Bayar Cash: AM Car Pak Indah Ie Mata Gaon22 7 3gng7ne, 2 3082827-30| | x225 105//07 itanvsiun, Istw | 085750167974 (Alto elang) | Freed PSD tW2012 Hitam,New | EiP Ajabun Microbuste/Lsoats | Hub: OE12134A441 
Jakasi:70813695:06121027591 | CIKISTORE - BUNGA OV EURO MOB! XEO/OA S.Groy, Stok Pning Mode,IV.ComeraKmBrb.Spt Br Paket Bunga, Ringan" awak 

: sa peras, carera 5, 901 2005 | utesigaota, Voge, Seet, | (211 Mito Kmusts | MPEHONDA T/KSncena ME 28108 | pasar Minggu Jha | 200108 FEUI FE Ceioet 
A1 01 Apa pun jenis ml anda sn tk D ntetuto body GI bod kit | Uitimutepetnhitamnttang an” | X5-30 Bsns10, er, Im Kana Gading... isapan | var on Biak Kent P 
2 ig Ai 1 in impunedts97700 "| mewosisemoatiooon7 | 4220011 Mon Suk P | Ae"97 Mam saa vm Ay | Het 200 oi Mat Gl Tn | GK iis | Moo 0790178 
8629818/0619-901-681 n K3 Exc (SatY12 Htmstw | Jok Kittgn 1 175it Nago. Hub: | Pertama” Wanita, Hubungi 

Ka (3 Pejds man 274200 TAGAR Sie 1336637 Mus: | 08R91900132/31-08176000333 | panther Miri om | € dass Baru Betas Bergaransi 
aman & cepat hub-Ahong, 7001 Ta aa ika X3 25006 tWOS (ok aprt 05) | Accord 2010/2011 Hitam Kiko | Jazz ru, MatigAn Dns seen matik) 5 | Aplikasi Onine siRajakredit 

81 un TAJIS Kip,Gading 1526753-55 | paddleshift, cd, Isather saat. | Hub-og1S1607799/08117005951 | Raya No. 34 Ph 7251200 Nego Hub:08161 8 ant ae (180 Kompresor 2003 silver km. 
merak doa ponta/ tapal K N va ms | Ao ep, Ft | Jar wa 81034 SKO21-20200056/ 335510 
Ssusikond PecotOR121966SWO | Wu 1525651) 051 » $ Me2A!0 Duren ed tags 4 | Re ema Oilima | Oris Ara Aeon | ati tgn LO163/027 05, | JO ROSLSSAO 2 2 
Most R Anti Ht 25 MA 3 Mhatonoransg | Gateer4585:773115016819 | man towtpiat B77AY ansurasi P ye 

basa me Mit ni po | son 3ning se Ia ena tahan | me maa | Oa Ana ana | Aa DAA ka | Peng ur, yan 22 | c20stecp ep kaan, 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu | Grevfull opt 525it Ph 42 15250 co lew CRV Civic City, | sh terganti bisa nontonTV DVD | #pRAA Kia Gadinn daag7anSa” | SEAL, ful ori 061916330565. 
PA aa EA sungaan ga Hitam mengap 20K | adakan tasya | San sanOntriV DVO | saRAO Ki Coding 524158. | sak Miri OS1650545 


SOKO Excct, SR 
(DS 5yteem2381085718359537 


aw overevoour Sa ka | Hunt sem &n pertanega ka 
aa ' " Ahotbi Rt ega? | Ae Mean | MURI 220 NG 201 ost s1 

re 18/07/08 Exect Bangku 38rs S' | Whole TC Mangga Dua Pariran 72786816 

System Premc Memori FEleet | bantai 10 Hub: Otomas : Ol- | Jazz RS'09 manual silver stone. | Ali New picantoAngs LitanRea 

(lime) 62211 08n008516172 | 60820817, 021222122” 


Dari Segala Merk Mobil Beas | Evoaue 20 white 201/ 2012, 

DS Mor Moon eks | An Hn dai : 

Si nnenMasi Sa hutan bp Kanan 7 
Mo2001932566000 


Tara Oo, pesat mobi Kamen: | Ar Seritabmotoae tang 
Pemakai Berani Beli Tinggi, Bye (RANGE ROVER EVOOUE Ta Pa Sa Y portage CGBAMG,EE3ANG,CLS 63 AG 
Goes SaaeM! | ,, pt aro rentan | “97m nita | LEAN Ako Bio, RU, Fet Jar | n0003117020165200 | pusat memiapaivouanr | GM Bags 
tv4535.7302 03561000 338 | F8 ala Spider comertibl | 7205777GnisianAuto83831358 Fo Ukool” Bunga Ob” GPS ge, 1 021299152124 /081310914863. | Now Rendy Stock PN/9E23 
Mana a08 | (Sala | PRO Sg oyo pawai | PM CHEVEOLET Ket Mani Ps oo | 88 AT 0, po | tg SPN RA 
casyore | 1120 Sudin PO SnConit | Kane Rover Eve option | BO aa mail nd Mugen Pu! 5835 2000 | Ta LAgd.muks rawat. 1/5 Sportag Pat 
Ke me ara | 59 AGE dab Ke GA | Mela aras pot ana | Ado Tenebavoai7 | Atu egorencat, | GIE | no ke ban MEMEINO | Pego ae Ata | yoy CAN 90 
ANN NAN | Spa ASN Ganaa dnekeDT Antamoote ata Pepek Bat | Agate, TEA, Fat, Hah 5 $ 
Dela Ssst pene aw 5 Sa Sangga? | 311 €t6 Face th 2002 Lignt | Bmenarik Nov $ Andalan Group | Acamaoki, Aas PKU | jazz Type S Matie2008 bin 10 » an Kat 
EXOTIC AUTO Gisenjusl cepat Stok panjang | 3081870,7396889,153320L Pamaki.M00853 60 Yoo "| Yama putih Ful orsinil Harga | Megang Nappa.B 
MOBIL DIJUAL Range Rover Evogus. 20 | Rit Evoave der Oynamie Lunury | hub:0811929271, Jakpus A5) HubcO81BAIAINI ri VR 19” Kant 
Dam un “Package i Fara Cantiva Bonus. DVD Monitor | At New civieo8 20 Stvr Stone £ 
Maman Karan Sang Stem ia 320 swtne 2001 aka an | ih mendua Ktu Bs | MLM GRO8 20 SS | ay Arora 08 VTIL Zi | 2 1540 R AyT 2010 Wana | 1 UD Bia & 
Paman Dena” uhiteredbadkslber hitam 1 Drive rawatan Astra BU | DpniSrt Jin,Sun Motcc JllPan | 15jt Ang 7) Hp-oes7L7220193 | 30rb, Abu Motalik.265Jt-Hub: m.Mulus,STNK Pig Best Car 
armuuammoew | Kontol RR One Romi Ph | ai AKN An RL | “OA SM PKU | Giaa /ooao | Pk ses mesasa | Wi esa sn ona 
: , Fat 500. Abah SS10. 1. | $ Cina IR 32012007 tam Muda Sensor | Captiva Ta az, Cobra, | Baar, et Cu, Cv, R8 | Onsey 22010 tam aren | $ "7 Tgn LSenite Lp 2x | 200104 tam, 195 stv 
160hp. Brembo | brakes. TDP 379Jt-An, Ang 89lt-An" | Parkir CD S'system Msh Sangat | Orlando, Bonus menarik hny di Icool.B301/Angzitn/TDP3Zitn | S.roof Jok Electric Km 20rb | Ban br.3MTV,Silver Stone 60Rb Hub Green Auto 
Kesitani Codtenn20ns7e” | oaneneson Oszintnnta "| Bagan SINAR | Sun Mona pnb6AgBI | MonanArntltngga2 1299 | STNK Vina Ms 2150325” | anha220 210BeO ie” | "sx Mp OBI3 Bo Sha 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 23 November 2012 


(2/7 INTERMESO 
Ose. 
THE AMAZING SPIDER-MAN Menag (1777) | 
Bat Pe Gn eat CERRUTI 1881 
SEJURUS GAYA “STYLISH" 


« Aku harus melihat bagaimana pertunjukan Krave beratan. 
'Akan lebih mudah Jika aku melakukannya sebagai Peter Parker 
"Parker? 


mengambil 


“Kenapa kamu mengendap-ondap ko sana-sini? Kenapa kamu tidak 


“ Pertanyaan yang bagus 


oto Kraven dan “si pemanjat tembok”? 


PADA 23 November 1835, paten pertama AS untuk 
mesin pembuat adam diberikan kepada Henry Burden. 
“dari Troy, New York. Insinyur dan pebisnis kelahiran 
Skotlandia ini membuat sebagian besar ladam untuk 
“kebutuhan pasukan Uni dalam Perang Sipil AS, 

Mesin rancangan Burden membuat ladam dari 
'batangan-batangan besi yang dimasukkan ke 
Peljndadl Dean Ion membuat SO kan, 

mm waktu semenit sehingga dianggap jauh 
cepat Ca sangan beimbarg pentunan 

n sebelum 


Use your blitzcard, redeem your point, and check out the cool prizes for Extravaganza this year ! Inf 


Siang 
12.30 Sinema Slang: Siti 
of Angel 
1.15 Cok & Ricek 
14.5 Silet 
15:30 Hanya Kamu (RR) 
16.30 Seputar Indonesia 
17.00 Layar Drama 
Indonesia: Putri 
amber 2012 Bidadari 
18.00 Layar Drama 
TKI Indonesia: 
" terkini Kutunggu Kau di 
PC KOMPASTV 1053 Wira Usaha Pasar Minggu Tia 
.30 Hari Pahlawan Series 
— kn kata Pagi 1100 Indonesia/ 19.15 Layar Drama 
Internasional Indonesia: Separuh 
06,00 Kompas Pagi La Indo 
ag ri 11.03 Permata Nurani 20.15 Layar Drama 
10,00 Stand Up Nite Islam Indonesia: Tukang 
00 Sebuah Nana 12.00 Sholat Jumat Haji Naik Bubur 
aah Aa. 18:00 Indonesia Slang The Serles 
1200 Kompas Siang 18301 Edukasi 2145 The Master 
1800 Wild Detective 1400 Indonesia/ Season 5 
1830 Sid The Science Internasional 00.00 Box Office Movie: 
Kid 1403 Tak bag Bona Pa 1 
» si 10 Shac 
1491 Jalan Sesama 1430 Obtolan Hukum Me . 
15:00 Penjuru Kota 1500 Indones G 
an aa Henti  @SCTV 
1690 Megapolitan Sore 35 03 Cerdas Cermat 04.30 SL Lputan 6 Pagi 
17.00 Kompas Petang pilar 06,00 Status Selebriti 
1800 Kompas Sport” 1600 Indonesia/ 07.00 SCTV Musik 
18:30 Suka-suka Internasional Surabaya 
19.00 Temukan Kata Terkini 09.00 Hot Shot 
1930 Spice of Life 16:03 Musik Sore: Keren 10.00 SCTV FTV Pagi 
20.00 No Kitchen Banget 1200 SI. Liputan 6 Siang 
Roguired 17.30 Kartun Anak 12230 SCTV FTV Siang 
2100Mammoth, The: 1900 Indonesia Malam. 1430 SL Eat Bulaga 
TitanoflceAge 20.00 Tungdesem Indonesia 
2200 Showcase 200 Binang Malam: 1630 1 Uovtan6 
tang 
Ta Ka Male 2200 Indonesia/ 17.00 New Cookies 
Internasional 1800 SCTV Sinetron: 
Terkini Super ABG 
pi 2203 Tinju Rockand 19.00 SCTV Sinetron: 
va nana la Love In Paris 
lonesi 2030 SCTV Sinetron, 
Oon Jalanan la kebon ME 
0430 Indahnya Pai: Terkini 2230 FTV Utama 
pintu Cahaya” 0003 English News 00.30 Liputan 6 Malam 
Cistialal) Service 0100 Highlight Liga 
05.30 TVRI Sport 0030 Musik Champions 
O600indonera Pagi” 0130PaketDaerah 0130 UEFA Champions 
0700 pelangi Nusantara Lega 
(Daerah) 
00an Rumah Pb eCTI Bayern Muchen 
Indonesi 
hentai Daan Spa done antv 
09.3 Kenya Bertani 06:00 Go Spot 
0930 TV Magazine 07.00 Dahsyat (Live) 03.55 Topik Pagi 
Pertanian 09.00 Sinema Pasi: 05.00 Wisata Hati 
1000 Indonesia/ Srikandi Kesasar 05:30 Lensa Olahraga 
Internasional 100 Intens 06:30 Hati ke Hati 
12.00 Seputar Indonesia Bersama Mamah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kas 


Mesin pembuat ladam hanya sala satu dari 
Burden. la memulai industri besi dl Troy dengan 
menjadi superintendent pabrik besi dan paku pada 
1822. Pabrik tersebut kemudian dibangun menjadi 
kompleks Industri dan dinamakan Burden Iron Wo 
Selain mesin pembuat ladam kuda, Burden 
“dan mendirikan mesin-mesin lain yang 


In, termasuk yang paling spektakuler ad 
Sea Kr remasan 


Um 


Dedeh 20.00 Jagoan Silat 
07.30 Fenomanla 21.00 Raden Kian 
08.00 Selebriti Punya Santang 

Story 22.00 Berbagi Cinta 
08.30 Seleb @ Seleb 23,00 Tarung Muay Thai 
09.00 Winter Sonata Indonesia 
10,30 New Friends 100.00 Premier Preview 
11.30 Topik Siang 00.30 Sidik 
12.00 KLIK! 01.00 Obat Malam 
18,00 Tom & Jerry 01.30 Lintas Malam 
13.30 Chhota Bheem aka 02.00 Cerita Dini Hari: 

Bima Sakti Ijazah Palsu Calon 
14.00 Tom & Jerry Bupati 
14,30 Chhota Bheem aka 

Bima Sakti 
15.00 Tom & Jerry 
15,30 Chhota Bheem aka 

Bima Sakti 
16.00 Mr. Bean 05.00 Obat Hati 
16.30 Coboy Junior 06.00 Live Fokus Pagi 
17.30 Topik Petang 07.00 Live Kiss Pagi 
17.45 Pesbukers 08.00 Halo Polisi 
19.30 FIFA Futsal World — 08.30 Sinema TV Pagi: 

Cup Thailand 2012: TBA 

Semi Final TBA 10,00 Sinema TV 

(Live) Spesial: Mencari 
2130 Chatting Dengan Jejak Takdir 

YM 12.00 Live Patroli 
22.30 FIFA Futsal World 12.30 Sinema Spesial 

Cup Thailand 2012: Liburan 

Semi Final TBA 14.00 Drama Korea 

(Tape Delay) Siang: Cruel 
00,30 Topik Malam. Temptation 
01.00 Lensa Olahraga 15.30 Live Kiss Sore 

Malam 16,30 Live Fokus 

17.00 Happy Song 
MNCTV Hordamase! 
Keluarga: Bukan 
04.30 Lanjutan Taman Salah Takdir 

Hati 20,30 Take Me Out 
05.30 Lintas Pagi Indonesia 
06.00 Upin Ipin The 22.00 Sinema Tengah 

Movie Malam 
08.00 Serial Pilihan: 00.00 Fokus Malam 

Jangan Kucilkan 00.30 Sinema Tengah 

Aku dan Ibuku Malam: Diriku 
09,30 Serial Pilihan: Tergoda 


Keris Naga seta 02.30 Sinema Dini Hari: 


Sabuk Item Ajeng | Love You 
10.30 Kisah Unggulan: 
Wanita Pemikat 
130 Lintas Siang METRGPTV 
12.00 Layar Kemilau: 
Impian Putri Ular 05:05 Metro Pagi 
18:30 Drama: Menikah 07,05 Bedah Editorial 
untuk bu Media Indonesia 
15:00 Kribo 08.058 Eleven Show 
1530 Lintas Petang” 11.30 Metro Slang 
16.00 Animasi Spesial: 13.05 Wide Shot 
Chip Dale 18.05 Metro Hari Ini 
Rescue Rangers 1905 Suara Anda 
17.00 Zona Juara: 20230 One Fine Day 
IV Champion: 2105 Top Nine News, 
Curry Cooking 230 Kick Andy 
Professional 23.05 Nowsmaker 
1800 Aladin 23:30 Metro Sport 
19.00 Fathiyah Season 2 


kus 


"KETIKA ditanya ramuan tepat untuk bergaya trendi, 
setiap orang mungkin punya jawaban tersendiri. 
Ada yang menitikberatkan pada padu padan busana 
dan ada yang lebih fokus pada padanan aksesori. 
Sementara itu, beberapa orang memilih Ini arloji 
tuntuk mengangkat penampilan keseluruhan, 

Untuk itu, diperlukan arloji yang tak sekadar 
menampilkan material berkualitas, tetapi juga 
gaya. Pilihan arloji dari Cerruti 1881 patut 
disimak. Terkenal dengan desainnya yang selalu 
.mengunggulkan mutu dan desain apik, Cerruti 
1881 menampilkan salah satu koleksinya, 
CRA0542251H. Kesan modern segera terasa 
dengan digunakannya bahan hi-tech ceramic dan 
paduan bahan stainless stee/ dalam balutan warna 
hitam dan putih, berkombinasi warna rose gold. 
Paduan warna tersebut terlihat senada dengan 
kombinasi warna putih dan rose gold pada bagian 
dial, serta paduan warna hitam dan putih pada 
rantai arloji, 

Arloji chronograph buatan Swiss ini memiliki 
diameter 4,5 cm dengan kemampuan tahan 
air hingga 30 meter, serta didukung garansi 
internasional selama dua tahun. LADT) 


(8 TAM MAL JAAN 
non n 


00,30 100 Sport 
0100 Buletin Indonesia 
05.00 Khazanah Malam 
05.30 Sport 7 01.30 Big Movies Dini 
06,00 Ragam Indonesia Hari: Salena. 
06.30 Redaksi Pagi Incident 
07.30 Selebrita Pagi 
08.00 Makan Besar 
08,45 Gak Nyangka 
09.15 Ups Salah 
0945 Spotlito 04.30 Kabar Pagi 
10,45 Warna 06.30 Apa Kabar 
1130 Redaksi Slang Indonesia Pagi 
1200 Selebrita Siang 09.00 Selera Asal 2 
1230 Si Bolang Jalan 109.30 Kabar Pasar Pagi 
Jalan 10,00 Coftee Break 
18.00 Buku Harian Si 1200 Kabar Slang 
Unyil 18.30 Ruang Kita 
1830 Dunia Binatang 1430 Kabar Pasar 
1400 Koki Pintar 15.00 Indonesia Super 
1430 Brownies Match 
15.00 Tau Gak Sih 17.00 Kabar Potang 
1530 Cooking in 19.00 Satu Jam Lebih 
Paradise Dekat 
1600 Jejaksi Gundul 20.00 Apa Kabar 
1630 Redaksi Sore Indonesia Malam 
17.00 Merajut Asa 200 Kabar Malam 
1730 Orang Pinggiran 22.00 Menyingkap Tabir 
1800 Hitam Putih 2230 Kabar Arena 
1915 On The Spot 28.00 Kabar Hari Ini 
20.00 Opera Van Java (Live) 
22.00 Bukan Empat Mata. 00.00 Kabar Timur 
28/45 Dua Dunia Tengah (Live) 
00.15 Wisata Malam 0100 Warisan Dunia 
00.45 Sport7 Malam 0200 Nuansa 1000 Pulau 
01.15 Redaksi Malam 
0145 Theater7 Malam - 
Impulse 
IRANS 
Global weton 
05.00 Dora The Explorer 05:30 Islam itu Indah 
0530 Kura-Kura Ninja 06:30 Insert Pagi 
(TMND) 07.30 New Rangking 1 
06.00 Spongebob 08:30 Sinema Indonesia 
Sguarepants Pagi 
0800 Penguinof The 1030 Moccachino 
Madagascar 100 Insert Siang 
0830 Sketsa Tawa 12.00 Bioskop Indonesia 
0930 Hot Spot 14.00 Reportase Siang 
1030 Obsesi 1430 Sketsa 
1100 Buletin Indonesia 1545 Show Imah " 
Siang 1645 Reportase Sore 
1130 Indonesia Bicara 17.15 Insert Investigasi 
1230 Untung Ada Sule 18.00 Cinta Cenat Cenut 
18.30 Odong-odong IU 
1430100 Ampuh 19.00 Bioskop Indonesia 
1600 Fokus Selebriti Premiere 
1630 Naruto 200 Bioskop TRANS 
1730 Transformer Prime TV: Hitman 
18.00 Untung Ada Sule 28.00 Yuni Rafi 
19.00 Raja dan Aku 00.00 Gila Liga 
20.00 Big Movies | 0030 Sexophone 
Platinum: Twilight 01.30 Reportase Malam 
2230 Big Movies Il: 
Project A2 


CRAO54Z251H 
www.adtime.co.id 


SKVFALL 


: www.blitzmegaplex.com 


“Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kei (se) yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kasong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

.- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


: 


Teweh ooja Na 
- ola aloe 
Pejola saja 
Solalo 2 nlo wo 


No Kitchen Reguired 
(Kompas TV, pukul 20.00 WIB) 


oa koki internasional mendatangi lokasi terpendi, 
masing-masing dari mereka harus bekerja dengan penduduk 
'setempat untuk berburu dan mengumpulkan bahan-bahan 
luntuk membuat makanan lokal yang nantinya akan dinilai 
oleh masyarakat. Meroka adalah Chef Michaei (pemilik 
restoran Pilakis), chef asal London Madison Cowan dan Chef 
|Kayne Raymond dari Selandia Baru. 

Ketiganya meninggalkan kenyamanan dapur mereka 
“dan mendatangi 10 lokasi di seluruh dunia, yaitu Belie, 
'Dominika, Selandia Baru, Fil, Chiang Mai, Phuket, Hawali, 
Arizona, Loisiana dan Florida, 


cara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


60 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 23 November 2012 


INFO FILM 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE (P9 


IMAX 


breaking 1 


SKYFAL Loo77:2130 


DEPOK -DUARAN 
1230 1490.16:30,1030-2030 
MOK MIAUARI - 


DAAN MOGOT, 
Nas 14391108, 101-2125 
KIMIA “ METRO 

Ag Yuda TA T45-2045 
GADING, 
1300:1300,1700-1900-2100 
cap citenuG: 

1815-1515, ang was.nas 


NICOLAS 
CAGE 
JOSH 
LUCAS 


Noura YO Mimon 
a anannod Dadan 


ema 


12.30-14.45 - 
147.00-19.15 


PLATINUM CMINONG SOLAR 
TAS 1440. 16.99: 1:90.2025 


B SK LENGKAP 


»@(——4 mean ran 


caranya 
1 Kia Www:2Tshorthilniicom 
2. Ikuti syarat & keteetvannya 
3. ti formulrnya 
4. Kirim film pendekmu 


AN JAM MAIN 


Aro TUMUKKAN 
TeRuAsun 
semat ka pet 


Tue rima suow:! 
TAN MATA MATA AF Fk 


PURI XI » GADING XXI - 
SERPONG Mt» 

(MEGA BEKASI XI 
1248:1435.1705:19:15-2125 


1230 1440.16:30-1900-2-10 
PLATA BLOK M 
1245-1458: 1706.19.15-2125 


BIOSKOP 


KLIK 


Tcinep! 


td 


JARWO 


Mk 
Dut 


sun CUEGON 
NN NAS AIO NA - 
apa 


19. 1650-1900. 


230.1 
PAT INN SELANG 


1230.1420.1610. 1000 


MOGOT 2 ATMUM 
AAN NAK 
DAMAI JR - 


KOGOR TRAI 
Ciee WTS 
PN adain CO-2-10 


KI 3 
SyireiPOitani 
MD Pi 1600 Sati 


2055 
2110 
190 


METROPOLIS “ BELANOVA 
100, 1450. 1640” 18:30 2020 
MISA BEKASI KI 
(GRAND MAL BEKASI 
1818-1515: 1715: 19.15-21.15 


ANDARIA XXI IMAX 


MEGA BEKASI OI 


IMAX 1200-1215-1230. 1248 


KASAMANKA XI, 
PUT JUNENON MU 
TA. 1439 1708:1018:2125 


Tao 1500.17100.1900-2100 
INDONESIA X1 » 


Na 030, 
(Cap CuaouG Mt -Sunren 
TB IBI 1718: P13:20A8 


Talan0. tes. 100.215 
UT MOL VALVE: 1215-2145 


MAX 
GANDARIA YG IMAX : 2130 


BLOK MSGUANE » 
PLAIA BLOK M - BUARAN 
12.18:1500. 17.45.2030, 

5 METROPOUTAN S0: SURYA M2 

1300 1500.1700.19:00.2100 | 1230 I5.15-1800-2045 

KUNINGAN CITY - SURYA M2 Ka 

1800. 1900-1700 19200121.00 


murai 
1330. 1545.1800.2015 
EMANDAK » PLATA BLOKM 
1220:1410-1630 1900-2110 


130, 1545:1800.20, 
Bur 


PLATINUM 
Tao 1 Ii00.2015 196, 1830.1815.2100 


1415:1430-1445-1500 
1630-1645-1700. 17.15 
:00:19:15:1930.19:45 
21.30.21.45:2200 
Mun JuNcnoN Da 
1218: 1230.1245.1430 
150021645: 17.00.1715 
1930-2120-2145 
(PLATA SENAYAN XXI 
T21S- 1245-1415: 430 
1630-1645-1715: 1845 
1930-2115-2145 
BINTARO DI 
1215: 1230.1245.1430 


1230 1448 1700-1918 


Fremtire 


STUDIO »00 PReMuEnE bc. 
PLAZA SENAYAN 200 PREMIERE » 
KASABLANKA XXI PREMIRE 
BMPORUM PLUT YG PREMILRE » 
GANDARIA YO PREMIERE - 
(GADING y04 PREMIERE 
1230-1300-1445 1815-1700. 
1730.19.15.19:45-21-30.2200 


Tato 1500.1000.2110 
STUDIO Ya bt 


LE 
Uu 


GENDS 
NITE 
PD Durasi 


RISE 


2 GUARDIANGE 


Rise0MoOvordiana.cor Li 
IN DIGITAL 30 AND 20 TMKATRES 


OK MIDNIGHT SHOW 


HUDA 


Bur Moi 
1230 1530.180.2130 
Burn 


1200. 1500.1500.1000 
PLUM JUNGTON KAI » BINTARO MG 


100,145 


1830.1930.2130 
Murad H0 2200 


1230-1445-1700-19:15-2130 


KUNINGAN CM OK 
(UII VILAGE YO» PURI XXI » 
(PEJATEN VILAGE Ot « 
SEASON CM YOU. 
METROPOLE YOU : GADING YOU 
(ARTA GADING XI » 
BOTANI YO “BSD YG» 
cnD curouG Nu. 
METROPOLITAN YO» 
PLATA BLOK M » 
MARGO PLATINUM « 
GRAND MAL BEKASI 

18: 1230.1245.1430 1445 
$00:1645-17.0017.15-1900 
19:15:1930-21.1521302145 
GALAXY: 1300:15,15. 17.20.1745 


1890:1645-1700-17.15 
1930-2130-2145 
BOGOR TRADE MAL 
1200-1215-1230-1415 
1445:1630-1645:1700 
19:00. 2120-2115 
ANGGREK 0 

1215: 1245-1430-1500 
WAS -1900-1915:1930 
213012145 
sun - cinexe 
12001230 -14.16 445 
17.00. 1845 19.182100 
TAMINI » KARAWACI 
1200-1415-1630” 1845 
DAAN MOGOT - 
(ATRIUM » GADING » 
'ARION - PONDOK GEDE 
1215-1430-1645: 19.00 
SUNTER - KARAWACI 
1230. 1445-1700-19.15 


83 - OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAL 


(240 Eleganc005 Hitam tan 1, 
Grill Avard,Stok Juna servis 
ATPM, Cash Krdt:0516 M2 


2300 AVG'O9 Silver Panoramk 
ATPM Ful rini Kim 30rb Pj 
anang Htp”795 Nego 7082301 


(ML 350709, Black TgAL dr bar. 
KM1OrdPerloat Condsioo 
paka Jarang ada. 08116209978 


"Now £ 250 Aug ATPM, ry stock 
garansi ISP 3, Hub 722 6544, 
3512 1000, 150 7041 


Now £300 99181 2012/Jan lwt 
1001 Ori Nik 20112135itoNow € 
200 va 1001 Ori pk2010/120t 
p1,20120109-6620838-5016107: 


ANGSURAN 


” MN 


Nom RSOO executive Ponoramic 
Now 5 280Long okOb bs TT Rmh 
| 30120000: 6020358, stnca8 


Wow SL. 350 AMG'2012 ATPM, 


| mamuotonaKaa 


1211 8321988 | | marah, hitam, patadium, silver, 
1 MANGAN | ready stock, grs ISP 3th. Hub ph: 
Pan Laka Sal io. boat 
Il mercnes new St50 ang pack 
a10 Memvuynu AvG yoo | 


081311351013 / 081201047745 as 
Kebak Bulus Raya 234, 


250 Avg 2010 blok on black 
SUK 300 Grang Edtm2011 siver 
Team Auto 0513 1601 8888 805 


€ 280 Covpes€250 Cabrioc250 
Cow.C180 Coupe tcady stock 
Srnsi ATPM 3 B.NGW 2521515 


E250CGI Avg ex disp/12 bim om 
Silver on black, ATPM, iDI PRO 
Motor 4507941, 0813 8120 2668 


E 260 El "2003 hitam, Op 57Jt 


angs bjtan, Auto Royal BOS B1 
p017 HP 081973043756 


£ 26005,Hitamlnt. Beige, Km. |“ 


tendahumis Trntapt barunont 
Ina 0531205163 1.220 98 Hitam Met35Id Km, 

minder IntJavahond bgs. itwSO1B1 
300 EigI pldm on blk, kn | TC Mbe3800043-7200031 
TROoEs disoly IsgmmiDi PRO 


Wow SLISO AMG Rdy Fire Opal 
on Black ATPM Grs 3th PRO Mo 
tor 450 11/0813 5180 3668: 


Wow SLK 250 AMG & SLK 200 
ATPM, grns ISP 3th, cad Hub 
722 650, 5312 1000, 150 7911 


PAKUBUWONO CARS 
CL350, ANG, White, Cam Park 
Pur Back Doo IVDVO Moater 
Cal...021) 72190162/7252333 


PAKUBUWON9 CARS 


Motor 4807941, 08136150 3668. | R-280 EWOO Stnk 10, CBU, abu? 
kt tan km20eb mulus tt Jl 
E200 Kompresor th 2007 Stver | Arjuna Utara no.1 14 Duren 
KM 21tb. Kond, Istimowa. | (dokat, Mal Taman Anggrek) 
MHubungi:0619 08307905 Senin-Jumat jam 09217 
E200K'05 MeiiltmkmsorbPnl | R280 RSE Blaeko9 Mercedes 


Wood cd nOPII 2 angk istmw 
Simpan Lu 251120616122155 


230, May 2000, Beige On Black 
Orsiik Tan 1, Km 328, Execl 
Cone? 1, Hub: 0011-111-359 

E2M0 AVG "08 Silver, Into Grey 
Panoramic, KM Low, STNK Ping 
8 Motor” 3808232 / 3008786 


250 AMG package 2011 Wa 5 


Servie tecord perfect condi 
al Owner 081572899978 


R300 RSE10 Siver Km 3eb kon 
Stbx 21v Moritr foglamp LED, 
Fl Ors MSSO ne90 7082201 


5300 AT2010 Nitamucms.rof 
SL 2505200 AMG packa, hitam 
E 200106 » E260 WOl hitam 
$ 32097 € 32095 691200777 


5300 th 2000 Siver On Grey/ 
Sumoot Electric Srat/ Vacum 
(km 45R0 / Serv Record / Pajak 
Tahun / Fil Oris Hub 0812 
80105396 Chandra 


E250 AVG, 2010, Hitam, Atom 
Wartant, Pajak Ping, Istimewa 
COM 6327788 “082179998839 


E250 Coupe 1, Htm Km, 2500, 
on, Ponaramit, TV, istw 
BRA Ko Gading 452675255 


E250 Coupe CBU FLIM 2012 
White On Red KmZib AMG 7G 
TV Roareim 99OJU/NG 95066777 


5 30012010 HitamTVPIK Pia 
“Kond Sg Istw,Tai Or Baru.ita 
1L2M Hub 65866819 


5 350 facelift 'oaitamumdi 65 
TRMGITV: 20001 birukam Se, 
ISLBRA O, Bulovard Timur blok 
TA/IS Ki Gading 152675355 


2802002 Facelihitambogasi | Pajero Execod 2010 Hitam, HKS | Jukerand Lvina,Maren, Evalia, 
Yakumjintocpebdy mmislow kam, | Ootion STNK 1th, sot baru | Xetai, "Nissan Yor End Promo) 
ban br, oki, serurec, tinggal | Cast/TT/Krdph 7509178279 | OixShowtoom event Nissan Das 


pakdiistv.085700006877 an Mogot, Miliki Mobil Implan 


Sekarang, Hub 021-20211111 


(March MG,A/T 820 Putih KM 
Sbipajak”Ithn.10D5 Set, Baru 


Pajero Sport 250 Exceed AT'1I 
Putih Yun's Motor Whole TC M2 
08188871100 / 08176777623 


15320 black 2000, ful op, soo 
Iv, did, heathot seat. lock 
Iron ror seat, 08809927777 


Patra Siper taon, ior | TU Haruan Os Kat 
suasa 20 siwa y 100 | Mba Pe Mt 

Beo mata Nai | bar Ukan Moe “| ,,,BHVSAUTO GALLERY, 
| esa Debt Ready Stock: 0878-2353856 


PalerosporsLancereMobl? Lain 
MYAKAOUNITMobil Bagus Hrg 
Murah LihatMobit24-28 nepam 
ber 2012 Wooie TC Mangga Dua 
ParkiranLanta 10 Hub OTOMAS 
021-6082581/.00-2122-212233 


SANNY AUTO GALLERY 
E2SDAMG White On Red F.Oot 
Keyless Cool Haat Stat TV Cam 
Str021-0525678/K9d 15353188 


Serena CT 10 bin 2 Aabu2Km 
18eb, mobil sgt baruserviceroc 
Nissan. Hub:0816.116.3330 


Teana 250 XV th 2009 New Mi, 
abu? Itik ul origerawat, TT/K 
GatingSerpong.heb:0817719961 


Teana JM '2005 Ors Cat “Putra 
Jaya Mobi" Pt MbI Kemayoran 
Blok.5 N0.79 Hub:60089717 


Teana JNCO5 AT/MtmBgs tut 
yr Tdp I9it/bw ola mbI Wira 


SLIK300 1h 2009 ser Ian 3600 
nopol antik, kondisi 995 Tan | 
baru, Hub 081 8005002 


“Strada ton DC baru turbo 2,5. 
10/Ex-pameran htm & SC sivor 
08.nama BPKB lgsg garansi 
Atpban offr040:08128330693 


7 Seat, Panoramic, Ro, Mt 
BRA Klo Gading 182675395 


Strada Titan MT2008 Htm dx 
Ms SpKBr Os LuarOim Tdp SO 


mp-yeamenosate — | Ang 60678b Hpoes/17220195 


Panai» | 28forese3 Sanda Mr PMK-R8 | Avto”02212551909490197269 
de Hama ar ap Teana New 2.5 XV 10/09 hitam, 
nd | HENISSAN xMlorbeantgn 1 ok pinlok 


lstikan,sot baru: 71220301 


Ta 102 XT 25 biru, 8 Up kim 
beb, Mxd, latber, Sunvoot fli 
op, ISI nego Mub 98903971 


X Tali 25 ST CVT 2011 silver 
Kim 10000 tangan 1 Hubungi 
Mo: O21-72100105. 


TAI XT PutivO3EST Htan'09 
Jok KI tan | Stok ping mulus 


AN New Evala,GL.Mareh Serena 
Kuat bngOh DPISMrAS ky 
draw Nissan Joko 55655680 


se Dat New Grand vina Bng 01 
4 Tenor “bthang. LATdo 10KR: 
stockprom &yoa, 20175962 


 AnNew March dl weekang Sale 
24625Novatomo akh thn bunga. 


DX Nissan Giladog 0127357117 | JOM tp | Stok ing mv 
Elgrand 07 HW Star Hitam Met 
Hn Ot mulus antik seri | MNOPEUGEOTI 
Baru. Hp20813.0091577 
40609 472002 Mauahauhitam 
Eat Td Hay 216G.Uwhatst | MEI Bag hara Ng Hub 
eno bra ate Mas | 0052161 392 
GIS 3 AG page 08121947721 70016855699 
sa gattwervatsnayan | 
CW body utsseoler 8/2012 | Ayu 
Ponsusisai pa 1711090 MO21- 21660808 | oo TANYA NOLOR 4 a. 
Evalia XV AT Ag'12 Putih, Cptn - Ka 
AAN NewL0pajerooutladernta | SE JL Mt, Ful OM Val | Ka 
Se saean tnahangotokemeh | 1g” gan Tv bi Aa 
linga06121590152-70650620- | lainya. Ph:O21- 38759009” | Gran Vtara 20 JLKATO stw 
LO LX AT 06 Coy #SXI Over 
AI NewPajero,Outlander,Mirage | Evalia, Livina, March, Juke | AT'O9 silver, Hub 0616 183 5200 


Rstok. all spesial gitGdiscount 


Shecial Promo! Bunga OK DP. 
1323101006 “087289194733 


AA Angs LSthub: 8231370 


(ERA Ready Stock! Mirobus, 
NA, 6 Roda, 28 stat lux ACND 
TV232 seat Lan Peh, FE Prona 
12svatlu.GMA "BOS" 65830197 
061381131112, 051230190328 


Faiady UK 37 AT A0 silver km 
Aib.spt baruNRIBTV Jok kit E 


Pa» mua 


Abang 0166 Ph 34833131 - 


, Livina XV Matic lt 80901) 
2008 Kond Prima, Hubx 0878 
2970748 Hy Wi 67A Jakbar 


FTOsportius pintu thn 2000 
Warna hitam modi toal Marga 
NS nego Hub06176222558, 


PPT, ANUGRAH MOBIL UTANA| 
Ertiga terima inden:DP ringan/ 
ringan, DirResm197002/03 
Minggu Bengkel Buka 


Gilvisa Evalla Mareh Serena 
Juke Xail Dp Kat pes 3 jam 
Aoikasi Online siRajakredit 


Fuso B.Up 8 Roda 6 Cl Box th 
2007,Siap PakalJ.Peta Barat/B 
(rat Rw.B0ko021-92736954 


(ERTIGA $ 
Gta 15 ter 5 sg 
er Nopol F Bogor 10015pt Baru Omer 


TT/K Fresway Mt 0811167759: 


Juke RXIL DesSTNK 230in, 
Hitam 2000 Mutiara Taman 
Palem 87/21-Mp:08778225254 


Fuso Tronton Lokal Panjang 10 

 Cootal Box Wing Box "2009 
011 & Engkol Pig 5 Mt 07 
.“091'10e 11 Borneo “O9.JLKI 
uk Muara 22,Tkik Gong 0612 
2099 3399 (Tdk Melayani SMS) 


Srandis GT IN2OL1 Hitam Km 
20RD PlatD Tangarel CIK/TT 
TARTHA MOBIL P1.0510772 


Juke ShomromEvent Nisan Kb 
in2t-28nox.Prmo End Yearbig 
DiscOkaludkyDraw PN5362201 


Ertiga DP Ringan/Bunga Ringan 
Hub Fitri 1082639" Vina 
SOSAN7AA ? Yssi 70722230 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Grand Vitara JLX Z0 AT Sir, 
Th 2008 Pajak 1 th 170 Jt Nogo, 
Mob. 0811181162 


GrandVitara Z4JLX ALL tam 
Spt Barukm1210 21516100291 
282,A1:9000555,081309552075 


Iovora 


wMB0s 
AU New Alphard, olifre, Lerus 
1RK2JO Facli Cicilan Bunga 0) 
AYUN JAYA MOTOR B0 
021 -65235 


JM MOBIL 

Alphard 24 AS, Grey, Th 2007 
1m AIR, Kroy, Jok Kulit 

Kal :90510106 754220855 


(ALL ALPHARD/VELLPIRE 24 
Lerus RX 270 facolift 
Lang Grulser A6 21 
Ranga Rover Evogue 
Dara Auto Best 
082123678768/ 02172722222 


AN Alphard X, SC, G HOD 
Volieo X, 6, V HOD Now 
Alobarg & Villfre Wel Char 
enus “Facelift” RX 270 HK: 
Master 2:0 Wito/ Black 
and Guiser 45 Dsl UK Facelit 
Prado 27 TAL/ TX Now 
FT 88 Cu White / Black 
Bunga Oh “»" Best Orfer 
We Tecive ur car In best price 
Prtovg Auto BOS 02165832777 


AI Now Alph Welkad SCG,SX 
Velre” 2GM,24/Harice/RK2TO 
TaKdi/LC ZKUK.O Auto Lotus 
20160828,93001159,70312366 


Alphard'10 hitam G prem sound 
3cam.18socaket,km20Io 081586 
111223-7112296 gda serpong 


Alphard 2G Htm PJ oo 2010, 
camera 3, 18 Spookor Z1V.Cold 
Box hrg GRO nego hut:7982301 


Alphard 2005 ASG Facelift Htm 
JIKUIL2IV Ori ComsAuto High 
0858222.22206,0815:1958.0015 


Alphard 2009 $ Hitam Km.1arb 
Tp ISO AL8R)Autobigh Mp2 
085822222260061219560015 


Alphard 30 M2G 07 hitam, km 
481b istw. Hub Greon Auto HP 
0813 800 15688 

Alphard 35 Th 2009 Putih, 
CiBot' Ktoy, Knds Bagus. The 
Winner 520188 / 02507227796 


Alphard As Akcantara, Bie, 
2006, km.221b ,as new, too 
O21-b191A212 


Alphard ASG 24 1WO7 titanium 
kam 3710 trwt pajak pig mop 
ApS enki 081318665383 Ing 


Alphard ASG TN2007 Silver Jok 
Kulit Tangan- Istimewa Serius 
Hub :92921051 192313 


Alphard ASG/07 AT Hitam JAR 
rey sarurac ane 
113/2598855777-06129955577 


Alphard ASGO7 Sive Met 395,3 
SMG OOJ Fcoi tam Mat 
36551 58354805/5004261 


ke) TOMOT IF 


ELEGAN DAN 
FUTURISTIS 


SELAIN menciptakan sosok yang. se- 
kar, modifikasi yang dilakukan pada ken- 
daraan roda empat mampu menghadr- 
Ian sensasi tersendiri. Banyak cara dapat 
dilakukan agar mobil kesayangan tampil 
beda dari kendaraan lainnya. Salah sa- 
tunya dengan melengkapi atau mengganti 
Sistem penerangan menjadi lebih elegan. 

Terkait dengan modifikasi, Jazz Tun- 
ing Contest kembali dihelat untuk kedola- 
pan kalinya pada B-11 November 2012 
dl Central Park Mal, Jakarta. Salah satu 
hasil modifikasi yang. menyedot banyak 
perhatian adalah karya Signal Custom 
yang bertema “Future Honda”, Modi- 
Tikasi okstrem tersebut didukung oleh 
autovislon di sektor pencahayaan U/ght- 
Ing), Karya ciamik dan futursts tersebut 
mampu menyabet delapan gelar, ter- 
masuk golar “The King" 

Lampu-lampu yangdibenamkan pada 
"Honda Jazz di kontes tersebut di antara- 
nya autovislon Bi-Xenon Projector 3 Inci 
dengan dobel Angel Eyes White4 Purple 
dan Devil Blue Eyes, lampu autovsion 
HID Conversion Kit H4 Hito 8000 K 
una menunjang konsep futuristis, serta 


DIPOK: 1230.1445.1700. 19.15 


DreskingDrwn The More com 


"TON aa La! 
EXPERIENCE IT IN IMAX 


s1uo1o ya &x- 
PLATA INDONESIA MU - 
SENAYAN CTV XI » 

PE PLATINUM NG» 
KOLYWOOD MI - 
KASABLANKA XXI » 
EMPORJUM PLUT XXI » 

PONDOK INDAH 21061 

PONDOK INDAH 1 2 
(KEMANG VILA GE » 
GANDARIA XX» DIAKARTA XXI » 
MMO « KAUBATA XXI » 
UVING WORLD YG» 
SERPONG YO » KARAWACI XI » 
BEKASI SGUARE XXI - SEMANGGI 
SEMABUDI - CILANDAK - 

BUOK MSGUARE - GM - 

LA PIAIIA .CinunuR » 
EKALOKASAHI - DETOS » 

WTC SERPONG » CILEGON 
1218-1248: 1430-1500 
1715-1900.1930-2115 
EPICEMMUM KI 
1218-1300-1430. 
1730-1900-1945: 
CulantunG 
1215-1900-1430 
1730 1900-1945 
maa 
1218-1430-1645 
1930-2118-2145 
MAL UPPO CIKARANG, 
1809-1930-15,15- 1545 
1800: 19.45-20115 
mertorous 

1248 .1500-17.15 19:30 
BELANOVA “BIC. 

1315: 1530.17.45-2000 


1518 
2s 


1518 
ps 


1as 


2s 
21.30 


lampu senja autovision Mierozen T-10 
HP143LED White. Sementara itu, pelat 
nomor belakang menggunakan autovision 
Microzen T-10 5SMD LED RC White. 
Elok iluminasi warna biru pada relek- 
tor dihasilkan oleh autovision Microzen 
Flexrip27 LED wara biru. Mendampingi 
lek iluminasi pada reflektor, disertakan 
Apex 3R-DRL STOO3 12Vx2 Watt wama 
putih yang juga berfungsi sebagai penun- 
Jang aspek safety pada siang hari 
Dengan jajaran produk yang lengkap, 
mulai dari lampu bohlam standar, HID, 
sampai LED, serta ditunjang kualitas 
prima dan kemudahan didapat, produk 
autovision merupakan pilihan utama bagi 
ara modifikator dalam berkarya. I"/BYU) 


" 
€ 


1) 
- 0 


33 - OTOMOTIF 


Alphard G Premum Sound'2010 
Hitam 18 Speakor HubiGrand 
Auto Ph.6516952/53 

Mob: OE11151261 
Alphard GCamryland Gulser 
RStok DiRosmi DP105 Bngoy | Alohard, Mark X, 
IK/TT Muke20005852900 


Alphard G'2009,Siverfull Opt 
18SokrPajak Paniang,Km Lot 
1236262 /7256220 


Alphard G/2019 Hitam Poling 
Kombilt KM 181b.0rs Sot Baru 
TI/Freeway Me:0811167759 Ki 
Alphard MZG 2003 Siver TV/ 
krey/Xonoo/ Foot. Rest” PBD.H: 


Alphard type 24, warna hitam, 
8hn2010,TNK Maret Jok Kulit 
IV, Langgananntan L,Pominat 


Proses Cepat Bunga Ringan Hub 
Toyota PondokGede ph3100536 
Alis 20 V, matic 2010 sites, 
Tan 1 km 271, Jok Kit, pawood 
is, st Abba Car 20016668: 


AT YEAR END SALE 


AUTO GRAHA 7948000 

Vellie X7 Scats Loathor 

Putih, Z1V » 1Cam, Roady Stock 
TOP 251JK, Angs 5Jt3 Tahun 
057889500508 087877213703 
Avanza 155 A/TIA awal Hitam 
Olat F Bar istw record komit 
Tungi/Krt Mu:0057 8253 7202 
Avanza 2011. Sier metalik. 
Type € Standard Matic. Hui 
001225656277, Ratna, 

Aonga YOp2#laytu ang5 


Innora, Velg, 


Avanza A/T2D09 abu-abu 
t Metalik Tgn Prima Harga 3301 
Nogo HP 08567891595: 


BOINNC90.Huke0013.167.7085 Only & VIP MOTOR 
Saga, oi 150546 (AXEL MOTOR'S 
Alphard M2G 2005. Facelift Sebi d Tioa | Atphora G'og html Meb.3cam 
Sivee km 50rb tan 1 dr baru LC Pado OlhtamJam 36rb3TV 
antik Cash/ T1/Krd75091719 | AumocramA 7948900 | “ 681298035238 20150776 


Mphard Type V 30 W silver 


2001 Inn 325 AL Now LC UK A5 Facelit 
panjang bin 08, kond” sgt | AII Now RX 270 Facetitt 
teramat, tan pertama, Jl | #“ "Cepat. Longtap, Murai 
Matraman Raya No. 15 Hub : | “Top 2sijtaan , 
085172260668. 061221129686 / 081505535355 


AI Now Alphard. Faclitt 
AI Now Volfire ZA Facelift 


AXEL MOTORS 
GT 86 Limited Wnite,On Red) 
061288835238/ 29150778 


Camey 2AWO9 SiverTgaL dr dr 
Pajak Barufull OrMotl Baru 


Angs Sittan 
TY/K. Hub:3006638:92900315 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 23 November 2012 61 


7. OTOMOTIF , PROPERTI 


OM DUAL Pad 27 DX, 207 tok Get tom — | Te Pte Vo Ba | SEK BSD esa 00/38, Tita | Greomilex18/ 2A6 Mal Cot 
Ke ab aa pa | nusa Inegmer Bat bea ha nan aan 
Le Oa Tamatan da op | Pe os asa noer ain nana | anton ah bis 
— Sana am D5 Atut Pur Eno “Rasuna 
r Prada TX. 2006 Hitam an 3 Tae Aa Top Sa | me Roy Setota 28x 0m | nd kanan Yan B | 059 kan Eerity 220712016 | J1 Kamboja Tong L232/x 
Jan gara Ya Aap | Tg Re Sea Ag Pm DA SNN /Osiiroeo | Setlminihapsoean Teo | Abon han Ita 
Pon 105it angs.101t:0810932216 Spa 00 Sa | 005081092379 061005679729 United 53158062 | Hub“““" 0516.9091.88 
ra jan KAV Bor na Br. RUMAH DIJUAL BSD Ken Ry Bika 2da875/ | Anik oke 
Evogue 201. ks “4 288, hdo Timur 
Silam Motor 519160.” |) PROMO DOUBLE BONUS Sa SP Sea ai | ADISEWATAN Biasakan 0 | dandanan tebaoaa" 
Alphard SC back Hube 021-5793 1541 / 42 / 34 abi tot 5 
Games 24 V,Sutomati, Wol | Ai 26 pe la Gen nonto2 adi inbot ” | Amtasatorinc 2014 301, rr | | KRESEK INDAH | | 0so pimavea tey200new | ciisamoeng 


monah, Hub : 0021-1063-9987, jakarta Bara Lg 
Gema Lah Vio 0 M0 Jan, | 2010 33 Jakarta Barat enloaujagaicet Yanti Or: | san ontak 19 beb Tah 


Bunga Ot Angs L3 Jteandkt 4 KELLULITALIAN | (lisan 'Urites 53150082 | SHM 300,19 08150137175 


Pe Ae ap Mat Ketua 10 Tmn Gt oat | tm AA mt 
Ka aa Au aa | ian gg an | anang 
Green Lake View, Investasi | (2U/bi)min 681:087877347522 au 10-3sore"Centuny2l Prima Gold | Strategis 600J1:023-11210822 


Aiphard SC PS Laathor Bad 
Velifro 2G P5 Lesthar Biak 
Alphard SRC Hrid Black 
LC UK V8 Diesel Black 


diah Ig 1 am 
ame V 1/0 Mm Tai Sos | ai MS bau 


ag dori Pemakai, berminat 
Hub 05210052015 Cici 


Rar IntiGres OTR2SEN pake hap Only  Ivan's Motor 'emasjkasi strategis hrg mulai 53163221 Muljani 0616 751 158 
Baba" | Son LINA Ig dan | eminem Wo ton atap ma, | eating At 
bi SHENAN wu, RHYS AUTO GALLERY DESAIN INTERIOR: pembangunan “sah” mulatpih | “Kma”08159953259/ 7398833 aa Tri 3.25M P:23683869.0818922198 
ae Harrier 240 G Jpn F.Spect white unit skrg.info : 021 70220166. Kip Gading Sar-MOI 28R Fun Kosambi LTAAI/120 KT 361 dan 
Mona 15 Ve LI Gran Pl Spa? Binda Dn Into, U/ Offe, Resto, | Kemang Mnsin Ls87m, 1 Kt, | Ss terawat dan posisi so hoek SO Vermont375/35Odok bagus | (Of  Sooua LA Hub 
Rlphard G 165pit 24 Tony SOAL NA NTAP Home, 108. ..31009 | View Pool & City Harga 18 M | Disewakan Sgr Rp3s1t/th Nogo & Dareentah/Ertrnshed “Sonya | Martin 087878886500: 
Landeruser 200 6 Back ——— 0012917378, Pi 20515288 asas B0an 08787722 3422/02170222376 wa II | 081772502588 Unookers328000 
Tanduor Diss Wnite ROBEY JAYA AUTOCAR ai Ahsan Mangga kaga durtgrsonvi 21 
Die don Aan etis | 7: NYA aman Vitae, Penbowe 28 | ongn Ce 2ToSOM: 211 SDA ru Como,an0/ | Maa Hicon daan 21 
LO aa 14270 Prada Crusar “Abal INDEKOST Me Mah bip Rempati 5 | OOM UAN Ranidanan READY STOCK SI 0S ha RO | Dn sapaan 
MESIN Modi Papi aa Uk Hub:458,66188/ 7026.0885 KASO METAL “kredit, BU 0815 865 4725 8,122KT,Kampton, 11OM ?, 2KT 15752978 Badiapro 21222 Permata Buana BU jual Cot 
2 Cipete RayaRoom 28m,Studio | Kuningan - -U$ 2100,The Peak 203KT120 
cun auTogos (ush 2010 5 A/T Hitam tali Kos kapakson, imi | Kuigan Ry - Dorasar Re, | VA SO Pa 2 aa | #NBObETABEKI Banana Oka coat Las: | 100nt SHMen0y Mining 
ut 20 MK, Goo Pic Ina Co TBK Ma 83626288 SiSmin dr Citos:0852 8759 3131 | Yaa Mob GEN Asa) KI rusia, Cant 2"3 KG | sutera Comara 200/250”New | “Contra One: 0818801015 Kd 


Kost baru renoydisa hranytw- | ourdes Apt, Gandeng Mol | SKY potaza 3dzi-979196 | Kue Sutra 24/75. | #soeauputngo0/ankencnat | Pammaa, Buans/-14/200.1 


lanan J Mangga Dua Abdad no | "“Rar White Sgvare”-Posma | /ogasogrngn/oozsezso1neo” | WhookerA'Sutera53127700 | yey/Agortatana225/300”Bas- | Mp utk Keoan Yaman SEM 


MANA AN se |, Spgug ceu cenmeg 


obat Se Jok int Wb Asahan | "nBan3o0n/201002” | aa put am Sutra te102ytx001 1/2 | M21”267721210816190712) 
Ku Pap asa WIN oo , Park, Apt » Kemayoran, | (Mp utara 321, 1111, 2 AC PmtBuanaual Chrg. Mit, 

3 9 Cudit Tukar Tambah. Kost binanthriantoorbac,shed | Mardi Kemang Apti1l.dam” | ar Ost type studio, 282m" | San fun SAM. Mie Aetiaton | BsOlangkarowi7mvdontmamew | 190259 Mepay OSN 901 493 
Cyamus AILIO8 Dag ng yan | Srat Surat Terjamin Servis, 1Wkmgak penang bros: | dai Patam Dn Ma | pas, HUB: 00159170670 Anting S0/Atawandanyon | Lah asoh DOG Ga), 


Imag besar9/38p0.62802801 099 AlSutra, 0ny1-250/400”8'New | 360/3itiverview,bg5.mhvi 
bard/ 180 ph-6281211 manbsr "y | PatadiantptJual Cepat/BU 8m | Medit Royal Gardendi sewakan | Oiivia210/235/Detimu235/270 "| i05/Isammehkan biosom vis400 | pur Indah 366/400 Jul Cot BU 
38C ph62303113/Ampera 6/20G | FFeintr.Bgs tnv/sitnviow laut | Dilatai 33, 20cdroomhubilna | “Jua Copat"Sale Akhir Tahun" | nempel tnnorvt rmkost1dime | Hook 2 tt Hitung Tanah Contury 


(Auto Royal BOS B-1.n0 16-17 ph | 726:1021/ 722,6383/ 727, 
081299928816 021-20715206 3 
g Veve Z premium s0un42008 Smttisor Mgsavars GALIB8$ | $.P001028810111980/ 2520097 | 008/181296000v0ne58302266” | ERASM6SO TRICO611730). | m2AWtIm pettstngis”Audy | 21 Puri -F.Mol0856 0693 973 
Paya ai Naa Li SETRRSanR9 hook BARA) s1 


Ga Aca or me | sia Dut Sepang 27 ap | PLAT, On In 
Tenan Pan ni manga degan 


Century21PortiwiTOP: OIL PURIINDAH 
Residont 1, 178 10/160 S.Huni | Rumah biok 1t300 Minimalis 
Rika"0817:702-931/566-7272” | Rumah blok  ELI6O Murah 
Informasi Properti 561 1991 
.Goutat Komo Buk Indah 5.252 | “UN Handy 616925 7001 


1100 hal Ivas murah rp60011 
Hub 001219715639. PuriBotanicalesd Berbagai po 
MHuniam asri kt akses Jot, Joya 


Hatror 2ALPromOSslvr, MD | Sao Bo0y, Rena 73. 


Vellfire 24 X Wellcabe. (Kursi 


Ka Hwan Gr 

Bom AurO yoyo ,, | (ESA onta 
Aa Ka 1 

Ka BE RAR | Vote 2 8 Sa tam 

Lenus RX270 New | Velifire 00 Sat, 

PAN AN NAN Pa 


Sa Ia Vee 240 Mam kam 40 asi 
Aan kon pasta. 20 | tan WIN CAMVRIB ALAN 
an Mala Kntgasi | crspikoa CaBVKodi6 atap 


camotaroottop, TI/K, Tanah 
“Tts Ne 26 12 Htm 00 2 Hn 
Abang 0.66 Pn 332 | angaar Premium Sound KM 


Fortuner "08 Hitam, KM sr, | Rin Grand Auto:6516952/53 


rendeu,mh tngkatt.186m? sn 
KONG, 2 NOKIA, | OP 7 EP 
Grsi 2 Carport, RT, AM, KM3, | sumise Gardondual Cot Newt 
085719163788. 15.110/278 Hapoy 0018 177 29 
Informasi Properti 581 1991 


keaont terbatawOg-TLO9n 


Denias Town Moe Bs JEJAKARTA PUSAT 

(eat Putih Barat ML 

Fi Le Ganga itna Taat 
PA Kena 


(Ea Top3,J.KomanggisanUtama 
Sipi/600/500.3hm13M/ 1g 
Dicky 001382666003/3250929 


Bia 18 msk dr Jl Musi rumah 
KELIkm mandi, 10111mHarga 
Nego Tp Hub05159137175 


Sop The Spings Camry, 167 | dbanyumas?00m Purvkort 
Ok SG Gatunyah eomws 38 | Mau, 00770965, OELO11140 


» 


NNopil, Hub, 081808282809 Naa Ea Sha TR. 
en BG an | Menjual mobil kini semakin mudah 
en heat OA 1 
Semua Masih ASILKM T0r0itob | 2251 

cara pemasangan yang mudah dan 
Fortuner Diesel MT "2004 silver, | Yaris, Tipe KAT 7/1X.Putit, P 1. 
Ime Taa oo 1 Kenal (bm kep | harga yang kompetitif, transaksi jual- 
Forum Des Com or | AW beli bisa semakin lancar dan 
#epambr2012 WholeTe Mangga | MAN IOYAL Antik Mebungi: 
Fatung Gel Bensina/1:2010 | AN ost 


beta tak ena 
tune NT Dls, K2 | ak Bar Gr BAN 

Pa SA Ong | 5 Amat mol dengan iklan baris OTOPAS. Dengan 
Sok en Galah 

20an 092081013 200 

tahikaan Uh Yani sin | Gmee1a2sar2ossiec | menguntungkan. Nikmati kemudahan, 
Oia eh | Gorrz0 rsi 20x Ar maw | Gan raih keuntungannya. 

Ketam Satar dorizan 


KAN VA 001098 "| pw tot 12 Tsuodender Ke am Hanna 
Sitaan kang Liat | “00421358374 


Kena a a 
Muri 24 amor 87 tan, 

Mo be Dub mt | 2220005. 0s9122741 Ia “TN 
Pe SMA | gun 20 779 tam k20 

Mg bi pa Min 


Marrer 24 A2OOA Swer Met, | caya/ 10 hob.0013 15575341 

tiosot0625763002 | yangg Dany A 
Marter LA Lremvo7 ver, a/n | R20 ful tut vc record .- 
Mandar 24 prem? siber 2/0 | Taun Auto 0813 1661 8888 805 


km M6tb, Hub 087 677 1060 38 ST T 
MOBIL DISEWAKAN 
PUANGYANNNN | MOD DISEWAKAN ) Pas Harganya, Pas Pilihannya 


Tangan 1 taman Kemang No. | A.A2 atph4 2.20 av, lm, tr 
Al Jaksel Hp081908909000 | Oiama25 Azjamas0bin/thnpesh. 
sg Lorem | Siar 600079 65052088 


ka PNY 
en ata" | dagatc/Appan0tyonte 


LD ap | Ona 
ta 01 AE 
Gea Manan | AH Hg 
lia 7x17, 16M.strgs, Widya 081 | 02168196338/081386120009 
Beban | Ananta mta 
Se ba Pan 
Baya Peng nN 
GD st en | SS Sa 


Mangungarkoro 
Grand Galaxy it, Mi Rumah | ndin' 620m Syamsurizal, 8707 


061220070110, 001201877877 ngerasa Ho Iuin | A00 & King ut 1060/600m 
Harter Pram, WnO6 Sver Ba OB Ma La Ni? Dauacptosngbaetoee 
Goal” Cond. Dastor Bagus | piluninAveruamovasarna, MUDAH MENDAPATKANNYA Moda Seo 1 200 NN 
batakaksa uk Ka Hani an Sidang Tayang setiap hari di koran nasional dengan oplah (6S ILLago 220/136 Lok bgs dkt | 300,Stovtkt.Ikme.tna trs 
Ino £ MT 2010 Bensin Abu? | 006212520851 A816115075 Bar SEL Op AT. PAN asal DENGAN Opa Cam Ro Hata Wan | GANGA NO 
Metalik MUus Sokah ROA: | Tanya emjrglnfien.oew sekitar setengah juta kopi Cam One: 0616 1340 19 Satin IA et 


Nego Mubungi: 0818,703.685 Grve.stock” Cendikia RC”021-78 JlRiau 109 Lippo Diponogoro | 1500, Nyaman Asri, Eraland 
Innova V AP'07 htm met154,5jte 834517-78818339-08161602609 (b.136om? Lt. TT bebas komi | Hubungi :0057 19100033 
Y'AvO5 Htm Met 1265 Ncgo | YAvanzainoveAPV/Nimnala RC g S8 MUBOBINGSASAA- Hartanto | Menteng:1200m?SM,Romh Tua 
Gak antena" 9 | Hisap Mena Be MUDAH MENCARINYA Motors ar mer, | LS Bi knaal 
Gelam oa fikas ber banana 
Innova V Luxury AT 2010 aktv, Klan terk K eraasark 9 10616899254, 36862384 (Niko) 
Sen ka ha pete inai et Gt Bni : par ato Rm 745 
Masi ha ia "| Timo fest, Gun, Ana pamekonpemal 10m | RAR mh Jh 


in 9709022025 1909) @ktKampusUngam,775ttraode- | Savare ftans 0818 103835 
Inova G AT md VOS Sie mot - 25300300 S001085782016968 


STNK pam barulok MIC | Tun ay, apu marehdI.I2im» . 2 | setan Raya ui Cepat 

Akan nota | mena Menhan MUDAH TRANSAKSINYA Ba aa | SI agan 01 
amanat 20122906969 

Inova Type 6 metic champagne. p Kontak langsung antara penjual dan pembeli Gay naa Petojo SItLt.34bm'.21,Ra01 


y “Suvarna Padi 160/115,180/483, | Sia Kuni Jarang Ada.RW MI 
tanpa melalui mekanisme yang merepotkan 240/203 6 300/200M Grha! | Fav08306109208/ 6422007 
SA naa gema aka hahaa 

siap " 

ma Meta Ma Seong Dk | It Gt 3 sg O 
1 1 | Grlikaksina Ry lee 

PLAN Ietayek enamel 

lemba Jasedan No. 

Vmm495/500,350/225”234/A4 | Yoolusaha.SHMISUAOim Hub 

20/10” 200/200-100/10,, | Odi Ign9 71/0816 1920201 


2567 6076 Bawang | serena maya 


WA yoDi Pt 22 
- Cengkareng Indah. Pejiasa2, | diuat 268185 Cici LOM6ASA 
PERIODE: 22 NOV 2012-31 JAN 2013 detpaiealona Ra an | Busi ena S01US8in br 
blok, FC n02 Uks | Didepan Hub 085888794593 
1:70 Many 132200598 

SoimahisKemayeran 9x7! 
tap Baja Biveseope” ZA/GI | Kost i Sawah BesarACmonta | Penglingan, Savare, Garden, | Menteng Savae Jin. Matraman | Alam Sutera'Harmon436/100 |. cemwruRvan meomenaman | Sega Ke at PA 
Fombkee Almtot. Pr tsg | kojakne” besarayananbersn | hayo” U2kmLsg2m Do. | Raya 30.9 0m2, 2XT, ACT, | Krama 200/150-Eiok 112775 | perna at MEDITERAMIA | Ags Sa gran 

Maatrusi 6269177,Buktkan ”” | Muh:0811889925 angs LIM021-1009278”” | Air Panas fum. 0811299333” | M21"26772121-081311975956 | kenondi Sea nga gay 
Tato 7505/4 1000155 


Keyun/Wbalk,AG.trn, Jos | pu Casabtanes3 Bejuaysawa, | #akutowone  Resiencetusun | Astr0/1000435/4002007600 
Baja Ringan Unta Ke: sewa, Sita 3 Ls 20m35n Hu 2 | Gde WOL Koe BL 
Atap Baja Ringan Unit Ke: | mat” kutang 1F9A, Menteng | Pp aw boguanintcantik Mu! | ousPoo” View.Unt terbatas, | 2107 10-250/2201 2A/2KO | Sat Bagus man Rat Tenang” | Kam NSSAWANOSLIpApOBII 


pi 2010 ha 6300 Mp 20K 
099 hub02132210333/0872012 | IVAN 2O120RN 26 moda car 
Anfonyoi 8 20420000 so. | 001-Mco/ New BM Aji 


Inv Yaris Ftne Avz Rush Alobrd 
AS Cat Vies Dp Kail mudah 
Aplikasi Online siRajakrodit 


Klang Inova 2010 Type G AT, 
Silvermau "Jual coat 
85890990097 barang bagus 


1 Crusar VX Lt DsPOS Biru tua 
IidrolicC.bos, Szoof, 3s, 1005, 
ers catorima, Hub 0816-661979 


(LC VX 100 Sahar/02 htm solid 
LC VX Turbo MP2000 Gold nct 
LC Prado 27 ML 2008 akh, 
hitamuos cat Hub 0818:661975 


LC Gygous LX 470 Gold Mo 01, 
Ban baru, simon, Pik Panjang, 
An Sendi, Hub, 021-5860018: 


bi Jakous06161211015/93735619 | Osi61901516067856s67017” | BostPrke,Hub:00159205 208 | Man26972121 00161667127 | SALsiapa Cot DotiMuran Judi 
titam, Ekonomis 1/292065 Siapa Cot DotMurah Jua 
SN da ci Meat APARTEMEN Ren 805p 021 | Pet tp Ter ts | sa morena | aa dag | MNJAKARTA SELATAN 
Top 57Litan , Angs 101t aja, Ringan & Renovasi Atap Tlp huni dx utk muest masi | 2Briroom,rul ” Furrih Bagus. | himatyanst/ Moderen | Citra | 1yte160/200.SHMTimar 
ontel oeldanaleah Kana Don din hui ck tk js en anakan” | tenalan2n ankoolan | Ser DeNatontar Baut ut | Adityawarman 500m, baksa 
TenglinoraaLbayakiran 021-2929.1199/ 56165616 M9A7788,061511867829 850m, Kerinci 00mlskandar 
LCVX Thn1992, Manual, lose, | KIAT Residente8 @snopati Brandew | 959 Anggestota210/240 pen Syah 150m Mob 08120501073 
Kuning, Turbo, teramat BRAI iosum Murah Cosg. Sordfm | Act Mansion Ho, 267, Hook Mediterania 12 & 30 | Ant IOROEMDPE, Lucw.poni | BebvAngmektoka210/240 Open | nan Mogot Baru dan ita 
Bin 20/16 G0 122675335 angka lot Po 71851 2, Sa Ho Karl Mednea k24, 98 | Mahaniroer 0812102252. | Pentet onocCrieranasa | Gardenfanny 0619 3232 100 | Alam Eokep412200Don Tn 
IE nonon Maka Hala Anta Aa ana | esa ba un, Se Se MIO | an beta yag Lana 


kong R70 Japan Werlan ar O21-4o2tot elencet SCBD SenopatLFU | Dg than 2nit berdampingan | paanogottru Rmh nan sr | €“T908129647267266888 


Ot Fianishad, 2 62912, Hubungi: | 
! | io matic 2012 p1521 sivee | Giesum Untuk platonpartistis | Apartemen. Rosinsen sangat | SahissudirmantypedjeA0M: NA NaKSe Lem Yani in | Deandtepatane Knh Jaan Ber un Teras teh ama"PI2 JL 
Al one | Nun nada mroranaka Halogen | stategis” ngah kota .don | #LAMYpe E-2AM,Ype MI KUN NU, 061317967118 Uhooker538829 | SN. 08161062878 70576353 Kengang 2200 Bb» 
Pena 10816 167 1347 WholoTC M2 161235551 “view sangat bagus,luas 73,5 m2 | $4 ' Type: M3 rima" 50955 
Panen kemanan Ae kenegaraan | AM ML AKT AIM s2aM, | Beji Mediterania & Podomaro | 559 Ayani Bae,Rmb Baru 361, | ERA PROSPEK 56970001 : 
w RM350 ULMIMATE | ay 2008 mp3011 1si ar mu | JiKaruatip7Amx Lim Kito | W/ disi muah Ro3675jtot | DpOV.2K1,0M:s20:Thamvin | fine Bow uanango | 23 MhsklonW 103/592 | komp.Mgas-Cpisan'258/170 | And prosKOyBaruan0/20 rnb. 
HA Bonus Jual Cepat Lasa Pemakai | sbyi 2kub, swat Igo. Peminat | langsung ditempati peminat | ExlusiveaKTAO3M Piatetft | Amotaakan tabungan “angs | Jile1.Baru 650Ng-08161360219 | S.HuniHrs Terjual tahun IncBU | kos.Bos 10k Ful terisi jai cot 


Siak $ Sugtong 8 Set 01250223 NON | MO Siuowsaasson LO ia | Ida Gen.Ap351/ 902 «| 0012 09028080/0817150172 
PA aa Ketan ena Pad ea PE er bea 0 KD Aa He en 
on Mara mn, | 2001-007010/ Olhs12778 7 Lumgalutea na Yen. | ilmu vess, 
en Ceme ZA V Hitam 2006 | MEMERCEDES ee Ate Ber Io IE Pln MA: | 6768167 anatara nuanng | 2516026721 Untod55120062 | 21 »h Rengslnimsis Sets | 109m 60m 22 sem ada 
is 2010, Siap Pakai Hubungi diakui oleh Parnda DKI Hubungi: M221516003KT2U2000/3000. enda 
konbibansad (00Comoresa2n3 Rat ra | O2191881615//02131577468” | Genta par 2be1 Fambsnags | $918 Menica2KtfEew, Bg5 | Si Garn ato, re Us | 880 £Ry Fera fee, Rmh | Gorai Resione ivan | Arteipongo ntr, sun 
Men Drado IRR mis Koxtp | MONCdK0 MEN MLU . Kerta Pat 201 fumbahbas | et Ray Wita Save 18” | 30. Hub » 21: #00no1se | Bau YA 1/20 21KT RN KN P5 Ma 
Don ata baneene | esok es Nia | Mane at eSperWnt & | Ao oia-9 2818017781 O6hasgRe1Leh angs stan ob bln datos | 200180 Bono 0s P2 Has 
pong pk 2 70120 ar Ate Tanam Siti Bu part Avnve Apar SO Gusta Loa-hval Rmh | Green late csasia 645 don -- Ton Host --« 
E Ye 3089167-0081831528 "| Get aritoytatoat, 21 | Fata Ma dag Hama de | Siman Park Ag Puan & | Fa Gank takan | Gen, uk, daa 005 da | Asem 8 - Ton vs, --« 
Noah 2005 AT Bu Wet & sio | MOTOYOTA, Oa aan nda | #afubiuay can tebaso"” | Bodor Musi 105729 | 02162105200 esa ian AK BMA 061195212 


Door DBL SRoof Full Spec mulus. - a06 pabek Ac sal Tatan, barengan 11 
180 Jt, Nego 0616 1855 001 Avanza uper250xb.Matersisid ” 725rb, Summerset Permata Bertian | Supark8SudirmanA8R,3sm2rr | BSD de Park Cajuputi loktgs | Griya Rawa Kompeni Custer | patu Permata Jin Batu/Arab Pe 
Da ae BBM. oi | ena Mia mo pu | ,CEamUnvznmeoierania, | guneset, tera, meta | Snnyasatmmunangs5n2r7 | B0 4s pt cost oo: | ra, Bar, Yoon rta | Ba erat Jt Pe 


me MKUBUWONO CARS | 91227657371 psnwama iantar021510529 | Sakgatemiwerasrnsinssaan | fumsh Mur06131753955  Dosimaokoaveaoerabe1 | OsisisbosetsUntoss3nss0s2 | Sonar Png Tol Dadap | #igih25220me8577712870 
ek sim Hotel 

Volire 2426 & Aiobard 2456 | Wih G AT 2008 Rp155 ncso | peb Kirbyskonst bala imor Ibh | Frencvntk, Nicer. Pars,105/ | The Pakubuwona Residence,luw | Tha Pakubuwono View 28R & | 824 p/tatnos 219/20008awu! | JitiReo8y Stock 48/72 CCTV | Bendaey baruis-220/200 m' 

Lenus RX 270 Facelift hitam AT FO low KM istimewa. | hemat/mh s.d 305,190 9001.bs | 11bm',FF/SF"Ra/WhiteSauaro | Apt,Bost Visw.Good Furnished | 381. Bost rice Furnishag/Un— | 1vv1mal.217/20na 3stitanSHMJHrma naik per 3 | Layak, huni, tenang. stategis 

RStockt02127252353/72700162 | Hub 0817820601 Se-Indonesia hub081320781688 | "““ Handa 0818 957 606 Investmont.Hub, 08118773817 | funished,Hub:0813 64510320. pack “es 2012 Hub021-70811151/52 | “Ado-Moestro 081800 101516” 


2g 1 5 2 5 cu Ko Ma 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


62 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 23 November 2012 


SEcURITY 
peace 
PROSPERITY 


PENAWARAN EKSKLUSIF - Pertama di In 


“45X “Om ewe 2nnd wa 
(") 


ha pu NUs01000 
lscoun to valuatlon “ ekrvnl un mulai Gan USD ren 


Penttan beharan Anda di free 8eminar 


Amestingin New Ze 
Baom- Gt intduy: 


24:25 November 2012, 10.00 «18.00 |2635Nommber 201 v001wis 
Iris Room, Hotel Mulla Senayan Jakarta 


kamera MROPROPERN Farisi 081510110179 | Damian 0818 08489168 
Mertyn 082111678283 | Meydi 0816 482 9899 


Mami U21-6660 1294 
PERTAMA DI BANJARMASIN ! | 


KOMPLEKS PERGUDANGAN MULTIGUNA, 
TERMODERN & TERLENGKAP 


na ropery 


KOMPLEKS KOMERSIAL 
KEAMANAN 24 JAM 

GRATIS : IMB, PROVISI, ADM 
INVESTASI MENGUNTUNGKAN 

BEBAS BANJIR & KULI BONGKAR: 
DIPASARKAN KAVLING SIAP BANGUN 


€ Gudang 
& Office 
8 Workshop 


1 Oielng oten 4 akur It (Mandara, JORR, Jakarta Marak, Dalam Kota) 
Beban Barji B Kearyasan 24 Jam (CCTV » Double Gale Security) 


@m290 29033 
@745 3799 


PERTAMA DI INDONESIAN!” S 
SELURUH PELOSOK KAWASAN GUDANG DI MONITOR 
DENGAN CCTV CENTKAL ROOM - KEAMANAN TERJAMIN 10054 
LOKASI STRATEGIS « BEBAS KULI BONGKAR » KEAMANAN 34 JAM » KONTAINER BISA KELUAR MASUK 


PA (G3 2936.8000 


kn Gada do 


Ciee 14/90 huni as 
RUMAH DIJUAL Na tes) 
Os aa ds 
JAKARTA SELATAN 
JAKARTA, Cempaa, Veteran 4525/8500 | Gierepuiavest TMouse0n 
bintaro, 9'9emata Kenbogaan BTA 2 Art | Gir urine hasepon 


081210729080,R041957918999 


landak Groon HI L/L5218 
TAOO, KA LPLN.200,SHM1O 
mat dr TOL057771186003 


.dlandak185/200”” Siap Huni 
Best loe Bis Sit” 0816950362 


Bintaro 
180/170, Ktde1, Km2e1.21t BU 
SyIv:281281891739 Eraradiant 


Bintaro 4:300/5405.coat.bgus 
B3 LL muh, asri, Sinyo 0813 
Biso 6179 / Sri 0815 0525 1535 
Informasi Properti SBL 1991 


Sisa Unit021 92577111 
CIPETE 200m,320M,500N, 
1000 semua ada Bangunaneya 

Hub 081237258787: 


Sioete,JLH.Sali | L. 323mtb. 


Bintaro Set 11/8.0y520517 | Woles Kanan 193022 | 200mkt.corovarsiin er 
SS Sa Ga maa | an On 
1/5 aki beaspiSasi “Gor s00gntmor, 

v1 bingahru 4565:5m.1400,5500, | Delman Tah Kusir LT305/200 
Braniaya Woew 62M/X0bosis | sad 309-39n.dotoLow The | Bg ham dateng Ka 
Kentanntensntun am | Gmn Bai Soro/pasrSOD | Dispydidmg, BMN: LE 


Skt damikobShmp0518260822 | -5.645po! 0812902323 


mrloperkoran @ 


Mub:08120997706/7211231 


& 


PROPERTI 


Tue scoTrs Tover 


NIKMATI KEHIDUPAN DITENGAH ORCHARD ROAD. NIKMATI SUASANA DAN 
RASAKAN ENERGINYA. 
INILAH TEMPAT BAGI MEREKA YANG MODERN DAN BERGAYA. 


sinGapone 


« Dirancang oleh arsitek ternama dunia dan penerima penghargaan, 
Ben van Berkel dari UNStudio 
# Tersedia unit SOHO mewah dari 1 kamar tidur hingga 2 kamar tidur 
dengan layout yang dapat Anda rancang sendiri 
» Terletak di distrik 9, Scotts Road 
'@ Hanya 10 menit berjalan kaki ke ION Orchard 
« Dekat dengan Orchard dan Newton MRT 


LOKASI STRATEGIS 


HANYA 9-B KM DARI PELABUHAN 
TANJUNG PRIOK, 
IT KM DARI KELAPA GADING 


HARGA NAIK 1 DESEMBER 2012 


APN 2019 


Tina 021 36828930 


DIBUKA BLOK BARU 
350M / 240M 


Hunian ang muar 


Fasilitas Bintang Lima 
10 menit ke Pusat Kota Bogor 


15 menit dari Pintu Tol Bogor 


yang M. 


(021) 750 7501 
RIVELA LAND GD (0251) 033 944 6 


www.rivelapark.com 


Investa 
Kelapa, lin 2" Dekat MKG 
Bagu5:201x22m211,0t, Poolilun 
FC 716 0255 / 0818 846 279 

Klo Molek 100mMinimais,BU | gayWwntegadng”'KipKopyortmt 
Turun Hrg.Kio Gdg 180m & 90m. | Motc6e1017:2446.3MNogO 
GK 0d9 18812357/08161398121 | Cwiosty 0812826220/1515999” 


benak Prapanca Rmh Baru Ithn,Sngt | Pulomas. Raya, 1.500m':Roy- | Kip Sawit 3 “Open House“Sbt- | payWhiteGading" New Momalis 
MERAKAM Negotuasnya Plang | Wita» Saus" Posna "0375 | Mag ok 9-1621vBx19iap huni | Pelangi BIG ALEMCU BEBAL 
Duren 3-Townhowse-150/160 Lakowood Resi | Pok Bnyicek Utk Rmh Tnggat | 67811 727727019 222 ROM Hub Et-JC Po, 817: | Ty 610 18 1337 A10 


'SHM-Bagus-cash bertahap/KPR | If ences,2lt Smnt | atau Usaha.085217031926 Land Kowe badan 

aa #4 ONE 9 RarumiteGoting'Kayu Puth RanWNteGaing Pondoand 
Watalic--00821130738-ERA VI EK Ia Bina, Rara, Meto, Pondok, Indah Ke Mon e7n20 010 U Kuman Pri 340m ni 3 Prknmnyenp teen 
wang 5tom 35m 5 Dag at bapa koma | Mei Oei 19613 Angga” | mwimpeor tmn Rama 10129 | SA ag oa danataa 
Dewan 50m 2 pol bs Ban | Giaa ee / aa ON Na | sa sh 2 

Buas 2500/2000, msi2omb, ana os.cub, | samjrags0yso0m' alan Lebr | MEJAKARTA UTARA, Long Beaeh tunor5mtare | Jan antesagnngodingalna 


10001 bgs 081310175583 (lustergato 


beber,150/4001 


Tenang somentiKT Se1,Dooblodecker 


Ancal BaratJual Rumah Huk 2 (Oniesty 0818828228/03376065 


n Ray LbikBulus-—-Karang Tengah Ry | subuna Imndautu Memet Oren Kera | Sradjn besacek WkosZan-2t 


It650m Ivak-e-ant:700m sewa 
strategi: 569753100 
ColdwilBankrRadiant1501289 


Lebak Bulus, Jak-Sel. 949/224 


Ancol Metro Marisa 6cldm,2Lt! 
“koma Tidur, Ful Furniture Hub 
0870:0901-0008 / 3696-8383 


Ancol Timur, Rumah Tinggal 


UnusMenelkgang061B102323 


Toman Gandarla.Samping, Mali 
Gandaria City. 081281211872/ 
0878511MR9GIP 


Eratme Wongt:085881029872/6627007 
Fatmuti HKamang 1,2km dr Ci- 
tos SMM 531/501 211 Gr 3 m1 
hal has Aman Tng Bb3 Bi M6M 


Royal Orehard 750m Lok Prima 
rson Spino"Ray Whit Gading 
0513 8913 7263 15855656 


Metro Jual Rmh 6148,2L4Metro 
10n18 ALtsing huni.Aping 0812 
316729687 Unihousa 65835185 


AKI, SK Tran Asi tenang K/L OL/IE0OFulI » Furtah 4 
Ng MeSLIO8- OREMBENMS | RMOLAMAUIP 20867680" | pyo,, TANJUNG BARAT » | #10:08161920920/0200135 pidana pg 
Fate Ray Ines Indah | ega 2s500 tg aa | ta Oa Sa op Get son Mp | PAD GL Ane 3 | SEA BN 
Dia ui Go WTS aa uh Laga meNikaM | Re 2ON 200158612729” | Tart anak Tn | KAA MSN) PEWIAPENAN IG  terBama G2020JIn Lebar 
Seat Dt 62 j | BSM 9M2IO1078812 62 | Tt. Betatnejuaonan | MAN OB Me M2” | Spam otak di | Gate ea sar 


11-19 orcbard 81081172 


keboriyaran 1g IM Linda 061283170375 


PAdas RT 0612 970 9192 (WRumahku) 
Sunter Garden D4/9 Jual Rmh 
AT bak lk. 2,23MHub 0815 


A87 2221 


Vila Gading Indah, rmh mewah, 
00/1000? 16 SumPAM 


Bukit Gading. Mediterania 214 
173, Jal Cot! 082110357612 
Ray Wita Gading 1585 5656 

Camar. Elok-PIKUks8123m,SIR 


ALFE.SHMSiap” Hun RWMK 
RVrod001932867106 1 6627007 


(Open House Panglima Polim IV 
No.A0,23N01-2063.im0-17WI 
IA 9371158”Al0x 0816091669 


Ophir Wakubuwono Rmh Bas 
800/t00m, SHM, 0818113111 
ERA Graha 7653888 


“Gudang Peluru Town Houso JI. 
Gd.Poluru RDA NO1A LIM/ 
140m SLAGKor beshekotorar 
onsedan-dpott dmbLtmn done 
Ox SHM2IMB,.dy,momlsesec 
2Mjam2L1,100m dr Casablanca 


8303291 /DAN 0016655373 
Tebet Barat-—-375/000- 31K 


Tebet Tr Dim BX---—-410/200 Pantai Mutia 118 5/4 521 


Rp.1,750 n090.0813.15999800- Siap Huni--SHM--Jalan Besar Hrg mulai Rp-25MLERA Primal | 13000w, S.Pooi, Hub: 4509351 
Ma Dia Murah | PENIMANLaknsAM. 0/27 | Yaar moenEna Ve | elo, Goda, Ga emak | Genset Oa ata | oo SP Ho: 1030 
Jagakar rah | cck usaha,good invest. ats, Baru, 21139 1KC, Hubungi 

1t184m2 , Stm, &SjU/M2 Dlm | 0817-6710-102, 71658289/90 Tebet Tmr Dim Ry--v-ee-e-500m7 | 29069331 / 08128152563 Perum Kelapa Gading (BCS) jl. TANAH DIJUAL 

Glstr Simada hu 21821631 okas Bagus jarang Ada Ear lk SHM 26101 


CENTURY2I MEDITERANIA2 


Pa ba Gan | Ta Gowa GBLA Gol 


Pool Dkt Ps Modeen'Eratama 


0B15910735--mERA Vic adap Utara hub: 32781017 


Jibangia KemangiT200m dgn 


At, "SHM, “gardenswimpod. | Gust0215.019925,7266285 | Tebt-we-140/180-—-Siap Huni | “Mery Yang: 028616585.122”” | pi, jua Cepat, Walet lok 6 
pete ta kOBiOETP  p oa Men ma | A2 ats Ok-Yaa go | cemugra meomeramag | NASI. MOM At Tol San 
Jlhidup Baru GiHimnyotcbo3 | Pat pan ngan nanah PERAN Oo | hit Mune7x2omJ totsolatan | Huni, SHM O21- 95553887 
tuSandra Utnioimat RD | enfasan sgoiptyarond one | Tebe ABOSHMSKAkem | 0552506'Ncw06530622600” | pt. AtasiaGo/25.35 Toe y 
e6/150hukshmn065692113251 | Gote TH Ki neo | pinss00ec tuah Spa hun Manar uk BA (31 Jon 

Gaon 0052058 | Beranda | CEntuRvan meoemama | Mor Jk Bae, GI), sa a12 #51 Ono 
Koy baru, jlmuu, 339/250m” | pejten mas, 325/222m'" “ati Medi Resarte PIK 3OSItn 
(mh tan ayak huni Terbagus | peften mas 3257222 "LAGI | Wijaya 0x 710. Waya 1 520 | Mkayardonatatvcck w/ottice | pia Timurirng ada,21-2001 


Plim 380 don taman63301IM 
ditlawarman 100-Turi 350 BU 
Darmamang33350208118881296 


(EJAKGRTA TIMUR 


jual co 08161815137-Macstro 
Kby Br,Sinabung Istrsisinvest 
Hunian erpat)1211/1761.Poo 
SHM. 7210101, 71686229/90 

Kby-Baru/1830/4002,5M Ng. 
250/30012M Ncoo/t.210 Z5M 
085691221977/081510275336 


KebiBaru,JlKramat Pola Raya 


Handy Ho:” “0852.2486.2000” 
CENTURY2A MEDITERANIA 
PIKIONI2 h192:6MBNI5 92 9M 

B1d8 hv93.70110856.0099110 

CENTURY2A MEDITERANIA 
Pit Barat:Lt.369/L6500m21t 
HooKieSAang "06129922773 


Grow Golf PIK,3L,Moek 12120, 


Maest10 08158016776 burdan! 


PermatahiouJaksel 1:350/400 
1FBOO/S1, lok basjrg ada hub 
UUE Johanes, 085810452577 
Perum Pesona Alam Jagaarsa, 
Dipssarkan Sunit Rmh Baru ot 
021-98700219/ 081315847106 


PI 6Rb9121,2500881/vw Gor, 


Strgs Jua "Cpt stone” Cindy 
0816 882 767, 66870707 

RAY WHITE BOULEVARD 
BGM Kip G4 504/165:2L45.Fut 
ih“ Selvi 60330589/15866000 

RAY WHITE BOULEVARD 
(Gd Griya pe Luw/15135/ Hook 
Stefoie-0817782111/15864000 


MlamSutra Buano-420615,Sale 


Furonios240”Jinggas400” Sal” 
ERA Vitoria A Sutra 530838 
AlamSutra hrg turun oa 
1/17buk tnVst37Ampwalkng ds 
tan to new ma 08861732122 


Bsd Greencove A3/9Aksi Ok. 


Bekam cvat ye Jati. | PL SL2ro0g0Pm Gol,” Sae Manek Potat | may wr poutevaRo Ebi kena 
En Pena Ke naa | ea POLLEYABD, | peta MB. 

Ghst07R950818102323 | fan Sami mai #eomeu | Setan Pop GTK | Setuaa ema aaaknba | H3W00A.Kaenindorety Bsd 
Kebagusan Townhse JIKebagu ox ary ng nere D 2 p Kia 200 
Sang 2honggate 1 8121 | ssnppERONDOK HUAU | -SHM,Am fataan EI 15 on, | Gteratigppuan2SIARenerasi |. RayWATE BoULevARD | BSD, Jaya ds Lana, 00 


550/700-Poot-Asri-Hanga Ok 
O61195906E-ERA 21206216. 


An Sl, ONE UKAAN Semi Fmnsh, RITOMTPYAS- 
IKWisata Cbr LLABA/LO.S7Om | 1in6? 062125558085 / 45971333 


Nun2IJ.Cntal Park Blk GL 
en Imperium Pro” Bisma G5 3LL 
"ubiMarshel087670013388 | € Medir Brznatt:STS 6x18,2tt 


Kalimalang Bks Sitn Sadewa | “Ivan 081897 870/62023399 


729/1b235-295 3kt 3km Ako an 
1506129869930/081911720555 
Kebayoran” Baru/GaluvRumah 
Tua,tt730m “Ray White KO 
T26.3156” 0810.150.736 


Rmh Er Klo GA: 2462 3MMII 
Stefanie-0817762111/45066000 


RaYAWiteGading Arcadia dnl6 
AtMinimalis.Now Blok, H/35 
Teddy 0818 135 133/ 1519993 


Hrg Miting.7092561LTP 


SO Kav.Mirnge 500m2-Primave 
ia 300m2Vodant vile 17912 
nge" 9292 0000/5315 2002 


Good Invest 
Mabung 10816 700 728-o- 


. as | Pi-pinang Nike-140/250-Bagus | Ry "10/56, 2Unit, New, SHM ESD: Vermont » 588m2, View 
Kenang Man A9 Ae | TnngoMeat ra Sg | snp Mi satin | Inalum Pein ps | gnennstag Grodonhag | Set SS dr 
Ken dai | Sinta rnatinsna | mnetosa ratnsi | Genie | ema Bina | Ya pt sj ja 
Kemang””205/250m,320/300m7 | PIK Kartika Utama540-Purisakti 2d Ah 1 .N Pluit Sakti Raya LT 340om',FF. | RayWhiteGading”Janur Elok 2it | 0618899254/ 36682381 (Nico) 


200m, 21, Situni, Hub: Rini 
021291913627/08161838117 
Pak Bambu Townbouse Jual Be 
berapa Rmh Lae Security 20jam 
3900186605303/92273601 
Persahabatan Timur3/19 Rawa- 
mangunihook I/IBA1O/00SHM 
Ion TinvSot hub08129360170 
Rawasari Barat 413m',5HMJin 
Raya Utamatk utk Kantor / 
Minimarket Dijual Cepat Herry 
RWKOB 0512 88 302 302: 


Buntul150urKerinci2O lux 
W?itoKO7263156081315005391 


Pjotan Mas Vila, 1/8. 325/225 
Jin Lebar kt Taman" Era Hore 
Gusti 091526109925,7266086 


Pondok Labu Park - Fatmawati, 
(A120/AB.M0,R0.LSMSKTAG 

air ensrdingin, tenang mewah, 
toh tinggi Security 2tiom.SHM- 
IMB,dkt Sekolah. Citos,sedia toh 
Kor Uk Besar & Kecil Hrg Naik 
15/N0v2012 Mp10513 15999000 


3/AKE-Hmm, Share Pool Bagus. 
FEB 0255 / 061319068711 


Kenc-Permai PI "Open House” 
15:625/1000nTopital Art Deco 
EtaCraha765369806161612292 


Komp, Margasatwa brCilandak 
604/350“3KC Pool Murah,33M. 
FC“718 0255 0818816 279 


amandau Kby Br? Jarang ada 
15/51 LIKE “Lok-bogus 
FC1718 0255 / 0618:816 279 


bagus. Hub : 0821-1063-9987, 
02140727706 (1.P) 


Ine Elok 947,Renov TetakBgs 
17 STONE SE-NegoLiH 
1521007 / Hare 0816 160969. 


Kelapa Gading 647 25 Int 1005 
Btand Now & 7x15 25 Int siap 
huni bagus Hub.021.96554710 


Kelapa Gading Rmh uk-3146- 
L7M & SedBuntuk informasi 
1p0219456000010810688725 


9x20, Minimalis, SF, Siap Huni 
gustioo 08161204135/151593 


RayWhiteGading"Janur Kuning 
6x17,584,3K-3KmUtara2200W 
OASIAI 78707 4515993” 


'Rayuhitegading”anurelok SHM 
147/I120ron0v-19855656 
Dvanita 0816 915 091 
RayMhiteGading Kirana 7:20, 
S1/:BerUS MIA /.RenorSltn 
1249y 0818 135 133 4515993 


Steureun, Tanah, Industi, 
Samping Pabrik Pata, Pinggi 
Jinaspal 44 HAj 1Km Dari Pintu 
Tol Cidinong / Citeureup. SHM 
Hub, 083959 165056, 


D5 Limusnunggal Cileungsi Bar 
lahan I200OM. SHM cocok utk 
usaha 021 9230303 senin-umat 


(Gxdog Ps.Angin, Begor, Puncak, 


DI th It 1300? Ing 27517 
imp /ne90.Hp081319013309 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 23 November 2012 


63 


' WISATA BOGA 


WISATA BOGA | Kuliner Unik 


Unik tetapi Enak 


BOSAN dengan makanan yang itu-itu saja? Anda 
pertu bertualang untuk mencari makanan tidak hanya 
menyajikan rasa yang sedap, tetapi juga tampilan yang 
unik. Contohnya, pemahkah Anda mencicipi bakpao 
yang berbentuk landak? 

Yup. Bakpao yang biasa Kita temui adalah berbentuk 
bulat dengan bagian bawah rata dengan permukaan 
berwama putih. Isinya bermacam-macam, mulai dari 
daging hingga cokelat. Namun, Sonic Bapao ini beda. 
Bisa jadi karena terinspirasi tokoh landak dari games 
dan serial kartun Sonic The Hedgehog. Oleh karena itu, 
bakpao ini dinamakan Sonic Bapao, 

Tampilan bakpao ini memang miip landak. 
Wamanya kuning keemasan dengan duri-duri di bagian 
(punggungnya memang menggemaskan, Namun, cobalah 
rasakan, bakpao ini empuk dengan isian kacang merah 


yang manis di dalamnya. 

Makanan unik lainnya adalah sup seafood bambu. 
Nama yang unik pastilah sudah membuat Anda 
penasaran akan rasanya. Tersaji dalam kemasan kecil, 
sup ini diolah dengan paduan rebung dan seafood seperti 
daging kepiting. Rasanya lezat. Rebung diolah hingga 
'empuk dan dicampur dengan daging kepiting gurih. Kuah 
kaldunya mengeluarkan aroma yang menggugah selera. 

Sajian lainnya yang patut dicoba adalah sup herbal. 
Paduan bumbu rempah di dalamnya membuat cita rasa 
sup ini sungguh unik, Cobalah aduk kuahnya, Anda akan 
menemukan buah leci di dalamnya, Jangan mengira 
buah leci ini rasanya manis, Berkat campuran berbagai 
bumbu, rasa leci menjadi tak biasa. 

Uniknya lagi, Anda bisa menjajal Thai jelly fish. 
Hidangan ini adalah semacam salad ubur-ubur. Ubur- 


PROPERTI 


x.Pabrik 11.000/13,000” "5 
MM2100kavindustri dijaboboka 


RIcPermata Palem, X12/ PL, 
Cia 1 81T:38/ 41/21. Muah 


GALERI RUMAH 


Masak Lebih Praktis 
dan Tanpa Repot 


ubur selama ini kita kanal sebagai hewan laut yang 
berwama bening. Thai jelly fish adalah olahannya. 
Dengan paduan bumbu Khas Thailand, Thai Jelly fish ini 
rasanya sungguh menyegarkan, 

Untuk minuman sekaligus pencuci mulut, cobalah 
tropical tea. Teh ini memang unik. Di dalamnya terdapat 
Potongan buah-buahan segar seperti apel, pir, kiwi, dan 
stroberi, Dengan beragam buah di dalamnya, sensasi 
kesegaran pun akan terasa ketika Anda meminum teh 
dan menikmati potongan buah di dalamnya. 

Di mana Anda bisa menikmati makanan-makanan 
unik ini? Tak perlu jauh-jauh masuk ke gang:gang kecil 
atau bepergian ke luar negeri. Semua kuliner ini bisa 
'Anda santap di Serbafood, di seberang Lapangan Tribeca 
Central Park Mali. Lokasi ini cocok untuk menghabiskan 
Waktu akhir pekan Anda. (MIL) 


MAKAN SEPUASNYA 
RP. 88.000,-# 


Free 1X So 


Drink 


(Okay 


Mana Bana Bulan 
Gak Ojtrt Pot L Dear 
AE Dam ME Ska Poat 
agan 


KEREPOTAN saat memasak pasti pernah dialami 
oleh tiap orang. Hal ini bisa diminimalkan dengan 


CentunyaiPortiwitopi OIL 
Eka" 0877-7505-9200/566-1272 


(6da baru J Kenangga KAV DPR 
Cipondoh Tar Ib 1600M2 hub 
Watim 08161120186/ 68233079 


.Gap/E.POIKSOSM ck Mare 
Indstiy/GdobroLagka.Ra/ White 
Sauare 0818771627/45392913 


Royal P:5157108008161135623 


Ruang Kantor Free Overtime 

(CBD Thank 20itar/m? 

Siap Beroperasi Bisa Ciian 60x 

Wa” Dowoloper Tanpa Bank 
Mu: (021) 392 9988 


penggunaan alat masak yang tepat dan tentunya 
antirepot, Kompor tanam Plano BH 3930 dari 
MODENA tepat dijadikan sebagai solusi antirepot 
berkegiatan di dapur. Permukaan pelat. yang 
berbahan stainless steel membuatnya. antikarat 
dan mudah dibersihkan. Fitur Triple Ring Burner 
membuat si api biru menyebar secara merata 
mampu mematangkan masakan dengan sempurna. 

Semua tungkunya bertahtakan baja 

Cast Iron Grid kokoh untuk menahan 

beban masakan di atasnya. Repotnya 


Plano BH 3930 
kini hilang dengan hadirnya Safety Gas Technology. 
Yang teristimewa, permukaan kompor tanam 
tiga tungku ini memiliki desain Flush, yang 
permukaannya rata dengan kitchen worktop. Hal 
ini memberikan kemudahan saat memindahkan 
alat masak dari kompor ke meja, hanya dengan 
menggeser. Segala kemudahan yang ditawarkan 
kompor ini menjadikan kegiatan momasak lebih 


Rukan ALt, 230/540,JLSabarfo, 
Tebet. Hub, 0811817681, Ray 
AWT Kby Bintaro 74061333: 

Gedung Ex.Bank Samanbudi RY 
KWEDSBO/AB0O.MLEHOB 2032 
Parkir Yomobil OBA511991111 


Kab, 0819717148 
02191428055 any. TP 


(Gedung Kantor Dijal 5 lantai 


SERAH TERIMA 
AGUSTUS 2013 


TERBUKTI INVESTASI MENGUNTUNGKAN 


HANYA 5 KM DARI KELAPA GADING 


PERUMAHAN DENGAN AKSES TOLL LANGSUNG 
FFASIJIAS : SEKOLAH , PASAR MODERN, SHOPPING ARCADE, CLUB HOUSE, DLL 
KOTA MANDIRI DIKEMBANGKAN OLEH KEPPEL LAND, SINGAPURA 


Luas13tOm2 ada Tit 
hub:0816728573 


Gedung 447000 L34000m SHM 
GR W/SKIN IKJI.mendkk ktangg. 
an Cibubur,17M n9:081615859 


(Gudang Circas, Raya, Jit Tm 
Ls2p482m), tuk bs Int » Folica 
081613 25271/ Tia 0816952687 


Gudang di, Cikupa Tangerang 
r IIS Lh95Am HGB dokat Tol 
TER, Bitung, Hub: 0818.29.1115 


1821700, Listrik, 
PAM anolabic & Competitive 
Price, Hub 021-7251532, Reni 


Gudang, Kapuk Kencana Baru 
Wb 510/210m2 Sisa Unit 


Msk Kontainet PR608159169275 
Gudang 429001 500mdi JI. 


Raya” Bogot.SAMAr939/m, 
MUb00176680122 


Sunter 3800m, Jual 
Cepat “Rawhntestr 6518010 


TANAH DUAL 
1 BoDETABEK 


AI-Jnd.Sudirman Bekas Lt1060 
&' 2500n' SHMJalan Utama 
Kota-Stratogis 4 Rama" "Harty 
RUKO OB12 8 302 302 


Kota, Tigaraksa, Jalan Utama 
Pemda Ry 57.500? SH Hub 
1158:0810-08268151 76670613, 


Lengkong Wtn-SeroongA-1200 
.SHMopgr jiy2 2)UIm, 08151077 
3620/7082125062127 


PendokAreney:320011',5HM.3d 
byk Cluster, Bgun.8t/muJan 
NOKRWMINP0935370001157 


(RAY WHITE BOULEVARD 
JLi-Juanga Raya Devok AHa Sat 
Bagus Super Strategis” 1 
“Sany2081513680780/1506600 


Raya Serang Balaraja, Ls 5,lHa, 
&t pabrik Mayota KC pokehand 
0621-1063:9987, 02160727706 


Sentul Di Sebelah Kawasan 
Industri, Sentul Lt Sia” HGB 
cocok utk, pabrik/gudang hub 
0815-05013199 Tanpaperantara 


Sentul Ds Glayanti, Citeureup 
Bogor, 290m, ONE TP, Hub 
0816945 401 


Th Gol Resdng at Modernland 
View Gol» Premium 330M2 & 
377M2 Mubi GI 555 127 


“Mara Summarecon SerpongiKav. 
Huk17430m.Best location Just 
epat,Harga Murah 

RVKGB 012 88302 302 


IkBatusar - san, Eks 
Bengkel LL1B1Om?, SHM, Ngan 
tong, 60720963, 0816311140 


Jaya Kosambi, Baru/depan 
pasar djual Kav Ukuran 8"15, 
19215, 25715 hob0616965200 


Rv, Rencana jalan-Lebar 
26021 Mim SHM, HdoTne 
Ro.3D JU M2. h.087877729225 


Permata. Puri Media has, 
Kaving, | 280126) Iokasi 
stitis hub10616788573 


PmtlBuanainego to dos Jlcot 
(ists.180 Happy 018 971 697 
Informasi Properti SEL 1991 


Puri kencana? “Jua pt 291.m2 
sitn rt(huk360 m2 sitndn) 
92709519/08161016079 


PURI MEDIA BOULEVARD 
12x251m.Srategis Dokat tol ouri 
Interhangegh 02192761656 


Taman Sari X Jln Besar, 2 arah 
11231m & Uk: 79 x 29. HGB 
“dekat Hotel Trvol "33983338 


(JAKARTA PUSAT 


lkejayaani blakang Bali GM 
1120001? CSO)SHMHubi 
061281590182:007230806699 


Horey 


nahan 


45 5,5Ha selus Hub: 
061380127718 & 0816131275 
TP/NO Agen oropety 


Bintaro 9 Puri Bintaro” tm" 
Senayan" 345m'/270m?JuaCot 
Nilam-OBI18110A1 ERA Radlant 


(Gnere, Tanah dalam Komoloks 
Iuas550m”,6600n' parga3 21mm 
Nego, HubungtoBi1 88 22667 


ERA VICTORIA-TENDEAN 
000m SM Rp 2/In 


JLPLN, Gada 
Lt.d00n?” SHM Bin”. OB16 
1056 800-7013M39JamKoriTP) 


Pa Indah MILIH LLAAMA 0100 
tenang: kavtanah 488. Hub: Cel 
Oee7Baslae 


Permata Hijaw-LLimo Raya, 
Bl Apt Belra, Luas: 030m 
Hui 0217 729 017 


Pondok Indah Kaving 15007” 
15)1/m' “Sek Kontana JI”633m 
EtaMome06161116729,7266088. 


Pondok, Labu Fatmawati, LT, 
2500-1500-1000m,Jual Cepat 
Rp65)/m' Nogo Sarana Leog 
kapiocok untuk Rimh Tinggal/ 
Town  Houselingkungan' Elite 
"Hubungi:0813 15999 800 


(RAY WHITE BOULEVARD 
Simatupang 3,3Ha.Br Langka 
5a0:081212620760/15866000. 


“Sadar Raya Jagakarsa tah bbs 
banjir sel BL9NI? ngan tingkat 
200M", Jln Aspal masuk 2 
mobil Hub 091 6685 222 


TB, Simatupang,SHM 4910101” 
—nargaNg JUN memane 
ERA Mra0811156505 


Tendean 3000m & 5000 bs Sit 
Kemang Utara Ry 970-Amprva 
RV 1000630001m-28116881296 


Cibr, Tah sampg Riversite Cbr 
10001, hock, SHIMA Hubrbu Sam 
95491010.0816719190 


bubur: Teansyosi'5,ha”BU 
KE. Bukaka/K.Logonda Murah 
Regina Reaty-0815.1189.1117 


JL H Aliyan Kampung Sumur 
Klendor Jatinegara jual tanah 
SHM 20000 hub067720200579. 


KawdPRD DKI Cibubur Blok A 
N95.L98Om Hdp Tm-JLUtama 
“Komp.200m dar Cibubur Junct 
Pintu Tol JKt0855119168 


Pagar reb016200m'Iokasi top 
Dokat pintu tok, jual cepat H1 
Macstro OB16 181 5137 


(JAKARTA UTARA 


(Abaca pro danau sunter 4920m 
kotakkomersiIiangak 2500 
) serius. Hub 01313136259 


Bukit Gading Vil.dual Cot.Kav. 
Eslusive 1t100m7 6 Lt130017 
Hun 0618751091 


Jangeos 0817209709/02089749: 


Gudang Surya Balwahacstrtok 
OksPngar Jin Raya Sotang Ivan 
0811196119 Uhooker 538529 


GudangMortadinataMncolit370 
Ofice2LtAksesContaing Jual 


CENTURYAN MEDITERANIA2 | seyxOsI7apapn20ins65301063 


Layor-pi120mKotk harga Ok 
Met Yang 00502580 372 
Ta Kios ITC Mas, LI 
Badan / LM Huk, GiOm BU 
09881560152/31-081/6068353 


Kios ITC CempakaMas I.2 sras 
(kt Eskalatee”RayVhiteGading 
Pabri 0818 196 207 /15855656 


Cstera?Vila P.Gading(TP) Lt. 
235m, JroAdaJokStrgs/Adoline, 
082125550088 / 45811333 


Lotus 15490: Crown Gol 2M! 


AL Ya dag Wes Pase Mag. 
NA ONE Parera 
ONE Pang 
podomangan Ry U 236, GB Ka aan 
bean ar Mam REALTY Paper 
See ot an Hanan an 
Ing disela 
|» Ki on La 
Panti Indah Kapuk 4937 
Cluster Rome, PP Pe Peer 
0811 928 769 7068 3604 ani 5. 


Lapangan Futsal Internasional 
Badmintorupimpongebisa digu 
akan w/godung pertmuan IMB 
SHMRO/,5MLuas:1300m? Jl. 
Paus No 18 Cilegon im KotatP 
087771122225081318070777 


Pantai Mutiara kavling darat, 
1336m500m2 Padop taman, 
Jl 1 hub 081617117527 


Pantai Mutiara Kavi Darat Ule 
3Bxtamis1500-bt utk SD 
ERATOPO61305738683,5700099 


(RAY WHITE BOULEVARD 
Kan BGMKI6 Cde/848/Hook" 
Statogis-46570111/ 4506600 


RAY WHITE BOULEVARD 
KKemp.Boa Cukai Klp 649 1618 
Utara Timur /, Pinggir Jalan 
Sehi 60330959 / 15866000 


Rayitegadingekavdanaulndah 
BR Blok IA.Luas 987m" 1515993 
1en1y0815:8395,599/92901717 


RayWiteGadngslawvilamenara 
1912011mrte/a 'Gdg Indah 
B730n2,”0816 767 88671515993 


Pabrik Adhesive Tae ya sdg 
barjalan, Mesin. iko” Jerman 
08542108188, 085719100033 


abi JI Raya Cibitung 5m Dari 
Tol 1/b 3,ha/70001m Siap Pakai 
Iva Copat 081553221908. 


Pabrik Narogong Bekasi LtHa/ 
Lb 800m Siap Pakai Ms Konto 
er A0F1 0615-2501-3199 TP 


Perkantoran 
rta Barat. ey Rp 20016 
on8y Stock Mub'021.29200000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Rk Baru Ki Gi Mih B2 AM 
Stefane-0817782111/45966000 


RAY WHITE BOULEVARD 
RK Hu BoulndRy 200m,Langka 
Stefone-0817782211/25866000 


Tanah Iav Kelapa Gading Ls. 5 
hektar, dan Sunter 00mTls 
021-91568000/0810626725 


(ATM Prop“Bgn Pabtik & Ruko 
LIL Mom Mal Cot“Ciinong 


Ray White Citra Garden " 
RkSumurBor:Ax25.gandeng,baru 
“/bankshonroombogkelsntial 
Johune108128010908/51300779 


Ray WINE Citra Garden 


Bogor“ Azhar 08151012677” | RkSwadayaCitySavorvjolambor 
3S1LStr95.Mrg Mulai 5Man 
Bangunan dan Tanah L8.6000an | Johan2s08122010900/54380779 


1K.8000an 2 Lantai, Cocok utk 
Sekolah & Fimh Sakit Jl, Raya 
Kelapa Dua Mistan Ciracas 
Jaktim Hub: 082112102226 


(RK In Ry & Sena USIA 
HGB,Strtogis-RoyMthiteGading 
Sisili20878866001735/ 1515983 


RI Gdg Bukit Indah Sx17/LE 
Rapijalan”— LebarTimurgU 


Conten Pedang Ri 
been ey aga 
Sania muns Odi 


WiIndustry. 088697216688 
(RK Jelambar RV Jual Cot, Renov 
#SILAMA MK S.Pk.Proilont 
65832255 / Sugih 100 25910 


Csfebiswimmingpooldi Bogor Lt 
925,8 208.Harga 25M Instasi 
.mogntungkan.Hub Robert Oz1- 
92006672/ Z1 0817151777 


CENTURY2I MEDITERANIA. 
Rk-Golf Island: Boulevard. CBD 
Pkit:5115551:0821-2270.9000 


DIJUAL / DISEWAKAN KIOS 
Di ITC CempakaMas MegaGrosir 
IR Lantsi2:3 65. 021-68117177 


Rk Murah! BUdkt Puri Mansion 
UKA25KI5, RL, hdp TOL SHM 
Don Gedung OT, “33963338 


(Rx Tebet BaratLT6127,L86115, 
3IktStrgs.Cdau Bani Mnikt, 
Kir,Rest.SHM,7MNcgo Thomas 
“Sian Property 0816.1777.1060 


BXcalery JlWiaya 2 Nodb | Rikintercon SA8/AILFFOO5/ cot 
/tb61//500,SHM.LutLok | Century21PertiwiTOPanO1I2tn 
Statogis.”"08151L99AM1” | Rika"0817-702-984/566-7212 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ruko” ALTC4S1AS)£renovs bani 
MutlarasiemBlok 2/55 akbar 
081316138509-021,11286097 


Ruko AK Caringin Jakpus 
Don ln bs. ada porkisrcnov 
1W/tb:7/399, 1P:0B18977333. 


mengatasi rasa waswas saat memasak 


praktis dan tentunya tanpa repot. ("/INOJ 


Ruko, Alaydrus Petolo Gambir 
15108 1.50 t murah r53M 


067827938155-081317451227 
(Ruko Baru Klo Gading 312.5HM 
Granito59Mncge:RWihtagoting |“ 
Cree 0815 13999 388/ 48153 

(Ruko Contral88Secondary/Mlik 


Perorangan" Rar WNItoMItaStr 
2E5ASI TomnyO85336006G 


Ruko City Wali, 
ONE 


Pak Coba, 
REALTY 


Ruko3/Ged, U331,Pakubuwono 
$ TnheSHMLok Nempol Paku 
Res.Bs icici,”0015 199 111, 


mt di Pak 
Indah ng 1 oi 
100 diduka To 


Rukobutagardon 
(Daan Mogot it, 


saAAAN REAL Mamat 
Kebon Booking skr, 

Gt Koe Ans Setau 
Kasidah BN | MERIMERAN Ga oa 
Yup Oon Kafantob 

Buto, Darmarangsa, ASAM, | Se 00ba/atee500/n61Uaong 


Sah ditwr 5.0M0852.1705.1026 


Ruko di MuLoka Mas 
uk 5117, 3 L,Parki vas ts 8 
mmobi,PAN lancar Tp hunting 3 
Nies,13200W081288370119 TP 


Ruko Gandeng 3Ut Gdg Serpong 
Jasmine, ik 9x16, Pahoa, Mal 
hadap jalan, Hrg Ok." Century21 
Emerald Herin:0818 9199 18 


Rukaiodan Cente,Uk4,511Im 
Wb.233mKL Jalan Labor RWMK 
Vohanes08211219677706627007 


Ruko Gareng Mutiara Palem 
9hIS, 3, CO, Serius » Ctist 
Kokaphal 48133368 /40181199 


Ruko derot 18 Unit dim Komp, 
atiBeoing 1005 bt M3 1/2: 
BUR0191/,79100180018815518 


| DISEWAKAN 
Gedung Bt U-16 fa TAK 
Pai Ius Sg3)LRaya owi 


Sartika Jaktim Cocok utk Bank, 
perkantoran 082112102226 


Ruko GBI kelapa gading, A7, 
AkgimurRo SAM, Mob dub 
“Suryo 92018095/80387130 


Ruko Golden Plaza Fatmawati 
(Late Mar) A anta, 3,2 Milyar 
(nego) 2 ruko Ganden,? mar, 
S/IDP Propety tlp 750-7501, 
0615 981 9027, 0856 1888 258 


IRuko Graha Cempaka Mas Blok 
NO A2ASG1BAL,SHM Kamal 
Raya No.58, 0612 288 9299 TP 


(Gudang dkt airport Ls.8500m' 
Disowokan,boleh 20xtOm atau 
60m. Mubungi 0813:98762505 


“Gudang4035m”.ArmanbisaKerja 
2Mjam di JLRaya Jakarta Bogor 
1km27irecs.0838 3200 0016 


Ruko Grand Arles Niaga, Puri 

Kntana,Daan Mat Baru & Citra 
Fanny OB19 3232. 1080 

Informasi Properti 561 1991 


Ruko JLMargonda Ry Dok Univ 
Gunadarmadit 0116), #4 
SHM. 081517662135, 7063712. 


Kantor Mr Muh stras Lok Gd 
di'Pancaran Hanya Litan/Bin 6s 
trus domisili Ph 085313047070 


Ruko JLRY Bi Gode Dit Stasiun | Kios CempMas Lt3 1516201 
54165, Alt SHM, SO Parkir | Mr L20/IN(NeD).MubungtO! 
Luas 06170806488 2308 3809 10818 922196 

Ruko KCP 4,5116/lokasi | Kios Hoek Mangga Dua Ps.ogi 


Statogis Hrg OK.Renor Nining 


13 BOX BIS kan, 
Aan PORIS Ma | pioasonkana Barra 


P:021-70019108/087878756733 
Ktr siap pakai dengan ukuran 


sesuai pilhan Bs 3 In 1 
1ub(021)52090009:5152263. 


Ruko Mangga Besar, IV, Jual 
Sewa, SHMALLA.K2DM. Hub: 
0618962667 TP 


ON 


REALTY 


Ruko Market 
Bovlovord, Lt 
soih Pasar Mo 

Pi seen Cergka. 
1616, mnt ko 
Tol JORR, dibu- 
ka Tahap Aktir 

an 

mulai Rp-LEM “Telp 3322 7100 

Tansonso 


Ruko New Dekat Pakubuwono” 
825019,LO T291275”5hm. 
EtaHome08161116779,7264288 


Ruko Palem Raya dekat Pasar 
Malabor Perum 2 Kruti Aslam 
Bie Contra 0ne:08156801915 


feb.simatupang don grdaoto 
kp1-Sotag4.bonaffumish tree 
arkmeetcalkrt500107512036 


PerkantorangiRestaurant,Stras 
rd Menara Gratia, Kuningan. 
E10,5200614-15/061008257739. 


RM/Toko, strgs, JktPus, mbai 
BOrb/m'Ivasssuai, kebiasiko 
free OT,Mub,380651199561225 


Ik Ex Restaurant, Puri Kencana 
disewa berikut peralatan Resto 
Ig R10 JU/Th “0816851933 


Ruang Kantor Take Over, Mega 


Ruko Polot Sayare Coebr Jua | Mu: Di115522 79872 

Cot, L/Lb:36/ MB UT,SNGB, 

Mu: 081250829398 Ruangan mulai 20, 50, 13017, 
ti, AC UI, lokpeekantoran di 

(Ruko Taman Palem Lestari Blok | R23 Utara, strategis 

A Uo1,5120m,LSHGB.Mub: | Hub: 021-6900089 

Han ProRalty 616 165 6509. 


RuangperkantoranStrategis JI. 
MOS Cokroaminoto 31 Lt2luss. 


ta Jana alan 35m? Mtg Wawa 390538180 


Boi SM Dot cashback 3ODt ERA 


Graha 2453088/08161013272 
Ruko Lt2 saja og 

(Ruko Tinn Semanan Indah Blok | Baru (V61Bak) dkt Pakutoweno 

H/LO.sbim PHD.uk-6elem.SHM, | Aot. Hub 02171102679 

tg 29M-Hu981S 11011048 


Ruko Uk 5m30m3lt,Latumen 
ten Raya No.28E.Ccx U/Usaba, 
BankKantor dI,kubiwan6816 
1891575 


MRuko-Kby Lama, 15140, 15130 
it ps,SHM2IT cek utk Usaha 
Ali Acdad 085697149 2163 


Ruko2gandeng jLsviryopranoto 
@/hsawahbesar pe.Zm Jet pusat 


.Shootouse Medi tanjung Duren 
:25115,9m?,hdo Timur,Lok 835 


PROPERTI 


Hub:70725152/08161973536- | Hub Property 102192192395 


Woicari 

yoe orng Diari Papi “& | Agengani gasang CCTV 3s 
Ona nga | oto LajeAnan, Iv io 
Ana | goni Linen Tv ot 
entotan | IK kota De 0777313 
La Han | is 029001 TOR 21205125 

aa atu Sona 
Ho yas3 | Gula matan cap Panah data 
' | kemusan po pampan, Jual 
Ser Mung King | Ok agon wd dn 71: 


32832996 / SMS 081310096669 
SonbarapanestariOgmal.com 


JI Accu MbI Mutu Dijamin Sama 


Aki GS Yk Bohong 85 TT H9 
NS.2013601b1b:021-5810626, 


'AGROINDUSTRI 


062395219100 / 082110129816 


Problem CPO di FFA Tinggi Kami 
AN Mengunkan, — Hubi 


0812811 2209-7011 (422 


RUMAH DICARI 


Kalibata Indah ic mhsL2001 
Siap Bel Dengan Marga Pasaran 
Ihsan : 06190008 123” 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Gud, Peluru Utara 1/99 Lux 
LT2MB/LB 100 3KT3ACWKI 
@conpat Hub 081585866999. 


Jalan Wiraloka 1 Blok 0 No. 6 
Perum, Waringin Permai Jati: 
Waringin Jaktim LT.700m', LB: 


021-5603955 7 0078.0M42612 
00m 21.Muk SKL kind, 3Kob 
LID.O0OWARPAM Ful AC.Hub 


BI antenayparasota ) 
812813656, 082125302222 


Ikut nyadin No. Menang Jak | Antena Tv 100v0,Parabolo it 
us Town house xcelusiffunis 
061315889707-9156110 


I.Sawo-Menteng, Rumah 1005 
Buk.as0 Ia1000 3itfurlahed, 
Tandi 081208166066/99300657” 


Kav Pok. Jelambartt7417m 
FUI! Furish2Lt Utara.RWMK 
Cathy2085508655738 6621007 


RayWhiteGadngsGading Kirana 
RLU/U100/200,0K4 S/Rh 
2t-0816 1988 720/4515993 


RWthitePuri Cidongdisewakan 
"emmutopak, IA, lokasi Ok 


19r9:56101850/Opokc72115853 
Parabola 425Ch Digital Tp luran 
1750. Kns Tokom VS hub: Sae 
elite D0p009818492.32739005 
Specialis Pbola Digtalrm ps3/ 


btn obolo Dati AntTVindovi 
Sion "Abui:61711050-6710161 


BAHAN KIMIA 
50:30008:/087138.10068.65 


Tanah Abang Dekat Metro Blok | gcrtonite 325 MeshePac 105 
ob, DAK 5 Kamar Yi, | Me197878112012200053 


Tamu Iv furnished, dapat 
BINATANG 


segora dihuni, Berminat Hub 

Grace 021-8313641CGam kerja) 
6 Bor UK.» S0Cm Bagus? Hub. 
06128168207 


DICARI TANAH 


KA | PE ana ea 
HARGA TINGGI Mioitnyikaytornatn 
surat Harus Te 

SERTIFIKAT/TIDAK BIRO JASA 
DALAM PERKARA Hipyapyang 


IOATA Dean Denlu, Notary Legal on Legal! 


ImORBSE 021 8281013,2352323 


MotMlerkomaptcvPanwisata 
Gonsivik.Idustrisiuptll, PT 
(lobal65601235,061399263035 


BpomDepks,pblinkcalkes,obat 
kosmtk pangan Merk Export. 
Jk k19/111H-081219170825 


Jasa B.Site,Peramat Lansia 
Gowemess.cai Lag Ino Pot, 
Mu 021-187 7666,709 B112 


Urus Kilat IhxPT Iko6t, VI, 
Travel PMA,kadn sik.gipensi 
MIGAS,SIUPALAPLDU SIS byr 
081281561566 (adat diva) 


entury 21 Akasia. Bokasi Barat 
S0toeIha, pingir in, butuh co. 
0817 981 0880/ 563 7979 


Dicari kav W/ Industri Ls 
Imin.5Ha, Okt bandara soctta & 
pel. Priok (clining, marunda, 
(ro, kapuk, ta) 085695811097” 


Dicari Tanah/Rumah Gi Cipete, 
Glandek, | Pejaten, Komang, 
Luas Tanah 500 - 200017. Hubi 
Rianto 0878 76711 2036 


Beli Keyboard,Amoly,Power,ME 
xa1, Speaker, DrumIV.LCO.Lo0- 
top.Camoragil Arif 70001573. 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


1R5-6000.5-6020-18I. 5:65702 
Bt IRIA70 » Si. IR3AOO » 
BS Kyocera 75. Toner Super 
70Rb-part Ori Komplit. Murah 
Wisuda 021-1700089 - 4897263: 


sktr” Jak-Sokiputat, 
“Gledug,Depok/Curun/Parung/ 
Jonggol. Hub: 091321262733 / 
087878781533, Email: sanur. 
#9seeyahoncom 


15500 -6,000 mv ut kontraktor 
(town house, tmhruka.bengkai) 
Hub Agiem Ng 0813 109222 99 


| 


RAGAM 


Krodits & Bergaransi 3 thaTem 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6 In 1) sewa mulai 199rb/ 
Bin PT MEM 8310633/63860575 
1602868,ikarang 2006332321 


FURNITUR 


KULIT ASLI 
Furniture, Promotion, Fashion 
Shoes.Car.Bagot. 612 8488 


Kanaan DU gan 
In Degan Pai 
is laptop & HP, pakt 4 CCTV « 
DN han mt Ra an 
Aam 0. aa 


Pasang CCTV d1 JokartatcTV, 
Jaminan garansi 2 tahun, harga 
murah,gantau CCIV dimanapun, 
kapanpun, Hub :021-50901519/ 
web: wwwjakartacetco.id 


MESIN & ALAT BERAT 


“Asphalt Ming Plant: 183-000, 
1BJ-1000, Concrete  Batching 
Plant: 35M3/lam, 60M3/jam, 
Grusher Shan Bug (asi) Cap. 
10Ton, Uton, 100fon, Varical 
Shatt” Crusher, 021-51370623 
106310712011. PT Tisarana 


Dijval Cramter Crane 2916 41 
Baby” Rolkr,stampeBroake, 
Genset ex Japan 0016712305 


Diuat Ford Toyota 3 Tory 
1122007. kondisi bgs, hut 
087882182020 6 087895158774 
Divat genset silent, periins 
England”? unit, 06,07 Yiokva, 
30va baru running 127lammsn 
Injok Jne Sbs” 20093” hub 
02128706120 

Diuat Mesin Genset CAT 3412 
DITA, 625 KVa, Siap pakai. Muti 
081399111139, 021- 5537769 
Diivat2unit Doteer D8SESS-2 
TW2007,Swrat? LkoiTon hrg 
amboit.banny 0813 099 00k 
Divatorkit 2 -10 Ton Jepang 
Siap Pakai. Hubungi: 9895 1767, 
581 1507, 0813 8313 6483 
Fo ex Jepang 45 5.4 7ton 
Dans solar.Rhn 2006-2008 hub, 
06128195319 

Hartedh Genset Powered by 
Petkins.cumminsVolo Yanmar 


Doosan Sales &' Rental Rendy 
Stack Pi16306888 Fax26200533” 


Intergen Genset Open & Silent 
51000 KVA. Garansi! Hub: 
021-2000 6565 


Jl meh genset SCANIA 300kvo 
2005 hem 2000)am ful etik 
tank 001.neg0 081287552650 


Jual Beli , Sewa Genset More 
Katopiar Mitsubishi, Cummins, 
Dan Harga Murah. 021-5148833 
-32/ SAN Far: 502021 


Jual Brand New Genset Deutz 
MWA 7SKVA & LOOKVA (Siloot 
100). Hub Santy 0217251551 


Jual cpt genset silet 100 KVA, 
diesel pompa pasir AVR parts, 
S19G.0716296106/08161923660” 


Jual Genset, Me 3usit 
GGOOKURA " S25KVA) Douts 
Panel Hrg680IT Trpsang diMAlI 
061287888351, 0812187655 


Jual Mcm2:Mesin Me Telo/in 
Stan/Mesin Mie AyamAnrin B1 
Kinsiesep)Kub Bayoran Teknik 
1.021-2321737-531106-7000 

290-10836174 fo.021-5328376 


Jual, Mesin Pirnood 2tine 
kamolit/bgs Ex-Japan ada komisi 
0511372222/0612590785 


Jual msn Potong Pat E-Japand: 
Eropa Lem x.60001m,13imm x 
3050, mem x 25001 Hub 

Wijaya Machinery 2126696061: 


Jual Rstock/ new wet looder, 
“bro / tandan toll, Shan Bao 
StooeCrusher,hb-Prol Machinery 
TO21-5136140M 20215113333, 


OSLBIN3D5DO / 082112 455661 


KOMPAS / KLASIKA / 
64 Jumat, 23 November 2012 


k33 RAGAM 


KUNJUNGILAH.! PAMERAN BAHAN BANGUNAN TERBESAR , TERLENGKAP & TERMURAH DI SERPONG.! 
LI 1 il mnt lor 

BJ Home 5 SES ON TTS 
SUPERMARKET BANGUNAN Year. 2, 1 


Penawaran Menarik Menyambut 


Natal & Tahun Baru TGL. 24 NOV 2012 (SABTU) 


TOKO MEWAH AKAN TUTUP 
DISCOUNT UP TO 707 (SEMUA BARANG HARUS HABIS) 


. 
CICILAN 074 DENGAN TENOR SAMPAI DENGAN 12 BULAN STELAN JAS - KEMEJA - T-SHIRT - JEANS 
JACKETS - TAS / HANDBAGS / TRAVELBAGS - 


" 
SOUVENIR CANTIK APABILA PEMBELANJAAN MINIMAL 1037" SEPATU - DOMPET - GESPER - KACAMATA —- 
fa ARLOJI - DAN RATUSAN JENIS PRODUK LAIN, 


PROMO BERLAKU DARI 
TANGGAL 23 NOVEMBER 2012 - 31 DECEMBER 2012 f 1p:800-000 f 2p:3:000:000 
Store Hour Rp.49.900 — Rp.499.900 


Monday - Saturday 10:00-18:00 4 BELANJA R 10.000.000 
Irtok boratu kotpatonnya dan slama penodaan mash ada DISKON TAMBAHAN 509 


BELANJA Rp.10JT, HANYA BAYAR Rp.5JT 


PERLENGKAPAN TOKO : 


Ant FURNITURE TOKO (RAK RAK BAJU, DLL), AC 
Pa PANASONIC 2PK 4 UNIT, KOMPUTER 3 UNIT, 
Nan x SOUND SYSTEM (HOME THEATER), DLL 
3 Ke 3 NN (BISA BAYAR KARTU KREDIT / DEBET) 


La Moe J FASHIONMART (HOTEL PRAPANCA) 


5 » 18.920 JL. PRAPANCA RAYA 28-31, KBY BARU, JAK SEL. 
Bor naTnKam1 gneen oma aan JAM 10:00 — 15:00WIB 
| INFO CONTACT : 0818 6666 77 


WALUS ICE CREAM SELECTION SO GOOD CHICKEN NUGGET 
P 75OML. ALL VARIANT 'ANIMAL PCK A0OGR 


Kewa., DAAN MOGOT 
EA : : ERAPRIMA 


14.990 aa gah 
max.2 pot 
INDOFOOD SAMBAL BTL 34OML Ka CITA HAZELINE PEARLY WHITE BOHEMIA CRYSTAL CENTER 


ALNARANI AN BURUK MUMARA POT don, Jl.Sultan Iskandar Muda No. 18 F Arteri Pondok Indah - Jakarta Selatan JERDATa3 


021 - 72799615-616 


7 990 


MPCH 400ML L PERS s8AG: | PASEOFACIAL TISSUE Sc 
L 250'5 BAG 


"TIAP HARI: 


Hingga jom 1 pagi 


mmmsuperindocoid tcebook.com/superindosupermorka @tntosuperi 
@ sewspari perindoswpermarkat MP @infosuporindo 
Monte polda Man AK maan 


Dm Penerangan Pu Pengen Sen Penaran eta 
Tega Jap en Papan Btn La Bat Pop yg Gn 


ERWIN KALLO & Co. 

Property Lawyers 
Epiwalk Office Suihex 76 Floor, Suite 203 AJI. H.R. asu: 
Tel: (021-2092226) Fax: (Oz! 


BANI VITUS, 
Kuningan, Jakarta Selatan 12020, SOON Ma 
1 


SBEST HOMESTAY, 


Liburan Desember 20 


ON NN TAN GAM EIMNI As ata Korea Singapore-Los Angeles.London. 
lan mengundang kerah Nov 2012 


PEMBERITAHUAN / UNDANGAN 


Sehubungan 
Apartmant M 
dengan ini 

urat tertulis kep 


alon pembali. yang hingga saat ini 
ngan 1x untuk teraktsr kalinya Karmi me 


1210 
H BEST TOUR, Lantal 
J1. Hayam Wuruk 1 


(021) 260 1888 : (031) 5019188 kober iri 
2005 oi Beton 


pehynetoeyiknteni OLAHRAGA 


KTP No.3 


ga 1 
yani H, perhegang KTP No, 2001.16344/4608570226 mesin catat Berat ) 
mari B, pemegang KTP No. 5208 .9144/5708500003 MESIN E'ALAT BERAT Hg 


awala, pemegang KTP No. 32.14.06-2003.04840 Jual Murah Mini Stone Crusher 
(Ani Sarwono), pemegang KTP No. 09.5307.711257.0388 1 


70522-81.Jesi 9654 
Aril 26389000,Maya 95070063 
Bambu tp Ca da pemutihan 


nggal pemberitahuan ini 
gap Bapak / Ibu 
mana disepakati 


agan tai 
STA AAT, lunas 100061002033 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.02162203622 
Mutah'16-20H Sampi 


Demikian pemberitahuan ini Ka demi kepentingan bersama selanjutnya Kami menunggu 
tanggapan / fikad baik Bapak /lbu guna penyelesaian masalah tersebut. Atas perhatiannya Kari ucapkan 


Hormat Karmi 
Kuasa Hukum Paladian Park 


ERWIN KALLO & Co. 
Property Lawyors 


na ud 
win Setawan, S.H Rahima Malik, S.M 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


et Hause 0R2250000 pet 
JiPurmawarman 10 
Ga ca 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 23 November 2012 


65 


MERICAN GIA: 


IT MATTRES£ 
complete siseping | 


DISCOUNT! 


FREE 2 PILLOWS! ',, 


FREE BENCHI 


Mah Aina Dadang 1. M1 00 tina 120 


1 Romance | 5g 


re 
NEWPRODUcTI  IDIANAP- 
Pochat Spring Latex 


EVA... Sooe 
Fururure 
2 Mtornatt Cibubur Kim-3 Nae 
(0a1) nano a0an a0 

A.Rdya barpong Km & Serpong 
tom sebelum WTC sanasaa.ap 
Dhdentevara Timur ND No 53-50 

TELAH DIBUKA Spring Bed 
Center Kip Gading 4816284 


“ 
“ Ink & Conditions hopiy WWW 


39 EREE 

e OFF BED LINEN 
KING 
Koil 


IBUR" 


PENGOBATAN 


Pengobatan Herbal Gagal Ginjal 
Kioatine Urum TinggiMual Utk 
Wanita KistaMlum Berangsur? 
Meogecil & Wa” Trp, Operasi 
Sembuh Buktikan Sndri 08226 
22288721021 « 54364503/O21 - 


95952317. 
KOMPUTER. 
Layanan prwtan cmpter petwor 


King LANMAN Config IPPtoto- 
kol RDP/PCOIPAHware bepgian 
Ph021-64700177/08121062206, 


SERVICE REPARASI 


'Ac/Kukasy, W.Heater/Kompor/ 
Disponser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Servic 6331875 “0337206 


Bel dengan harga Tingasomua 
merk Plane, Hubungi: 7691693 » 
9691012 1013961 - 15079083 


Belisemyua merk alat musik key- 
board Drum, Minor, Spoaker 
51218988-081517205633 Bono: 

& PinorandYmhTim sen, 
#ndIiksewa grand u/pesta Tio 
Mk Tomang 5600226-5671121 

Ian Beli/TTRupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Oigan Yamaha Hrg ltbih 
tertinggi Me56/M4859-51968921 


PAKAIAN/SEPATU 


Branded Bag Nemb2Nd, Tas2 
Fashion, Bajuz bwa sir dr LN, 
Jangka 0 n06, 06130112336 


Jas/Safai/Celana/Ps1VPan.Big 
Sale, 9 jam Selesai, Euro Moda, 
Pasar Baru 113 Ph 3000516 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 


Arsitek Sener gmn 30th, Jkt, 
tum gbr “seind, “muah' 
06128179045, 087816308052 

Bangun Baru,Renov Rmh.Ruko, 
Integudang,hub:Hadi 0613-8919 
-1000/ Santo502021.0156:3323 
Bangun RmP/ruko,kantordrkwa 
mtashpaimn LIOth Ce Hilnyaya 
021:-4255375/1223047 Garansi 


Untuk pengembang perumahan. 
WC Super tok bs penuh, me- 
lestarikan bumi 3! tok Mamw 
buang limbah” WC, ke sungai 
atau ke laut. Hob:021x8312157 


PERLENGKAPAN RMH. 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu tralis A Maling Fgote Tb 
:4350657,51350701,68629885 


Palias Gordynsofacaret,Winds 
pap cuti sofa.crpeLgoreIn 


7658519-7654919 9 & murah 


Terima PencudantPemasangan 
Gordyn, Carpet oa, Wloupor 
Fumitut,K.Sot Hub 9287 1727 


Ttm cudiepsg carpetgordynso- 
Taveticalk Rt. Tem pkran Sip 
3858505, 380811, 0612612 


(BM O1 Day Van transport 250rb 
6D Sin-BiksPty 27 Des.» 1S) 
US$ ck $60Belant-15051399 


Bali 20/12.Kores Jeju 2628/12 
SinMal/BkkPukot/VetCambdio 
GulinHanot-samusrat5870986 


Trma Penoneasa MomikCorn | paiigeme-Smgn-0g-1200280 
Kian Set, fumitus Bing F. | ikrar Re 20/27 Ds Ra 
Set0pn56100323706330 | MnMie30o020367770 
PERALATAN MASAK — JKN Ayana TU 
Gosip PAN DIimNatai 
Diat Fr Ayam Cs Oto- | 30 51501-6002725/68575768 
mat ono! Ost Pan tan 
Mixee Groasetrap,Sink,Exhause, | MarbinvB) 26/12 US 1628,Korea- 
Mer Ornasatrap Sak east | Jaja 22/12 US 1898, HK-ScheMc 
, » | dana Uta on edan 


Kapal, Pabrik, Hu: Indometid 
Top021-6312054, 6315788 


Wmatrya  beriburan biaya 
hemat! Asia Amrik Eropa hub 
urindo Tours: 02172780060. 


PhuketAM25nv,2K0des3,91/Dia 
shanghai 29nov29d05/ tour tin 
baru isc500b. hape 56981717 


Ahli Ani & Beli Bertian" “Doli 
Roler.patekP.Owegaberlandi 
dan Hig tinggi & Bil sementara 
Joy Watch Mal ArthaGading Lt 


8 Cimahi 
Pagr Jn, SHM, AM2Tbk 0353 
Tok Bs Sobogor:005722128299 


D3t.Pnv08805736-081210225199 | Jl Btnunggal 1250/1500, SHM 
JL Soskatno Hatta 619/100 
on won Aro ati vdo "| Gro: ia001200622229 


Jl: Rmh JL Tubagus Ismail XIV 
N030 “SHM” 1E350/12.000m 
tata | Hub: 0842 208716687 10) 


5 | ut Tanah Gedebage te5000m 
: | apoom'Ckawasan Summarecon) 
R6SO1b/I Mub1022-70101222 


Kont: Gudang Bsr 142190007 
1b16500m', ada Mess karyun 
bisa sobagln, Lok-Strgs akses 
pintu tol Cleunyi:0018611229 


Dival Rmh Bagus Lok dit Jo! 
Vila Duta Kuwung' No.7 L/Lb: 
362/2001B6t100507866266.1P 


Dijual vit Laurenta-tugu utara 
Fan Campus Cisarua, SHMSIMS 
ZATAKT9,Kmb, 02271102879 


Bidang tah kosong,m3g" 
15885m?66.2001/.pgr Iin desa 
br &km dr ps lama Jonggol 
kt ktrDs Sngalaya0816822122 


Moto mulai ROP9BAAGTVMHot 
Wwats.mcoting: 0251 233589, 
8370458, 2901088, 8315769 


Indohouse melayani jual - beli - 
sewa kntik Rmh Tah Vila Ruko 
GengbProperty lain dg cpt Ktr 
Cikuray 23 Tp02518310376 


Toh s Sinaga. Capus, Bogor, 
300025 tbjm, Hub:SamOzl. 
#SASAD10 0816749150 


DL DenpAsAR 


UC Muh JI Ry Bypass Nor Ra 
SanurBali1200/30001m 685J/m 
(du hti/ush 081932053998 TP 


Condotel Wuku Dreamland 
Beaditont Condotel T) Benoa 
(RON 275 220811 986 327" 


lor Palaran MpiagoLAP 


Ah arojisberian bra tagibeti 
sementara. Tk Good Blok M 
Sauare LG Blok A No. 31-35 
Don Li. Ph. 30107076.6338972 
(Galah Mada Para 1.2 No50-85 


Beli Berian & Emas 22K - 21K, 
LM Dan Harga Tinggi, bia Dt. 
Asiung 3812570-93001115P5.5r 


PERLENGKAPAN USAHA 


Dijval Oven Roti 1 Deck,Proofer 
18 Tray, EtalaseMeja Kasi, 
Mesin Kasi: Brg 905Baru, Msh 
Garansi, Hub:5112329 


SEKOLAH KURSUS 


het, hobBis,Cow,GMATIELTS 
TOEFL, TOEIC Mand 1 bin. BSE 
18552323, 8281013 Tom B)/L 
Superntensif SMA/Mhs/M/I/ 
gr. tunggal ogimn 16 (h hub 
181229103189 kob 38A Jaksel 


TELEPON 


O81R666.666..... 0210156865 
00163091369... 0016111199 
Ph0B111011112.: 0015666.666 


Panasonic PBX HTS08» 2999, 
148212348906IOy2SICCtv cha 
neisAStFtocosngT:5323060(K) 


TOUR-TRAVEL 


Bal Pktahihkg-xzxemim 7hlzh 
chinshkasBhtaimanBh amazing 
korsasjiw,n ausieetangaloma 
lOnbest ofguangxivcan 6267322 


ORNAMEN | Matras 


Matras untuk Gaya Hidup Modern dan Dinamis 


MATRAS yang ideal tidak hanya membantu Anda 
mendapatkan istirahat yang cukup untuk menjaga 
kesehatan tubuh. Matras yang baik seharusnya 
dapat pula menambah nilai estetika kamar 
melalui keindahan rancangannya. Prinsip inilah 
yang mendasari Florence tatkala merancang 
ulang matras dan logo baru, 

Produk-produk Florence dibuat dengan 
material berkualitas tinggi dan memanfaatkan 
teknologi canggih. Florence sangat memahami 
pentingnya kualitas tidur untuk setiap orang. 
Koleksi terbaru Florence dengan desain dan fitur 
kenyamanan mewah dan disempurnakan dengan 
sistem daya topang terkini, dapat memaksimalkan 
istirahat mnalam. Fitur buckskin suede dan velour 
upholstery pada koleksi Florence, contohnya, 
menambah daya tarik matras lewat kelembutan 
(material dan sentuhan mewahnya. 

Sementara itu, fitur kenyamanan seperti 


ja 
" 


Tidur sehat dengan PlasSpring! 


gg EU DE 
82000. 
end 


1 
di Indonesia! 


Wol dan twin latex layer menyajikan kenyamanan 
pengalaman tidur yang berstandar tinggi. Selain 
itu, fitur pocket on pocket menyajikan topangan 
sempurna untuk menjaga kesehatan tulang 
belakang Anda. 

Salah satu produk unggulan pada koleksi 
terbaru Florence adalah San Pietro. Matras yang 
dirancang dengan standar tinggi ini mewakili gaya 
hidup yang modern dan dinamis, Dengan detail 
yang menawan dan dilengkapi material yang 
memperkaya keanggunan desainnya, San Pletro 
membawa Anda pada pengalaman istirahat yang 
indah dan nyaman. 

Matras dan aksesori tidur Florence dapat 
ditemukan di Toko American Giant Mattress (AGM), 
yaitu konsep toko yang menjual perlengkapan 
kamar tidur dan matras ternama, seperti King 
Koil, Serta, Tempur, dan Winner. Tersedia juga 
Stressless, sofa istimewa dari Norwegia. ("/TYS) 


Mena Da Cr bae kana 


OA PI 
LBO 


"la Ia bah pt FLORENCE untk ma penenang 
23 Sos 


OLNI 
0260 


ERII 


KLT 


JA. Yasyim Aihari No: 21-71 AR 
Tak 21) Ah #aa / 433 10 10 
"tony » Jakarta Pusat 


PENA RB SAS 
UP GRADE SIZE 


| REAL ESTAT 


DIBUKA 
TAHAP II 


GUDANG / PABRIK 
KAWASAN INDUSTRI 


Koi 


ARCADIA 


"se BALARAJA BARAT 
Pj LUAS : 1 - 5HA 


| LOKASI STRATEGIS 


lan 


MUBUNGI : 


CHANDRA 081510655168 


DANIEL 


0811988338 
08129972300 


Di Cot Toh 15 Ha usa Dus 
Beton Usa Haw | MOPALEMBANGI 
Wte09n 081216000 Pasok” | Jugi Cot A1 Musi Banyuasin 


7500m Lb 21 Nagntong U/Ush 
(kt Bndra 081553221966 


WE surararta 
JI mhjinBasuki rahma n056 


Soo R1b312/250.5eAkges 2 
mi es2M/1090 015205000 
HB Tancerang 

(Dijual Cepat Ex Pabrik Lt.1547 
KpIOO Tag DM (7500 Lb 
100 hg AM Lt 5200 Ub.2000 
Ig GAM Tar Tah Uk Inda 
Peumhan Peternakan dl hah 
5120:5345:51000/34-32020669 
24631525701281705887 


Kont: Gudang Bsr Lte1700017 
tbz1500m?, ada Mess karyan 
bisa sebagian, Lok.Stros akses 
ToiSerpongBuara12918611229 


Bei condo di Sing? siap antar 
jemput survey lokasi Hub: Juli 
(16592881905) / Yuta (OZ1 «6 
3822001) 


WNew Launch Retal shop Space 
in ol known Hotel Mal. Smns 
al fo brochuro 26596985311 


Dijual vila LT 150m'/18 2001 
RERlam tenang:373M, Soni: 
makeBali HubIne 0361 7175895 


Dika vila4T.200m' /-8-214m 
28R, kolam tenang, ASM Somi- 
Ayak-Boli Rika: 0361 7153431 


Disewakan BU Toko full furnish 


30m drPontaiKuta JPantiKuta 
A1 Ban216it518 001231810082 


Jual murah sk 1 condool bas 
di Kuta ROI 405, Free stay 30hr 
Mp: 081513617136 


JUAL VILA SEMINYAK 28R 
bar tamu ktehen,Poolfumsh 
0612396231560823116106110 


H kerawanc 


Tanah Industri Sha dkt Pintu 
Tol Karawang Timur / Tanga 
Perantara Hub0813 17740177 


Jual Tah Gombong Jaya Da- 
tam kata  Ls./300mkotekcek 
hoto,SPBU,Resto.08161202550 


HE surasumi 


JI Sgrimh SiapHun 35LELYL9 
60/6000? WeStets cek u/ ush 
Jl Pomuda-SMI 081316322815 


KpsSalakopi Lembur Sawah 
Sujabumis.0151/91SCeb Toh, 
Sih Ikan, TP/0816945701” 


S'vor Kost Plaar/ imr Harian 
Orchar8, Noveoa brshnyaman, 
65 9251008) BBM 2806010 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Spore: Sewa Kimr Harian Bersih 
dkt MRT Somersot/8IS Orchard 
DapurYAN,Ae1v 081207070108 

kot Sgopre. Fl gang 


PAMERAN 


Beli Nissan skrng hadiri Show 
Room Evant Nissan BSD 23-21 
Nov Big Promo Ino:53153401 


PELUANG USAHA 


Bisa Buka Travel Sistem online 


(ee Yi Jam DISS ate BPKB 
350rb ma s0, sng coesd 
ooh, 29 Phegan-ix p4'12 bog 
(18/bn, tnofee/ saru free bB/ 
ipad/ Ito #ksimotn Lunit inva, 
min, Meh (200. PLATINUM 
FINANCE, Jlaind Ry Bet G65 


hanya 3 It, cetak tiket las. Pic | Ko64 02145813813 
02186612596/97,98M0130 | Ace! jum OI vote, B8 
NN agunan” BPA 


BU.Gengkal motor. Meilontir 
bdg.Omaet | bagustmot “sgt | serve! Hub Pt inio 
teatBia share 00572006106 | S.Vsnan (ori) /075 ass 


Deposito, Emas Logam Mulia 

Income 2 » 251/Ibulanaman 

Yeratiah. miosi0bar-mas:10kg 
tib:Mahfud0856 7828405 / 021. 
91688220/Rorma 081311651537 
Dijual usaha aluminium / kaca » 
tuk It lokasi di Gunung Batu, 
Bogo. Hub :0251-9909677 
(Gabung menjadi member. di 
Orilame/dBCN, asiitas online 
Iengkap, SMS 08128348711 
Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
1021-68863676 Diklat Rosto 2he 
Gek3I HalimGBakmiNGM.com 


(ee 1 jam Cai,Agunan BPKE, 
tanpa Surveys byr Bunga saj" 
Maju Artha 7980399 - 7902393 
JlRaya Pst Minggu n05 Jaksel 


ACC am cai,Jminan BPKB MSI 
IMtslop Survey85 Byr Bog SI 
Tri MakmurStra Arteri Kip2Ry 
2 Kb 23670815:5320001 


(Over Kontak Cafe & Resto “"“ | Dana Tunai prs ot Ihr Ci.Pan 
Sudah Berjalan di Tanjung | ca Artha AM.Sanaiil726295181 
Duran...Hub:0818 087 111 69.. | /82/23 mn bokb mbV/mtr aman 


LOKASI DI JANTUNG BISNIS TELUK NAGA TANGERANG 


DIBUKA! 
ZONA HP HANYA 8 UNIT 
IONA ELEKTRONIK HANYA 7 UNIT 


SERAM TERIMA MULAI APRIL 2013” 


SAKURA BORDIR 
MURAH DAN BAGUS - JAYA 


« Mtulah kebangkitan dan bidup, buang siapa percaya kepadaku, 
akan hidup walaupun ia sudah mati" (Yoh. 11:25) 


Pulang Ke, Rumah Bapak 
Telah berpulang kerumah Bapak di Surga dengan enang 
|pada hari Rabu,TgI.21 Nopember 2012 Jam 05.15 pagi 
(Dumai (Sumut). Suami, Papa, Saudara 
kami yang tercinta 
YUSUF MIHARJA 
(RR) 


Dalam usia 70 Tahun 
Jenazah Gisemayamkan di Rumah Duka HUSADA Lt3 
Ruang M-N JI,Mangga Besar Raya No.137, Jakarta Barat 


Ibadah Penghiburan : Kamis Tg 22 Nopember 2012 Pi11930 Wib 
Ibadah Penutupan Peti: umat T9L-2 Nopember 2012 Pkl19:30 Wb 


Ibadah Peoghiburan : Minggu T9L28 Nopember 2012 PE 2000 Wib 
Ibadah Peapasan Jevazah:Senn.28 Nopember 2012P109.00 Wb 
menuju ke Kremloian Oasis Lestari 
Kami yang mengasihi: 
Istri : Willya Zulkarnain 4 B4 
Anak: Helen Zulkarnain TEJ 36 
Hendra Zulkamain ZESAK 
Andrew Zulkarnain SE#AR 


66 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 23 November 2012 


Tg PERNIK ELEKTRONIK 


PERNIK ELEKTRONIK | Ponsel 


Ponsel untuk Berbagai Kalangan 


LEBIH dari sekadar peranti komunikasi, beragam fungsi 
dan fitur kini ditanamkan dalam ponsel. Mulai dari 
fungsi kalender dan alarm pengingat, game, pemutar 
musik, hingga televisi, membuat berbagai kalangan akan 
mencari ponsel yang paling sesuai dengan kebutuhannya. 
Selain fungsi, faktor desain dan harga memengaruhi 
pengguna dalam menentukan ponsel pilihan. 

Vendor ponsel lokal juga terus meluncurkan berbagai 
inovasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan. 
Hasilnya adalah beragam produk yang disesuaikan 
untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, 

Tengok misalnya CROSS. Bagi mereka yang menyu: 
kai kepraktisan, CROSS menyediakan CROSS D6X dan 
(D3C, handphone dengan keypad candy bar dan memiliki 
desain yang compact. Fitur analog televisi dicangkokkan 


pada kedua seri ini untuk memberi hiburan siaran tele- 
Visi tanpa menggunakan pulsa. 

Bagi yang gemar bermain game, CROSS G1OT bisa 
dijadikan pilihan. Dilengkapi dengan tombol game yang 
terintegrasi pada kedua ujung sisinya dan layar touch- 
screen, ponsel ini menghadirkan sensasi bermain game 
yang lebih nyata. 

Bagi para profesional, CROSS PD11 dengan desain: 
nya yang minimalis dan modern memberikan nilai lebih 
tersendiri yang akan meningkatkan gairah Anda dalam 
bekerja. Eksplorasi lebih luas aktivitas komunikasi Anda 
dengan layar full touchscreen dan responsif. Dua slot 
kartu SIM pada CROSS PDII bisa membantu Anda 
membagi antara nomor komunikasi pribadi dan peker- 
jaan sehingga privasi Anda tetap terjaga. 


Kunjungi pusat handphone terdekat di kota Anda dan 
miliki handphone CROSS. Jangan lupa untuk mengikuti 
sayembara CROSS XUPER BONUS. Caranya, beli hand: 
phone CROSS tipe apa saja antara tanggal 27 Oktober 
2012 hingga 27 Januari 2013 Isi data diri selengkapnya 
pada kartu garansi, lalu masukkan potongan paling kiri 
kartu garansi ke drop box yang tersedia atau kirim ke PO 
BOX 9999 JKTF 11099. Pemenang akan diumumkan di 
surat kabar nasional pada 18 Februari 2013. 

Banyak hadiah di XUPER BONUS yang tersedia untuk 
/Anda, yaitu mobil Honda All New CRV, sepeda rotor 
sport, liburan ke Hongkong, dan ratusan hadiah super 
keren lainnya, Untuk informasi hubungi (02137777636, 
atau kunjungi situs web www.crossmobilephone.com. 
(/ACAT 


motor 
ORI 


KonGkoric 


25, 2d no 
mantan “Te Saman aan 


BELI HANDPHONE CROSS 
DAPAT MOBIL CRV 


SERTA RATUSAN HADIAH 
XUPER KEREN LAINNYA 
Mba ane dngan ngga sembeln anta 
(dengan data dit Andi (Nama Alamat Na kioritit No Telepon Ema) lalu mawtan 


'lentun pengen et gram er 
pm yang Jd ke para rentan 
nama Ia bu bag eyerug Laryaman CROR DorCRCES dn to lan 
«pemenang Bak GUN ba app» Paja huda 22X dtanagung dh penyangga 
 hetud hah tu AI Nom CRV dan Ma Hat Me ai eyeadmya eugpang Ud Jemuran 
“adah ta dapat duanghan« Gadus hanya Mama, Upe atu, Bat tum hadi bra duwsakan 
dengan murahan baung dengan rda yura» enakan dilan ber apaan aan Gondal para 


. pernikelektronik 


setiap Jumat dl KLASIKA KOMPAS 


a 


perangkat teknologiterkini 
hadir untukanda 


(La umuk pemasangan Ran hubung boga Ian Kompas 0215367992 ex to5ta26 


1 ho Chat, Bromang San Notwort. 
1 Mag Pur Camera 

IA" OIGA LCD MOM Pal Tandnuteen 

MPI 7MPA NGP | YA RADIO Saw / Vios Recundng, 
1 Lo Bpeer Muit Angke 

W58 G7 1 Wu | Wat Moto 
urea OP /Wotcan 

Vape Wae Lag 

ar, Cake Cardas sap 

Mack BM Ea Pangan 
Menebak 500 SM 3 


Cempante btory M5. Curgar  UiA 


Pon 


Gus camat 
TV Analog ine 

LI Mega par Camera 
IA LCD M1 Ja Pns 
Map Mp 3GP IM AD 
Saut / ro Recing 
SIMAS MMS WAP 
Uotre 
Wetan / Bertooh AIOP 
arm. Cokukate Kook 


huh rt ia PLAN Mapan Ian APA larn Ben Un PAMA Pr Dog KI Ba 
“Manan Ai CA PERADI CR DA PEMIRIN $4 Ca UDA Aujamada Cr Par PINK aan 

LN «Mu ha Mn na Moda GOAL Bangka AC Cg BINI «Kp ta CA 
RM Oak 29 Lte BILALDA bg Log CA ELIA hun CAB MAN Wika C MANIA 
Dupag S BMI) AR)» Idanaya rt Cr BEDONUIA Jln ben Ca BAM Wage Hii 
na LI WI fat BIAN ro HIM Down #ULES MI adi GO PL TA Mo BALA 
“Nda To Pare SALIM »empng Tire Pee IYA kaga MA Ck Cr BULAT ajang 
(nge Sar MALANG Sat Ph Cr CS KIA» Lmpng Cp CA ME PAN Pena CL MISAL 
Yara IIA Makmur Marus Car PALLAMUN Sur PA LAKA VC AG GAN AN SC LING 
Mag CA TITIP Waah Co Mv DATAR UC BISU “Man Mr Gt KALA 


ra rama MP AM ND 
Sand /Vare #etarng 

UU JOS / MS) WAP Moe 
Dwotcam / Btw A1: 

arm Catat bos 

Compattie Orang US A Mandi 35 mom 


Vega Pi Camera kana dev. 


Z1 LL Ui jem 
MPI MPA GP HD RAD 


Ig wb Lg, Ig Made Arm, Candu, 
Date S5 Can Panjang 

Memet 30 SUS M0 

empati Batury BA (LEA mAN, Charger & Mande 


Wan TV ik BKI Cab Kan Ke GELAR) Code kn ENI)» Pang Ld ta ALT 
“Nang Ie Lawa G/LU MAT RA Perasep LIL Pa am Mamah OM Pengdaa Cro hei 
MAMA » Pada 4 Sair BAU Yes human MI! IURI Wale Gila ALAN Wa Pet 
ME LN» Budimd Apen ha KALIAN Mama Po PAI) IE » Pewdata au Res (hd BUKU 
- Penakat ireh Min Mtntup BAANEN « Mung 5 Peak GSM? «Lama Cl C4 GL 
eng sa boye GOO2 “ap Sl BPA Sgnang YP IAOAMA “rp Sa LIA 
ng Apn ar BINMAS Seth Ce LA IM ML LI PALI nyaa Dt ABK 
1 Katkaa Wo: Sae ma BILA «Laman Pas Pare DILUAN «bnhaakna Apr (rn GNI “en 
MERALAN Tn Mn Ck BONIA «Yaman Madi Ch MULIA WB Ham Cd BS KAI 
11 Pen AMI PAN Ya no BO 


la Sura 
| “Anda MANAGE proyeknya, 


Mecurate membantu Anda MANAGE pembukuannya.” | 


JAKARTA (021) Kata: 6055781. | Ologak 22208015 175 | Kuningan: 57420006 0) 
Sudirman: ZIS90ASA | 30 Oregat. 2621727-28 | Cengkareng: 54913729 | Kumuyoran. 
CPSEIET 70577108 Keuga Gading, 352173153 Bekasi MOOR117: 361 Gramedia Contra PA 
“Krama SURABAYA (IN) Pena 490823 Tamu 5012000 
MEDAN jAKU Bun Ping 501501-K2|Patadwon: 4590017 42 


| 
SKELE/on 


www.skeletonmobile.com 
AKI seetetonmobte |) @eketatonmodio| 
ID 219223EA 


| MULTIMEDIA UNTUK ALL NEW AVANZA VELOZ " & 1.56" 


Bth Sgr Ticketing Wat Single 
(POS SMIP/SMA Kim Mangga 


Cari Cepat Guru PGTK & TU, 
Sekolah Alam  DepokErwi! 


r (Bth sgreAdmtmin.D3 & bs Komp | Gr wnt CS0/Optr,SMA,max23th 
Pem un ts | BERES jan | ecer pasa 
Akeount min D3,W bisa lap pph | teagor & Trainor (diutmkn | 081358909688/0012122091131 
Bagan In Senen 

Be gran Gerua at | ny uang 
davitamaktoasiouttoorByahoo.. | Ratu lantai SL Gatot Subroto Ings1100061310630735 


conykem Ruko metlang tmn. j 
sultan hasanodin blok A3 102 
11p 0218825251 tmeo-bokasi 


Adm 65, PR. Min D3, Man 


Kov71-75,Jak-SoL 12870 


Bthe1 Supir punya SIM 8, Dom. 
Tangerang. 2 ora MD-MINL SMK, 
punya kendaraan sendiri. Kamp: 


ATA EntnytP/F)3Oposition 
De arenan 


SSI Ken, Intim Lay Ke | Bonyagtandotan send. Ka 

Hoo lowkosihoaal sem | ntaktyal Bos “Tangerang” | Obthinwellr/sw/rest chinese 

1008 min sma rpngimm di rest 

PPLX P/ time Data Entry | gunting Mahir Sistam | cinese  fondkrmimm ke 1 

Pensmire cin 1200 | Abacs.Glieatrrsys 2.Tue & | int ar n095G-s baru Jakpus 
wak Cali085693672381 | Watt “Mahir bid.Turiotei 

IntikoomOts sg bw Inr2Matro | Der CooreCook HelperJo/Era/ 


tis PH mogemnt mnc p/ 6 - 
0 utk ml Ilan/kipksineton 
Iub: 91901290 -087750635661 


plis TownSguarebik GM-1 009 
Mogornang Tangeng.55780317” 


Chns), Matress, Daerah Pk 
Indah, Box 7159 Jkscl 12071 


(ena ena kemanan 


Bisnis untIMgr,5.306hpaIm3th 
Enersik, Tera Crionto, Relasi 
Luas, eddynataG0gmi.com 


Bth Customer Servise Cargo, 
imin D3.Wnt singlekomunikatiy, 
Bisiosentiykem, Immsfoto ic 
lackr17010219Gyahoo.coid 


Business AdvisorP/W.maxiOth 
Relasi Las,good Look,Pom Lth 
Iemoktf trtaniungggma.com 


Butuh gr tng Design Grafis pria 
23-35th, paimn, sanggup kerja 
Karsa Ghana ph Pr | 22 muatan lam 
PMN A1 Raya Margong Km | KSB za uan maibu ok 
12:5Pangkalan IV Bantargebang | 4, 78, gawang" 
top: 38752878, 005303511155” | 11730 


Der Staff Bs Be TI Mndarin Hub 
SantodiuciyOis6.conv 
IeangiuckyO156.com 


Di Bthkan Sgr Ace, sekretaris, 
operator gai memuaskan kam 


Bth Pengemudi Rental23-47th 
kentrbulananuminSMA,Sima/5. | Butuh ” Workshop Manager, | Dibituhkn Rekrutmen Spesialis 
mmes-klok grtaas tesiliMamp | Customer Serve.5A, Foreman, | $2 Psikoloni, menguasai Adim & 


Sistem Rekrutmen, Kim CV ke: 
recultmentBptmes.co.id 


Dicari koki brongalaman di bdg 
staak dilu/” ditmpatian d1 
ing Stong,hub08161867720 


ang Prap.Ry6O 287720723365 


Bt Sopir Prbodidisa Matic 
Imar (0th, menguasai wil Jkt, 
domislYKTP Tangerang. Minat 
Iub/sms.087806559677-seoera 


Mkok Engine & Electric Pia, 
mahipengalaman min 2th. Utk 
Gi FalmawatiLamaran Ingsng: 
Bengkel CBU Ayun Jaya Motor 
JNiDangu Sunter Stn, Blok ON) 
KovA3-15, Jakarta Utara 


Da tingi £ 


Dicari Besutyclan di perusahaan .MIFE /Rotired wik-Entiy | Sta notwmt min smu bs kono 
Global, syarat: memilki dst Data At homenceAIelBt | cv Ikp Kelapa Hyrida Ry RA 
koteramoilny/ — Hatah min 28601” "081319827059 | 3/22 Ki Gading Jakut 


Beta dad 
Ba Gate | Yanto epeo 7 | to hg Ma 


Jari CV: meddindo.etid 
U (RGENT! Data Entry By on- 


alem city tesort blok 8 no. | Mpensiun  35-60Ih,, Income 
hub bu sore : 0878 67312127 | M 451000 Hub. 087288641100 
(OB216I210BAL, u/ walk “In 

Intervew.V hap dibawa” IRT/ Pensiun wiemsbg Input 


Data at homeinctRodit-bit Pensiunyhanif 35-60, 


Ditr Kurie(Pla)Punya Motor, | M205h-“0s1ns2e30056. $12001081219797660 
Tau Jin.CV Via Pos JLDanau Sun 
ter Uta biokMtn025 Jkt11350” | KasirtW), Baker-Rot ria),2th | Urus Vin2/IMB Sertifikat/Pglm 


Ker, Pny Moto Sendiri mr lgs 
Komp.Ruko Pormata” Senayan 
Blok. C26 JLtentara Polaht/ 
Patal Senayan Jaksel 12210 


Pengalaman, Domisili Cempaka 
Puti, SMA, CV: Pluit Kontan 


Dian terapis palm MAKS | Raya No, 130k 10150 


Winik kecantikan doktor iga 
he” jihanglokir 2 no.5 kebym 


NN Pee na 
Toni 0d Si0K22ah 

Da em Kuasai | pen 'eefomale,Speaking English or 

Dt tot ka ata | santan to toy. | em tt 

Palma bidang kontraktor | Caaya Hana Utama)Bkh Kurir | 35Trosh graduated wekome, 
Kim imun he P.S Ti KO na cad 

Ke K0 | Atepan ta mn | Peran (aan OT 


Ukeiedougrohoocaid ”— | dushadseyangocom or Call 


DicartGraphic Design P/W max. O21MB9G7N9 Suci 
zsthmenguasai PShonllus Bth Adm (Min-23thnmInd3,85 


PerusnDistrbsiKosmetikJak-Bar 
WatorinbesgnCv, Krim ke: | GaispvSales,Acc8PG/BAKim. | Msoffiewangsh okt )Sitama 


Tn Sa an Ki (kerok io” | ad ios 
Taat Ba Sg tr | PA dgn SL San oya. 

isapan Can set aa Sd GA PA SMK Ca 

Dia Supenaor pan) utk resto | YoeepoolIwdggmai.com duri raya 1082 jokbar11510 

Pa ant 

Hanging m2. | pin ndusti Batan Mita: | Green 219 Ae (Sta 

Be ok TA No Aga | Engineering S1 TekSiil me- | Sart) Harap bawa Ime Igip to 

Ai Bet DOK IA No. SA | Hata Pe DD pa ba ran dang 
Getogahelin Nee | Gntaen 5 HO 
on bata toy Es 

Do Cecer Min 221 smasas | 90 Ona En aMK IM : 

MLOTLEng aktif Ro250000 One | PS DO Jaana LAN Oa, | Dk Sar Bag mba 

sms nama.posisi 081585880215 Lmaran di kirim Ke-PT. Enerplus. 
Pra Test Buc.TaMn 03 ie | Si Rate Ga Ka, 

Dt Eat PER es | Pan aer An | Ba DK eat 2 


“Tg Jwb,B5 Ki Dr Rmh, IRT/ 
Pensiun/Ftesh Grad, Kj Sesusi 
Da Datoline.Harus Pinya laptoo 
Bintek, hd.nikitaByaboo.coid 


D3 Teknik, 3Tokoik Eloktro,S1, 
Drafter Min D3 Toknik/Arsi: 
tektu(fulkpart time) KO8S61 
0470935/tvd needByahoo.com 


Dicari Wo Utk Adm Metg Max 
28TheJujr Min SMA.Kim Loro 
Pangeran Jayakarta No.71 


' KARIER 


Dicati Adm - Wat - D3 Formasi Pesh cibidang LED UgtingCPT, 
Kat Mim co: | MONARKETING SALES | 2 on "tt 
USM Ri. Serenade Canter Salos/Manktng.P/W. 2-3sth, 
Jibiv, Gd, Serpong Bk A/27: | th cepat S96/8 ditmptkan di | diutian 0 S1 ig Komp, 
Gi Serong -Tangotang 15810” | Mal Alam Sutera, Tr tmmiss | Oleo” & Arsteklkbih Gitar 

ke Ruko Gokien Bid Blok 236, | makan yg” berpongalaman 
kari AdminstasiWonitaMax | 650 City Too 53101151 munual brang” Intro 


CV Boke: kedehByahoocoid 


Sales Executive, for Industrial 
products, caporlonge, Salary « 
Commission appiy to : J.Kum- 
bangan Utama Blok 6 No.1C 
Taman Permata Buana Jakbar 


23Th.Mongvasat Mesin Tik & 
Komputor(Ms Offxe Binternet) 
(Gkatan, Komunikatif Jujur, men 
Ke:PT.Ciwangi Berlian Motors. 
(ideng Barat 65JkustimeL) 


Dicari: KEP. ACC / Peng / Bisa 
Aecutato Hub: 63301635 Par. 
Sunter Permai Blok Ana2 


(Butuh » Sales Marketing, ria, 
iutmkn pny kong komunikatif 
Mandarin Hub (OZ1) 29075122 


hthkne Sales Marketing, P/W 
Imaks-35th Pakun 21h walk In 
interview Senin, Rabu, Kamis 
jam 900 - 1.00 Koja Trade Mali 


Diktamat Jara/20 Jaut 1260. | Siisometon 4g Jt & Tg, 


SMU,Ada rootor.Gaji & insentif 
Balikpapan 21E kt 10160 


Der Sekretaris diekturkuksan 
3 dhtamakan pengalaman 21h 
KimcV ke danurdgma.com 


DicariTng Pembukuan Wot03, 
menguasai kormoutet.mr kepo 
Box 2619 JM 10026 kode HAR 


Dice Admaw/pemak20IsaS1/03 
Wguasai MS. Office.Kem CV: Jl 
Danau Sunter Utr Blok E/28 Jkt 
tr 6503260/tapuhite sunterd 
yahoo.com (og Imbt 15Des 12) 


Prsh dibidang LEO Nghting (PT. 
Cahaya Hemat Utama)bth Tg 
Kimia, Wot. min SMEA/03.20: 
25 tmbs ExcelMS Word, Pur 
PointsArate adih point lebi. 
Email Viled.chugyahoocoid 


Prah retkn di Jakut Bth saree 
wtinas-27thymm1 Akuntansi 
mami sertai tere A £ 3 
aim krj mpagunakan software | Marketing” Executiepria/Wot 
MYOB min3h.6695 590/511A | max-3sttInggris akal to 

'Korsi mnrediutpgim garmen 
Staff Akunting, bisa prog. af, | Send CV:JI.Agung Karya V Blok 
Turnakp/Lealakdom jakbar.siap” 


BO, Sunter Pan,Jkt 14309 

keypeng3th Lon Ips Komp Latu 

mmenon Indah No399 etambar | rah tes bth Mareing iba 
Preseatas) Pr, sal Mernar 

Wnt Adm. max 201hSMEROS | 251 017 kenal ppt 

Compntiww 1s3 Mangga 2 Mali | To RB no LIA. Fasa soni 

LEMAN0O 19L27 Nov Jamel235 | / sinuwelbitosiiyatuo, 


P/W/D3 max3Oth 
rsodia tas IkoteLmemPT.Fit 
RukoTeksti C6/,MaDua Ry-Jkt 


Ditthkan SalesMarkting. Bawa/ 
tim CV kec Jl Utan Panjang 
Timur Raya No17 Kemayeran, 


Dicari Accounting - Wat - 
Pengalaman kirim CV ke: PT. 
USM, RK.  Seranada, Center, 
JLBIv. Gd. Serpong, Bk A/ 27. 
(Gd Sorpong- Tangerang 15810 


Peoampilan Menarik 


(ema ko: didowidomi.com 


Diari Sts 2 A pny 
mts, 223Mhupra, wil akbar & 
hakgusCy kom via cma 
GontonnisGgmailcom 


Idonetid. /vis. pos 
Surya DI/IKIKT MG 


Pria Tehnisi max. 3SUSTM 
Ekctrobisa  Computerintww 
sg Managa 2 Mall LUA-A100 
19.26 Nov Jam13.00-1500. 


Sta teknik, Sipil/Ling:51/Max. 
3th, bs Ms, Offico/hutocad, 
palm bid. air bersih, Ema 
ImeandriBpeisma-group co.id 


- 


mrloperkoran @ ScraperOne & 


Kaskus 


